HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


TERBIT 44 HALAMAN 4 KLASIKA 
NOMOR 090 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) E-mail: kompas@kompas.com 


KOMPAS 


Ftikobs iclama Telepon: Redaksi (OI) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (O2I) 53679599 
JUMAT Harga langganan Rp 78.000— 
28 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Harga eceran Rp 3:500— 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Hukuman Mati 
Dapat Dukungan 


JAKARTA, KOMPAS — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di 
Dewan Perwakilan Rakyat mendukung hasil Musyawarah Na- 
sional Nahdlatul Ulama yang merekomendasikan hukuman mati 
untuk koruptor yang membangkrutkan negara. Langkah itu 
diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi praktik 
korupsi yang kian marak. 

Demikian salah satu ide yang muncul dalam pertemuan F-PKS 
dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, 
Kamis (27/9). Hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Ketua 
F-PKS Hidayat Nur Wahi nggota Komisi III DPR, Abu Bakar 
al-Habsy: dan anggota Komisi IV DPR, Nabiel Musawa. Hadir 
juga Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj dan Ketua PBNU Slamet 
Effendy Yusuf. 

"Penegakan hukum selama ini masih belum memberikan efek 
jera bagi koruptor” kata Hidayat. Menurut Slamet, penekanan 
pentingnya hukuman berat terhadap koruptor merupakan upaya 
NU untuk turut serta memerangi korupsi yang menjadi persoalan 
bangsa. 

Sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi, kata Hidayat, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu terus ada dengan 
kewenangan penyidikan dan penuntutan seperti sekarang, "Kami 
punya semangat sama, KPK jangan diperlemah, justru harus 
diperkuat, Kami menolak jika revisi Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang KPK justru untuk melemahkannya,” ujar- 
nya, 

Pemerintah juga menolak merevisi UU No 30/2002 tentang 
KPK. Pemerintah malah akan mendukung jika KPK dimasukkan 
ke dalam UUD 1945 melalui proses amandemen konstitusi. "Tni 
sikap resmi pemerintah. Pemerintah tidak akan setuju dengan 
proposal apa pun yang melemahkan KPK. Hanya orang-orang 
koruptif yang ingin KPK lemah dan bubar," kata Wakil Menteri 
Hukum dan HAM Denny Indrayana kewenangan- 
kewenangan keluarbiasaan KPK masih diperlukan,” kata Menteri 
Hukum dan HAM Amir Syamsuddin 

Anggota Komisi 
Demokrat, Didi Trawadi, mengungkapkan, keinginan merevisi UU 
KPK sebenarnya muncul dari segelintir anggota DPR. Didi yakin, 
Badan Legislasi DPR akan mempertanyakan jika usul merevisi 
UU itu memuat pasal-pasal yang melemahkan KPK. 

Soal revisi UU itu, Ketua Komisi IT DPR Gede Pasek Suardika 
mengatakan, Komisi III diminta oleh Wakil Ketua DPR Priyo 
Budi Santoso untuk menyusun draf revisi UU KPK pada Januari 
201. Minggu lalu, Komisi IIT menyerahkan draf yang telah 
mereka susun ke Badan Legis 

Karena itu, niat sebenar-benarnya DPR untuk merevisi UU 
KPK harus dicermati. "Melucuti KPK dengan cara merevi: 
aturan hukumnya adalah cara konstitusional dan aman,” uji 
peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, 
Hifdzil Alim. TAM/BIL/DIK/FER/NWO/ONG) 


www.kompas.com 
Tatan Gor cooo 
h 2 
(4 hotline@ekompas.com 


www.twitter.com/harlankompas. 
www.twitter.com/kompasbreaking 


www,facebook.com/kompasfb 


@ Hartati Tahu Rencana 


- @ 


& Asia Mampu Bantu Ekonomi Global na. @) 


250100 “HaanaS Saoa 934,15 
925,00 Mu. 
1 Pn 
ad 11405 
900,00 


2 2 2 26 27/9 


Minggu, 21 Oktober 2012 
Pukul 06.00 - Selesai 
C5 parkir Timur Senayan - Jakarta 


aj 
Ara 


HADIAH NASIONAL (15 KOTA) 


GRAND PRIZES | 


oko Alfamart 


Perluas Sanksi Tawuran 


Polisi Tangkap Pelaku dan Pihak yang Bantu Menyembunyikan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Polisi berhasil 
menangkap pelajar yang 
terlibat tawuran dan 
akan menerapkan pasal 
berlapis sebagai efek 
jera, Namun, sanksi ini 
tidak cukup karena 
tawuran belum berhenti. 
Sanksi lebih meluas 
perlu dikenakan kepada 
semua pihak yang 
terlibat. 


Ketua Satgas Perlindungan 
Anak Muhammad Ikhsan, Kamis 
(27/9), bahkan meminta Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono un- 
tuk mencanangkan hari berka- 
bung nasional atas meninggalnya 
para pelajar akibat tawuran dan 
memerintahkan — Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan ser- 
ta kementerian terkait untuk 
mengambil langkah — konkret 
mengatasi tawuran. 

Orangtua siswa yang pernah 
terlibat tawuran diminta menye- 
rahkan anak-anak mereka ikut 
program pembinaan, Program ini 
dikelola oleh para ahli sesuai de- 
ngan kebutuhan dan permasa- 
lahan anak. Setelah kembali dari 
pembinaan, dilanjutkan dengan 
program konseling sebaya atau 
peer group untuk mempertahan- 
kan hasil pembinaan. 

”Anak atau orangtua yang ti- 
dak bersedia menyerahkan ana 
nya ikut pembinaan khusi 
anak tersebut ikut tawuran, lang- 
sung ditangkap dan “ 
ditahan oleh kepolisi- Ol - 
an dengan dasar me- 
lakukan tindakan pi- 
dana, Ini pilihan yang 
cukup adil buat anak 
dan orangtua,” kata 
Ikhsan. 


Pembunuh Alawy 

Kemarin polisi telah menang- 
kap FR, siswa kelas XII SMAN 70 
Bulungan, Jakarta Selatan, ter- 
sangka pelaku tawuran dan peng- 
aniayaan yang menyebabkan te- 
wasnya Alawy Yusianto Putra 


FR ditangkap jajaran Kepo- 
lisian Resor Metro Jakarta Se- 
latan, Kamis pukul 05.30, dalam 
pelariannya ke Yogyakarta, di 
lah satu kamar indekos di Con- 
dongcatur, 

"FR melarikan diri ke Yog- 
yakarta bersama kakaknya,” kata 
Kepala Kepolisian Daerah Isti- 


Metro Jaya Komisaris Besar Rik- 


“Rak 


21. Ai Aan p' 


tawuran pelajar di Jaka 
kegiatan yang bermanf 


wanto memastikan FR akan di- 
jerat pasal berlapis. Polisi juga 
akan menolak permohonan pe- 
nangguhan penahanan. 
Menurut Rikwanto, hukum 
harus ditegakkan untuk mem- 
berikan efek jera. Penerapan pa- 
sal berlapis juga akan diterapkan 
kepada pelaku tawuran lainnya. 
"Ada tiga pasal 
yang akan dipakai, Pa- 
sal 351 penganiayaan, 
Pasal 170 pengeroyok- 


an, dan Pasal 338 
pembunuhan,” ujar- 

nya, 
Polisi juga akan 
JUGA HAL 26 — menelusuri siapa saja 
yang membantu pelarian FR. Ke- 


pala Polres Metro Jakarta Selatan 
Kombes Wahyu Hadiningrat 
mengatakan, FR diduga dibantu 
dua orang. "Mereka bahkan 
berencana memindahkan FR le- 
bih jauh dari Yogyakarta” pa- 
parnya. 


Pembunuh Deni 


Polisi juga sudah menangkap 
GAW dan EP, dua di antara pe- 
laku penganiayaan Deni Januar, 
siswa SMA Yayasan Karya 66. 
GAW adalah siswa kelas III SMK 
Satya Bhakti (KZ) dan EP adalah 
'a kelas IT di sekolah yang 
ma, GAW ditangkap di daerah 
Manggarai. EP ditangkap di Te- 
bet, Jakarta Selatan. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-2) 


TANPA 


LOKASI RAWAN TAWURAN PELAJAR 


1, Jakarta Pusat 4. Jakarta Selatan 
Petojo, Gambir awasan Bulungan 
'@ Jl Kramat Jaya, Senen @ Jl Buncit Raya, 

@ Jl Garuda, Kemayoran Mampang 

“Jl Letjen Suprapto, Jl Bukit Duri Tebet ikupa 


BANTEN 
Kab Tangerang 


TAWURAN 


Siswa SMA Ta'miriyah Surabaya melakukan aksi tolak tawuran di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/9). Mereka 
rta yang merenggut korban jiwa. Mereka mengajak para pelajar lebih menghargai hidup dan mengisinya dengan 
t 


KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA 


prihatin 


Cempaka Putih # JI Minangkabau, JAWA BARAT 
2, Jakarta Utara Manggar! Gannge 2 
“JI Yos Sudarso, depan aah Ni - « fo) 

Pos Giro : Kab Bokasi 
@ JI RE Martadinata 5, Jakarta Timur 

Jembatan Goyang, “Jl Matraman Raya 

Tanjung Priok @ Jl Otista Raya Ar 
'@ Samping Lapangan Golf” @ Jl Pahlawan Revolusi Dad 10 km 

Kemayoran Pondok Bambu Kab Bogor —- 
3, Jakarta Barat ii 2 ea 
aa Tara 9 Bos. “Raya Cakung 8. Kabupaten Bekasi 9.Kota Tangerang — 10. Kab Tangerang 

amora, Jembatan Bes “Pertigaan Kawasan @ JIMH Thamrin, Cipondoh — @ Jl Serang, depan Citra 
@ Jl Latumenten, Tanjung 6. Depok Hyundai, Cikarang @ "Fly Over" Jl Jendaral Raya, Cikupa 
Duren @ JI Raya Sawangan Selatan Sudirman '@ Jl Serang, Pasar 
. Tan Mogot, depan @ Jl Merdeka '@ Jembatan "Fly Over" @ "Fly Over" Cikokol Balaraja 
osiar i 
7. Kota Bekasi Cikarang Kota '@#JlDaan Mogot, Batu @Jl Raya Serpong, 
@ Jl Daan Mogot, Taman AJ Ahyadi, sekitar GOR” # Jembatan Perbatasan Ceper Tangerang Selatan 

Kota Cengkareng Joyo Martono, Bulak: Kedung Waringin @ JIR Fatah, Sudimara 

@ Jl Baru, Palmerah Kapal Selatan, Ciledug MUiktawuran 


Sumbar: Poltla Metro Jaya 


TAWURAN PELAJAR 


GUNAWAN 


Jangan Ada Lagi Balas Dendam... 


nazah anak tunggalnya, Deni Januar 7), bi 

yang perlahan-lahan diturunkan ke liang 
lahad di Tempat Pemakaman Umum Menteng 
Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (27/9). 

Mata Suyanti berkaca-kaca, tetapi ia ber- 
usaha sekuat ten: gisnya tak sampai 
pecah. Tangis ibu yang kehilangan buah hati, 
Kehilangan tumpuan harapan. 

Beberapa perempuan mengelilingi Suyanti. 


GS uyanti (44) berusaha tegar melihat je- 


Mereka khawatir jil 


Ika ibu tunggal yang mem- 
uaminya meninggal be- 


lasan tahun silam itu tak kuat menahan ke- 
sedihan, Sehari sebelumnya, Suyanti dua kali 
tak sadarkan diri lantaran terpukul mengetahui 
putranya tewa 
oleh AU (47), si 
Zeni/KZ), Rabu 


kibat disabet dengan celurit 
SMK Satya Bhakti (Kartika 
jang lalu. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-5) 


FOKUS 


Memperkenalkan Indonesia di Pasar Internasional 


ara personel Gugun Blues 
Psi alias GBS yang 

terdiri dari Muhammad 
Gunawan (vokal/gitar), John 
Armstrong (bas), dan Aditya 
Wibowo (drum) masih ingat be- 
tul bagaimana sulitnya urusan 
untuk tampil di panggung Hard 
Rock Calling 2011. Dana men- 
jadi kendala utama, Band ber- 
aliran blues rock ini lantas men- 
datangi sebuah kementerian de- 
ngan harapan mendapat dana 
sponsor. 


Meski GBS akan menjadi 
band Indonesia, bahkan 
pertama yang tampil di ajang 
musik bergengsi di Hyde Park, 
London, Inggris, dana tak bisa 
dikucurkan. Alasannya, GBS tak 
mengusung musik tradisional. 

Akhirnya, GBS tetap bisa 
tampil, bersanding dengan mu- 
sisi internasional kondang, se- 
perti Bon Jovi, Rod Stewart, dan 
The Killers. "Walaupun tanpa 
dukungan pemerintah, sema- 
ngat kami tidak berkurang se- 


masuk di festival 
val besa 
tuk main di klub kami 
bisa mengatur sendiri. 
Sejauh ini tidak ada ke- 
sulitan berarti memba- 
ngun jejaring di luar. 
Kesulitannya adalah soal visa 
dan dana,” kata Gugun. 

Tahun 2010, mereka dikon- 
trak label Amerika Serikat, Gro- 
oveyard Records, dan merilis al- 
bum Solid Ground dengan nama 
Gugun Power Trio. "Dari awal 


dikit pun. Kami bangga 
bisa menjadi band per- 

tama Asia yang main di 

Hyde Park bersama mu- 

sisi internasional lain 

dan ditonton lebih dari 

30.000 orang,” kata 

Aditya Wibowo (Bowie). 

GBS adalah salah satu band 
indie Tanah Air yang sejak 2004 
aktif memperkenalkan band 
mereka di luar negeri, terutama 
di Inggris, "Untuk tur ada agen 
yang mengatur kami agar bisa 


HAL 33-36 


kami membuat proyek ini me- 
mang untuk membawa musik 
kami sampai ke luar negeri. Di 
dunia Barat musik aliran blues 
dan rock masih ramai diminati. 
Ini terbukti saat kami mengge- 
lar tur independen di Inggris,” 
ujar Muhammad Gunawan (Gu- 
gun). Pasar Eropa dan AS, kata 
Gugun, juga menerima musik 
mereka dengan baik. 

Setelah tampil di Hard Rock 


(Bersambung ke hal 15 kol 6-7) 


(PD TOYOTA 


moving forward 


PROGRAM 
SPEKTAKULER" 
TOYOTA 


GRANDPRIZE 
LEXUS Gs250 


wwwauto2000.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EXPERIENCE 


YOUR DREAMLAND NOW 


Visit Toyota Booth at Hall D, IIMS event, JlExpo Kemayoran 
and Auto2000 Branches for more information 


Urusan Toyota jadi mudah! 


KILAS POLITIK & HUKU 


PO 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


12 Pulau Terluar Rawan Konflik Perbatasan 
Sebanyak 12 dari 92 pulau terluar di Indonesia rawan konflik 
perbatasan. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Ang- 
katan Laut Laksamana Pertama Arief Rudianto dalam pe- 
ringatan 50 Tahun Seskoal di KRI Banjarmasin 592 di Tanjung 
Priok, Jakarta, Senin (24/9), mengatakan, kasus Sipadan-Li- 
gitan harus menjadi pelajaran. Pulau-pulau tersebut adalah 
Pulau Rondo (Aceh), Pulau Berhala (Sumatera Utara), Pulau 
Nipah dan Sekatung (Riau), Pulau Marore, Marampit, dan 
Miangas (Sulawesi Utara), serta Pulau Fanildo, Bras, Babek, dan 
Rote (Nusa Tenggara Timur). Pulau-pulau terluar rawan kon- 


flik tersebut berbatasan dengan Ti 


ndia, Malaysi 


ingapura, 


Filipina, Timor Leste, dan Australia. (ONG) 


DEMOKRASI 


Uang, Motif Utama 
Transaksi Politik 


JAKARTA, KOMPAS — De- 
mokrasi di Indonesia yang makin 
transaksional dengan peran uang 
yang dominan memunculkan ke- 
prihatinan beragam kalangan. 
Budaya politik baru yang bebas 
dari kepentingan uang perlu di- 
bangun, salah satunya dengan 
memasukkan mereka yang ber- 
sih ke dalam sistem. Namun, 
upaya untuk itu masih jauh dari 
harapan terwujud. 

“Ini wujud kegalauan kita se- 
mua yang sering kali tidak bisa 
berbuat apa-apa,” kata GM Su- 
darta ketika mempertontonkan 
karya-karya kartunnya yang ma- 
yoritas menyindir pemerintah 
pada diskusi budaya bertajuk 
”Rusak Budaya, Hancur Negara” 
di Taman Ismail Marzuki, 
karta, Rabu (26/9) malam. 

Dalam kartunnya, Sudarta an- 
tara lain menggambarkan pre- 
siden yang sedang marah ketika 
menterinya tidak kunjung 
ja karena menanti surat ke- 
n. Dewi Keadilan di In- 
dang men- 
.”Ini bukan 

in-dagel- 


budaya tersebut 
juga menampilkan pembicara la- 
in seperti Wakil Ketua DPR Priyo 
Budi Santoso, Wakil Ketua MPR 
Hajriyanto Thohari, penyair Ab- 
dul Hadi WM, seniman Deddy 
Mizwar, Direktur Negarawan 


Center Johan O Silalahi, dan 
mantan pengurus Partai Demo- 


ar menyatakan 
prihatin karena sistem politik di- 
buat lebih untuk kepentingan oli- 
garki partai. "Harus ada usaha 


anya—termasuk rakyat 
bertransaksi dengan politik uang, 
Negara dibangun dengan kebo- 
hongan,” kata Deddy. 


Masuklah sistem 


Menurut Priyo, demokrasi 
transaksional ini dipicu kesalah- 
an rakyat yang tc mendukung 
calon anggota 1 atif yang je- 
s mempraktikkan demo- 
nal. "Jangan ha- 
oar, Mereka harus 
masuk ke sistem untuk meng- 
ubahnya, lewat DPR. Jangan 
alergi kekuasaan,” ujar Priyo. 

Hajriyanto mengaku kecewa 
terutama karena partai politik 
lebih oligarkis. Dengan sifat itu, 
hanya sekelompok orang yang 
menentukan — keputusan-kepu- 


tusan, 
Karena itu, yang kemudi: 
hanya transak: 


terjadi 
alistis, s 
atau pemikiran, Menurut politisi 
Partai Golkar ini, budaya politik 
baru yang bebas dari kepentingan 


dirnya di Indonesia. (WKM) 


Kesadaran ini menjadi sema- 
ngat puncak acara peringatan 
1000 hari wafatnya KH Abdur- 
rahman Wahid (Gus Dur) di Ci- 
ganjur, Jakarta Selatan, Kamis 
(7/9. Acara yang diisi Tahlil 
Akbar itu diikuti ribuan umat 
yang memadati halaman luas di 
dekat rumah Presiden keempat 
RI itu, 

Tampil memberi sambutan is- 
tri almarhum Gus Dur, Shinta 
Nuriyah Wahid. Ceramah disam- 
paikan mantan Menteri Agama 
KH @uraish Shihab. Hadir juga 
pengasuh Pesantren Raudhah 
al-Tholibin asal Rembang, Jawa 
Tengah, KH Mustofa Bisri 

Shinta mengatakan, Gus Dur 
memang telah wafat pada 30 De- 
sember 2009, tetapi semangatnya 
tetap hidup. Ketabahan, keuletan, 
dan kesabarannya dapat menjadi 
semangat bagi para pejuang ke- 
n, "Kita tegakkan ni- 
me dan kema- 


lam sebagai rahmatan lil alamin 
(rahmat bagi semesta),” ujarnya. 

Ouraish Shihab mengingat- 

kan, Gus Dur sangat menekan- 
kan pluralisme, yaitu mengakui 
dan menghormati keberagaman. 
Ini merupakan gagasan yang la- 
hir dari pemikiran jauh ke depan. 
Meski demikian, sampai kini ada 
yang masih salah paham tentang 
pluralisme itu. 
Gus Dur memiliki kepribadian 
unik dan tak mudah dipahami. 
Gus Dur sosok yang serius, tetapi 
suka bercanda, misalnya dengan 
ucapan "begitu saja kok repot”. 
is Dur sangat rasional, tetapi 
percaya kekuatan suprarasional. 
Gus Dur seorang demokrat, se- 
nang bermusyawarah, tetapi ter- 
kesan otoriter karena kuatnya 
kepribadian dan cara memper- 
tahankan pendapat. 

Secara terpisah, dalam jumpa 
pers, Mustofa Bisri menyampai- 
kan, Gus Dur telah memberikan 
keteladanan dalam kesederhana- 


Hidupi Gagasan Gus Dur 


Paham tentang Pluralisme Masih Kerap Disalahpahami 


JAKARTA, KOMPAS — Salah satu gagasan dan 
perjuangan KH Abdurrahman Wahid adalah 
penghargaan terhadap manusia, apa pun latar 
belakang agama, suku, kelompok, dan golongannya. 
Gagasan dan semangat ini penting terus dihidupkan 
untuk menjaga kebersamaan dalam kemajemukan. 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Memperingati 1.000 hari wafatnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ribuan umat dari 
sejumlah daerah memenuhi lapangan di sekitar kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. 


Tamp 


Dur karena Gus Dur juga 
sangat mencintai mereka. 

Di Jombang, pengasuh Pon- 
dok Pesantren Tebuireng, Jom- 
bang, Jawa Timur, KH Salahud- 
din Wahid mengatakan, peringat- 


'a tersebut. 


an seribu hari wafatnya Gus Dur 
selayaknya menjadi momentum 
keteladanan kepemimpinan ter- 
utama di bidang politik dan ke- 

asaan, "Jangan kita terbawa 
isme, Arus pesimisme, apa- 
tisme, dan skeptisme harus kita 


i Gus Dur, Ny Shinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Yenny Wahid. Sejumlah tokoh dan 
menteri Kabinet Indonesia Bersatu IT hadir dalam ac: 


perangi,” kata Salahuddin, yang 


juga adik Gus Dur. 


Menurut dia, teladan dari to- 
koh yang memberi inspirasi un- 
tuk melawan pesimisme di negeri 
ini saat ini ada, hanya kerap tidak 
dimunculkan. (TAM/LOK/TTF) 


PARTAI POLITIK 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyelenggaraan pemilihan umum 
legislatif dan pemilihan umum 
presiden secara serentak diyakini 
dapat mendorong penguatan de- 
si, Pragmatisme dalam po- 
ditekan karena koalisi 
an lebih didasarkan pada 
kesamaan ideologi, visi, dan plat- 
form. 

Pendapat itu disampaikan ang- 
gota Komisi II DPR dari Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 


juangan, Budiman Sudjatmiko, di 
Kompleks Parlemen, Senay 
Jakarta, Kamis (27/9). "Pilpre 
dan pemilihan legislatif bei 
maan ini bai sa mengurangi 
pragmi 
selama ini terjadi 

Budiman menj 
ini koalisi yang dibangun 
mengusung pasangan calon pre- 
siden dan calon wakil presiden 
lebih didasari pada kepentingan 
pragmatis terutama bagi-bagi ke- 


kuasaan atau kursi kabinet. 

"Syarat dukungan minimal un- 
tuk mengusung capres-cawa- 
pres atau presidential threshold 
itulah yang membuka peluang 
tra politik,” ujar Budiman. 

Karena pengusungan  c. 
pres-cawapres tidak lagi didas 
kan pada presidential threshold, 
calon alternatif akan muncul. Di- 
usulkan, seluruh parpol peserta 
pemillu berhak mengusung pa- 
sangan capres-cawapres, 


Pemilu Serentak Tekan Pragmatisme Politik 


Dengan pemilu serentak, kon- 
sistensi masyarakat dalam me- 
milih juga didorong. "Orang yang 
memilih partai tertentu sudah 
memiliki kesadaran jika partai 
yang dipilih akan mencalonkan 
capres tertentu," ujarnya. 

Se terpisah, Sekretaris 
Jenderal Partai Persatuan Pem- 
bangunan Romahurmuziy 
mengatakan, — penyelenggaraan 
pemilu serentak akan memaksa 
partai politik lebih serius meng- 


usung capres-cawapres, Tidak 
akan ada lagi partai politik yang 
dar ikut-ikutan demi pem- 
bagian kekuasaan, 

Berbeda dengan Budiman, Ro- 


"Ini sekaligus in- 


sebelumny 
sentif bagi parpol-parpol yang 


pernah eksis dalam Pemilu 


2009," ujarnya. (NTA) 


Telesindo Shop 


FREE !! LED TV 32” Samsung 


Samsung Champ Duos, Samsung Eider, dan Shopping Voucher 


Samsung 


GALAXY Y 


"1149" 


“Syarat dan ketentuan berlaku 


"3.499" 


Samsung 


GALAXY Tab 2 


Samsung 


GALAXY Note 


16.999” 


WBNI Bca bil Mcmenaca mandiri cifibank nsec & ituos MENU Ot, | 


Dapatkan di Tolesindo Shop : 


MAN (021) 458 64522, Pun Wtngn (021) NONOLIIS, Tang Cry (BEA) BAB OLIMG Marga Cl) (OI) TUM YOGA. Mah Cipswa (OZ) 369 01309, ok M (OZ) 389 01308 
Para Semanggi (G2) 360 1324. feagn Cibubur (O24) 309 OLIIO, Aron Yah (OZ) 474 ILTA. Nai kwtbata CR (021) 293 10017. Mai Ona Mngst (ZA) G19 


ARA Sini Jaya (023) BIO AOBL. Ayu Senen (O2A) 38 7877. Mab Aramsagor (OZA) 879 3UALG, Para laman Dun (O2BL) RIO 007. Pondon Gnde 
Pngn (021) 40 3R3M2, Cover Pa (021) BR RSGAL. Tamari Sasar (IL) NTTA 2800. CMD Cracug (OZ) TIA AMSMO. Mali Ctra Kisa (OZ) 


DOB OGOAM. etroonin Town Bumn (MIA) BET MONJH, WTC Serong (OZ) BIL BIMAS: 


CALL /921-6007878 
NOW "021-6253838 


www.telesindoshop.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


Kaskus 


TERAKHIR px 


BELANJA 
& DAPATKAN 


atau Nikmati! 


UNTUK PEMBELANJAAN MINIMAL Rp 150.000 


“ 


Klik www.BB5SM.com 


ESAI 


Wujudkan Impian dengan 
sa 


ngkan Uang Tunai Rp 1 
Shoppi 


BELANJ 
BERHADIAH TOTAL 
SIMPAN STRUK ANDA! 


Tingga 


J Voucher Total Miliara 


Pp 5 Miliar! 


Rupiah hany 
di Matahari Department Store, Hypermart d 


hang Utama & 
Jengan berbelanja 
in Foodmarti 


Syarat & ketentuan berlaku 


(Berlaku 1 September - 30 November 2012) No Izin Promosi : 881/PPsDBS-SPP/08/2012 


s., GMATAHARI 


Compiste Your 
Shopping Experionce 


sk 


"Produk tertentu 


DEPARTMENT STORE sesasu/28 8eptamiber 2012 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


Hartati Tahu Rencana 


Rekaman Percakapan soal HGU Diperdengarkan 


JAKARTA, KOMPAS — Dalam persidangan di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 
(27/9), Manajer Finansial Kontroler PT Hardaya Inti 
Plantations Arim mengakui, Direktur Utama HIP 
Siti Hartati Murdaya tahu rencana pemberian uang 


Rp3 


Hal itu dikatakan Arim saat 
bersaksi dalam sidang kasus du- 
gaan suap pengurusan hak guna 
usaha (HGU) di Buol, Sulawesi 
Tengah, dengan terdakwa Yani 
Ansori, General Manager Sup- 
porting PT HIP, 

Awal mula pengetahuan Har- 
tati adalah pertemuan di Grand 
Hyatt, Jakarta, saat Amran Bata- 
lipu membicarakan kebutuhan 
kampanyenya sebesar Rp 3 mi- 
liar. Arim mengakui, Hartati ha- 
dir dan mendengar permintaan 
dana tersebut. Hartati menye- 
tujui memberikan uang Rp 1 mi- 
liar, tetapi tidak menyebutkan 
untuk apa. 

“Ibu (Hartati) lebih mengeluh- 
kan izin yang tumpang tindih dan 
demo-demo karyawan, tidak me- 


miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu. 


nanggapi permintaan Rp 3 miliar 
itu, kata Arim, 

Amran Batalipu yang hadir 
bagai saksi membantah keterang- 
an Arim. Menurut Amran, pada 
pertemuan di Hyatt, Hartati se- 
tuju bantuan pilkada Rp 8 miliar, 
“Ibu Hartati janjikan Rp 3 miliar, 
Beliau bilang, nanti Pak Totok 
Wirektur PT HIP Totok Listiyo) 
yang atur,” kata Amran, 

Menurut Arim, Totok selaku 
direktur sempat hanya menyetu- 
jui Rp 1 miliar, "Pak Totok tanya, 
sembako kok Rp 3 miliar, kasih 
Rp L miliar” kata Arim. Sem- 


minta dana ke Hartati, 

Tahap pertama Rp 1 miliar 
diberikan 18 Juni 2012 di rumah 
Amran. Dana diserahkan Arim 


dan Yani. Tahap kedua Rp 2 
miliar diberikan Gondo, Yani, Su- 
kirno, dan Dede Kurniawan pada 
26 Juni 2012 di vila Amran. 
Uang dimasukkan dua kardus 
yang langsung diserahkan kepada 
Amran, "Gondo bilang, ini titipan 
dari Ibu (Hartati),” kata Amran, 
Amran tak menghitung uang 
tersebut. 
tuk kampanye dan sudah ditung- 
gu tim suksesnya. "Uang saya 
serahkan ke tim sukses saya dan 
dipakai membayar tagihan-tagih- 
an untuk Ibut kampanye. 
Langsung didistribusikan saat itu 
dan habis uangnya,” katanya, 


Dibantah untuk HGU 


Dalam persidangan itu, Amran 
membantah uang tersebut ter- 
kait dengan pengurusan izin 
HGU. Hingga kini, pihaknya tak 
pernah mengeluarkan izin HGU 
atau surat pengantar sebagai per- 
syaratan mengurus HGU. HGU 
merupakan kewenangan peme- 
rintah pusat. Amran hany 
mengaku membuat surat kepada 
Gubernur Sulawesi Tengah dan 
ke pemerintah pusat berisi per- 


mintaan arahan teknis. 

Dalam sidang itu, juga diputar 
rekaman percakapan, yang kata 
jaksa penuntut umum, adalah 
antara Hartati dan Arim. Dalam 
percakapan itu, disinggung ren- 
cana pertemuan di Hyatt dengan 
Amran dan juga perbincangan 
mengenai HGU. 

Arim dan Hartati juga mem- 
bicarakan penerbitan HGU un- 
tuk lahan. "Kalau Bupati kasih 
kita surat, kita bisa bikin 
HGU-nya kan?” ujar Hartati ke- 
pada Arim dalam rekar per- 
cakapan yang diperdengarkan, 

Di percakapan itu, Arim meng- 
usulkan untuk mengurangi HGU 
dan kemudian menambahkan la- 
gi lahan 4.500 hektar yang sudah 
ditanami sehingga total TIGU 
menjadi 20.000 hektar, Namun, 
ide itu ditolak Hartai 

“Intinya kita punya HGU yang 
sudah ada 22.000 (hektar), nanti 
diikurangi 7000 (hektar), nanti 
ditambah 4. 2 
20000 hekt 

Hartati snare) 
kurangin dong, HGU 
ada jangan dikurangin 


angan di: 
ng sudah 
(AMR) 


Pelemahan KPK 


'KOMPAS/RIZA PATHONI 


Praktisi hukum Alexander Lay, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alfon Kurnia 
Palma, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, dan anggota Komisi IIT DPR 
Didi Irawadi (kiri ke kanan) menjadi pembic: m diskusi bulanan Kemenkumham di Jaka 
Kamis (27/9). Diskusi tersebut membahas soal implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum serta isu tentang pelemahan peran KPK. 


SISI LAIN SENAYAN 


Pernyataan Politik yang 


”Pagi Kedelai, 


amis (27/9), Fraksi Partai 
Kk Keadilan Sejahtera di 
Dewan Perwakilan Rak- 


yat mengirimkan rilis. Isinya, 
kil Ketua Komisi ITT dari 
Fraksi PKS Nasir Djamil dipin- 
dah ke Komisi VITI yang antara 
lain membidany 
ma. Posisi Nasir digantikan Al 
Muzammil Yusuf. 

Ketua Fraksi PKS Hidayat 
Nur 
itu merup ksinya 
mendinamiskan pelaksanaan tu- 
anggota untuk mencapai 
arget yang diinginkan partai 
Kami harap keahlian Pak N: 
di bidang hukum akan meng- 
hidupkan suasana kerja di Ko- 
misi VIII,” kata Hidz 

"Perpindahan itu untuk lebih 
menguatkan Kelompok Kom 
VIII Fr PK, 

Rilis itu di 


apa pun 
ngan revisi Undang-Undang 
KPK. Pernyataan yang disam- 
paikan pada Selasa lalu itu un- 
tuk menanggapi ancaman mun- 
dur Abraham ji kewenangan. 


ri KPK, seperti 
yang ada di draf revisi UU KPK. 
Dalam rilis perpindahan Na- 
ir, Hidayat juga mer 
sinya berkesimpu 
melanjutkan pembahas: 
UU KPK ke Badan I 
islasi, dan Muzammil diminta 
mengawal keputusan itu. 
Rabu lalu, anggota Komisi TIT 
i ai Gerakan In- 
in Hutab: 
ju , menolak re 
Lu KPK jika tujuannyi 
bonsai” kewenangan KPK. Hal 
serupa disampaikan Wakil Ke- 
tua MPR dari Fraksi Partai Per- 
satuan Pembangunan Lukman 
Hakim uddin. 
In menolak revisi UU 
KPK, anggota Komisi III dari 


mem- 


» 


Sore Tempe 


Fraksi Partai Demokrat, Ruhut 
Sitompul, bahkan menuding 
Fraksi Partai Golkar sebagai 

ama kali 
can revisi UU KPK, 
"Contohnya Nudirman Munir, 
itu partainya mana?” kata Ru- 


amanya maling teriak 
Golkar tidak diuntung- 


but? Siapa yang diuntungkan 
Kita 


kalau RUU KPK diubah' 
sudah tahu jawabannya! 
Nudirman, anggota Kon 
dari Fraksi Partai Golkar, 
Menurut Nudirman, Golkar 
nya mengusul 
jabatan pimpinan KPK dan Ba- 
dan Pengawas KPK, Tujuannya 
untuk revi $ 


UU KPK, mengapa Komisi tai 
yang anggotanya dari semua 
di DPR dapat menyus 
UU KPK? Bahkan, 
yang isinya cende- 
rung "membonsai” kewenangan 
KPK itu telah dikirimkan ke Ba- 
dan Legislasi DPR. 

Seorang politisi di DPR 
mengatakan, sejumlah elite po- 
litik kaget dengan reaksi ma- 
syarakat yang cenderung meno- 
lak revisi UU KPK. Akibatnya, 
mereka berusaha mencari 


traan, Padahal, | 
untuk "membonsai” kewenang- 
an KPK itu memang benar ada- 


pa yang berani me- 
bab, Pemilu 2014 su- 
dah dekat,” kata Ketua Komisi 
TII Gede Pasek Suardika dari 

si Partai Demokrat. 

af revisi UU KPK masih di 
Baleg DPR, pernyataan penolak- 
an itu pun masih mungkin ber- 
ubah. Namanya juga pernyataan 
politik, pagi kedelai, sore tem- 
Pe... (M HERNOWO) 


ha ca 
“Potensi Passive Income dari EMAS !! 


1 Sabtu, 6 Okt 
Kantor WFA Jakarta, 


Ikati MINIWORKSHOP GRATIS 
Winners Financial Association 
2012 di: 


Indonesi 


By FXTM 


Sampoerna Strategic Sguare, South Tower, lovel 27, 


Jl. Jender 
" Minggu, 7 Ok: 


Sudirman kav 45-46, JAKARTA 


Acara “Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2012” . 
Balai Sidang JCC, Murai Room, Lower Lobby 


Jl. Jend. Gatot Subroto, JAKARTA 
: “FINANCIAL & INVESTMENT PLANNING” 


has Perencanaan Keuangan & Investasi, baik sebagai 


Sesi1 


pk. 09.30- 12.30 WIB : Membs 


1 
EDS 


profsi dengan gelar international CFP "ataupun sebagai praktisi untuk meraih Impian Anda" 


Sesi 2 


berin 
investasi Emas” 


: “ADVANCED GOLD INVESTMENT” 
(pk. 13.30-16.30 WIB : Membahas Cara Investasi 


Emas yang Advanced, timing 


estasi Emas dan tips memaksimalkan profit dan mengurangi resiko dalam 


" Bagaimana perdagangan pasar emas dan perak secara online bisa menghasilkan pasif income 
" Jauh lebih menguntungkan daripada investasi emas batangan ataupun kebun emas. 
" Memaksimalkan profit sekaligus menurunkan resiko 
Bp Hepie Liu, ( Member Gold Juli 2012) 
Dpgepan sela bejan ndils ova lan Ema pjah 20, 


Info & Registrasi 0021-5795 2571 / 72 
atau SMS ke : 0888 1779989 


Ketik : KPS / Nama / Tanggal / Sesi 


Email : edukasi@wfa.co.id 


Talkshow PASS FM 92,4 FM Jakarta 
Hari Jum'at Tanggal 28 Sept 2012 Jam 17.00 — 18.00 WIB 


Hari Kamis, Tanggal 


04 Okt 2012 Jam 17.00 — 15.00 WIB 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


www.bankmandiri.co.id 


0 Maa 


mandiri 


I 


terbang gratis dari transaksi Anda, 
mandiri kartu kredit saja 


Ingin tiket gratis AirAsia? Gunakan selalu mandiri kartu kredit 
Anda dan kumpulkan power pointsnya untuk ditukarkan Poin 
BIG. Anda dapat menggunakan Poin BIG untuk pembelian 
tiket pesawat AirAsia, merchandise AirAsia dan menginap di 


jaringan Tune Hotel, 
www.tune2big.com. 


Informasi 


lebih lanjut di 


Manfaatkan program khusus untuk mendapatkan 30,000 Poin 
BIG yang dapat ditukar dengan tiket AirAsia ke berbagai 
tujuan pilihan Anda hanya dengan bertransaksi Rp 5.000.000,-per 
bulan selama periode Oktober 2012 - Januari 2013. 


t5| emandiricard  NEJ mandirikartukredit 


mandiri call 14000 


atau (021) 5299-7777 


Untuk mengikuti program gratis 30.000 Poin BIG, lakukan 
registrasi melalui www.mandirikartukredit.com atau SMS, 
ketik: MGxspasi»nama#6 digit terakhir kartu kredit, kirim ke 
9333 dengan tarif Rp 2.000/sms. 


Tunggu apalagi, segera tukarkan power points Anda ke Poin 
BIG dan dapatkan gratis ekstra 200 Poin BIG selama bulan 
Oktober 2012. 


“Syarat dan ketentuan berlaku. 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Hari Ini Djoko Diperiksa 


KPK Terus Berkoordinasi dengan Polri 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 
Korupsi menjadwalkan memeriksa mantan Kepala 
Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI Inspektur 
Jenderal Djoko Susilo, hari ini, sebagai tersangka 
kasus dugaan korupsi pengadaan simulator 
berkendara untuk ujian surat izin mengemudi. 


Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP mengatakan, Djoko akan di- 
periksa pertama kali sebagai ter- 
sangka. "Surat panggilan kepada 
yang bersangkutan sudah diki- 
rimkan tangeal 25 September la- 
lu untuk diperiksa pada Jumat 
ini,” kata Johan di Jakarta, Kamis 
(27/9). 

Secara terpisah, penasihat hu- 
kum Djoko, Hotma Sitompoel, 
mengatakan, pihaknya masih 
mempelajari surat pemanggilan 
KPK untuk kliennya apakah se- 
suai dengan ketentuan un- 
dang-undang. Dia mempertanya- 
kan, apakah dapat dibenarkan 
surat panggilan dalam kasus yang 
sama dilayangkan dua instansi 
penegak hukum. "Apakah tidak 


melanggar hak asasi manusia?” 
ujar Hotma, 

Dia mengaku menganjurkan 
kliennya memenuhi panggilan 
KPK jika surat panggilan terse- 
but sesuai dengan ketentuan per- 
undang-undangan yang berlaku. 

Sejauh ini KPK belum beren- 
cana menahan Djoko jika yang 
bersangkutan datang ke KPK. In- 
formasi yang diperoleh Kompas 
dari KPK, hal ini terkait dengan 
penghitungan kerugian negara 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
dalam kasus korupsi ini yang 
belum selesai. 

Kemarin KPK kembali meme- 
riksa tiga perwira Polri dalam 

i. Mereka adalah Ajun 
sar Susilo Wardono, 


AKBP Indra Darmawan Iriyanto, 
dan AKBP Heru Trisasono. Sebe- 
lumnya, sejumlah perwira polisi 
tak memenuhi panggilan KPK. 


Terus berkoordinasi 


KPK menetapkan empat ter- 
sangka dalam kasus ini. Selain 
Djoko, tersangka lain ialah man- 
tan Wakil Kepala Korlantas Bri- 
gadir Jenderal (Pol) Didik Purno- 
mo serta Budi Susanto dan Suko- 
tjo Bambang yang menjadi rekan 
pengadaan dalam proyek simu- 
lator ini. Belakangan, Polri juga 
menetapkan beberapa tersangka 
dalam kasus simulator ini. Tiga di 
antaranya merupakan tersangka 
yang sudah ditetapkan KPK, yak- 
ni Didik, Budi, dan Sukotjo. 
Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto mengatakan, KPK 
masih fokus pada penanganan 
tersangka Djoko sebelum mena- 
ngani tiga tersangka lain. Terkait 
dengan dokumen yang menyebut 
Kapolri Jenderal Timur Pradopo 
sebagai pengguna anggaran pro- 
yek pengadaan simulator di kor- 
lantas, Bambang mengatakan, 


KPK tengah mengkaji dokumen 
tersebut. Belum ada keputusan 
untuk memeriksa Kapolri. 

Beberapa waktu lalu, penyidik 
Polri melimpahkan berkas kasus 
lima tersangka kasus ini ke 
Kejaksaan Agung. Wakil Jaksa 
Agung Darmono mengatakan 
bahwa pihaknya belum bisa me- 
nyimpulkan kelanjutan perkara 
simulator yang disidik polisi. Na- 
mun, jaksa peneliti menilai ber- 
kas kasus tersangka Didik, Teddy, 
Legimo, dan Budi Susanto kurang 
lengkap sehingga akan dikem- 
balikan ke polisi. 

Terkait dengan tumpang tin- 
dih penanganan kasus simulator 
oleh KPK dan Polri, pendiri In- 
stitut Kebajikan Publik, Usman 
Hamid, mengatakan, publik 
mendukung agar kasus itu disidik 
KPK. Hingga kini sudah ada 
5.820 penanda tangan petisi ”Se- 
rahkan Pengusutan Korupsi Si- 
mulator SIM ke KPK”. Mereka 
berasal dari beragam profesi yang 
memberikan tanda tangan lewat 
situs www.change.org/serahkan- 
kekpk. (BIL/IAM/FER/FAJ) 


'KOMPAS/ALIP ICHWAN 


Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al Guran dan labora- 
torium komputer di Kementerian Agama, Dendy Prasetya, meme- 


nuhi panggilan KPK. Putra Zulkarnaen Djabar, politis 


Partai Gol- 


kar, datang menggunakan kursi roda dan kaki kanan dibalut gips. 


IKASI PARTAI POLITIK (2) 


Ie padu Celah Penyelewengan 


umat (7/9), sudah lewat 
Jis 16.00, adalah batas 
maksimal pendaftaran par- 

tai politik calon peserta Pemi- 
lihan Umum 2014. Namun, ma- 
sih ada upaya staf Komisi Pe- 
han Umum menyelipkan 
atu parpol lagi. 
ingkatnya, upaya itu tak ber- 
hasil. Penyelewengan bisa dice- 
gah. Komisioner KPU tegas me- 
nyatakan, parpol yang melewati 
batas waktu tidak bisa diterima 
pendaftarannya, Hanya 46 par- 
pol yang tercatat mendaftar di 
KPU. Terlepas dari niat pela- 
kunya, peristiwa itu memperli- 
hatkan adanya celah ”meng- 
ganggu” tahapan Pemilu 2014. 

Senin (10/9), Ketua KPU 
Husni Kamil Manik menyata- 
kan, ka sudah ditangani dan 
yang bersangkutan tidak lagi 
ikut di tim verifikasi. 

Senin itu, KPU mengumum- 


kan 12 parpol yang dinyatakan 
tak lengkap menyerahkan 17 
item dokumen yang di: kan, 
Saat pengumuman tak dijelas- 
kan detail syarat yang menggu- 
gurkan 12 parpol itu. Namun, 
dokumen rekapitulasi yang di- 
buat KPU memperlihatkan, ma- 
yoritas parpol yang gugur ter- 
ganjal keharusan menyerahkan 
sofl copy daftar anggota dan sa- 
linan kepemilikan/sewa kantor. 
Dengan keputusan itu, hanya 
34 parpol yang diverifikasi. Me- 
reka diberi kesempatan hingga 
29 September untuk memberes 
kan berkas. Veril minis 
tratif n memastikan parpol 
yang akan diverifikasi 
jal, terutama soal ca- 
kupan keanggotaannya di ting- 
kat kabupaten/kota. Namun, 
hingga dua hari menjelang batas 
akhir penyerahan kelengkapan 
dokumen, banyak parpol yang 


belum melengkapi dokumen. 
Siapa pun mathum, ketentu- 
an bagi parpol peserta Pemilu 
2014 jauh lebih berat ketimbang 
pemilu-pemilu sebelumnya. Ca- 
kupan kepengurusan dan keang- 
gotaan lebih luas ketimbang ke- 
tentuan pada pemilu terdahulu, 


Tak siap 


Putusan Mahkamah Konsti- 
tusi, Rabu (29/8), yang meng- 
an seluruh parpol dive- 

fikasi ulang juga berimplik: 
serius. Mengutip Koordinator 
Forum Masyarakat Peduli Par- 
lemen Indonesia Sebastian Sa- 
lang, sulit dibantah, parpol yang 
kini memiliki wakil di DPR 
kalipun tak sepenuhnya siap de- 
ngan verifikasi. Padahal, sebe- 
lumnya mei udah (sempat) 
memastikan satu tiket untuk 
berkompetisi di Pemilu 2014. 

Sudah tentu parpol-parpol 


tersebut tak sepenuhnya nya- 
man dengan putusan itu. R 
alit Ih yang membuka ke- 
mungkinan mereka mengguna- 
kan berbagai cara demi lolos 
menjadi peserta Pemilu 2014. 
Di n, tahap verifikasi 
dihadapkan pada persoalan ke- 
siapan perangkat. Dengan pa- 
tokan waktu yang ketat dalam 
Undang-Undang Pemilu, institu- 
si penyelenggara pemilu berke- 
jaran dengan waktu menyiapkan 
perangkatnya di daerah. Sebagai 
contoh, hingga Rabu (19/9), Ba- 
dan Pengawas Pemilu baru me- 
rampungkan Bawaslu Provins 
di 24 daerah, plus "pendayagu- 
naar mentara perangkat Pa- 
nitia Pengawas Pemilu Kepala 
Daerah. Besar kemungkinan, sa- 
at verifikasi faktual berlangsung, 
Petugas Pengawas Lapangan be- 
lum sepenuhnya terbentuk. 
"Secara teknis masih diupa- 


yakan pengawasan tahapan ve- 
rifikasi dengan melibatkan dan 
mendorong pengawasan partisi- 
patif bersubsidi di kabupa- 
ten/kota yang panwasnya belum 
terbentuk,” ujar anggota Bawas- 
lu, Nelson Simanjuntak. 
Merujuk pengalaman, soal 
transparansi pengambilan kepu- 
tusan mengenai veril peser- 
ta pemilu ini menentukan 
respons mas at, juga pe- 
mangku kepentingan pemilu. 
Anggota KPU 2007-2012, En- 
dang Sulastri, menyarankan, se- 
mestinya rapat pleno hasil ve- 
rifikasi dilaksanakan seperti ra- 
pat pleno rekapitulasi, terbuka 
dan melibatkan penyelenggara 
pemilu di tingkat lebih L Ih. 
"Misalnya, penentuan hasil di 
provinsi dilakukan bukan saja 
oleh anggota KPU provinsi, 
tetapi juga menghadirkan 
KPU-KPU kabupaten/kota. Be- 


gitu juga di pusat, ada 
KPU-KPU provinsi,” ujarnya. 
Menurut Endang, ketentuan 
memang hanya menyatakan ha- 
sil verifikasi diputus 
rapat pleno. Dengan 
mendorong trai 
terbuka bisa dil: 
pihak terkait bisa ikut proses itu 
dan bisa sama-sama mengukur 
layak tidaknya parpol diloloskan 
sebagai peserta Pemilu 2014. 
Sejauh ini, hiruk-pikuk veri- 
fikasi parpol tak semeriah tiga 
pemilu terdahulu. Namur 
ngan sampai kesenyapan ini 
melenakan. Ketentuan seketat 
apa pun bukankah berlaku prin- 
sip, tidak ada pagar-tebal yang 
tidak bercelah, tak ada pa- 
gar-tinggi yang tak terlompati? 
(SIDIK PRAMONO) 


Besok: Ambang Batas Mengambang 


RUU DESA 


Berdayakan 
Perempuan 
di Segala 
Aspek 


JAKARTA, KOMPAS — Ran- 
cangan Undang-Undang Desa di- 
harapkan dapat menjawab ber- 
bagai persoalan yang kini diha- 
dapi masyarakat. Meskipun de- 
mikian, ada persoalan serius da- 
lam RUU Desa yang perlu di- 
cermati, 

Koalisi Perempuan Indonesia 
(KPI) menemukan, RUU Desa 
tidak mengakomodasi persama- 
an hak berdasarkan prinsip ke- 
setaraan antara laki-laki dan pe- 
rempuan, cenderung memperku- 
at pemerintahan adat. Dalam 
RUU Desa juga terdapat bebe- 
rapa pasal yang memiliki potensi 
mendiskriminasi perempuan dan 
anak perempuan. 

Hal itu dikemukakan Sekre- 
taris Jenderal KPI Dian Ka 
tikasari dalam simposium nasi- 
onal "Menuju Pembangunan De- 
sa yang Adil Jender dan Me- 
nyejahterakan Kehidupan Bang- 
sa”, Kamis (27/9) di Jakarta. 

Dian mengatakan, organisasi 
perempuan merasa perlu mela- 
kukan intervensi RUU Desa agar 
memiliki perspektif keadilan dan 
kesetaraan jender karena sepa 
ruh penduduk desa adalah pe- 
rempuan. KPI mengharapkan 
dalam RUU Desa ada persamaan 
hak, tanggung jawab, dan ke- 
wajiban di berbagai aspek ke- 
hidupan berdasarkan persamaan 
antara laki-laki dan perempuan. 
Juga ada pemberdayaan perem- 
puan di la aspek kehidupan, 
peningkatan keterwakilan pe- 
rempuan dalam perumusan ke- 
bijakan dan pengambilan kepu- 
tusan serte dalam menduduki 
posisi-posisi strategis, 

Bambang Kristiono dari Biro 
Hukum dan Hubungan Ma: 
rakat Kementerian Pember 
an Perempuan dan Perlindungan 
Anak mengingatkan, Indonesia 


sudah meratifikasi ' Konven: 
Penghapusan Segala Bentuk Dis- 
kriminasi terhadap Perempuan 


dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1984. Ini berarti bahwa 
Indonesia tidak membedakan 
antara laki-laki dan perempuan 
sebagai warga negara. (LOK) 


Chrome 
Jet Washer 
000 


0 


Seva (3) 
Mono Basin 


Closet 


ODI or BIA 


"2.677.500 


affordable best design 


pilihan model ound/s 


are tergantung dari 


Seva 
Exp 
Mi 


"”1.530.000 


tersediaan stok produk 


DAA NA Mnrsns000: 2.460.000 ME 


GOLD packace H5 #e5:929-060- "3 190,000 


aa aa 


INUM PACKAGE -- 6 -4e6-886:000- " 3,290,000 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Layanan Purna Jual 
Stustomercare-indonesiagamstd.com 


0-800-1-267823 


TOLL FREE 


100-2 
N DO! 1 


MATAHARI " 


DEPARTMENTSTORE 


"Produk tertentu 
Hingga 7 Oktober 2012 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


Benahi Dahulu 
Daerah Otonom 


Syarat Penilaian dengan Skor Tidak Bisa Ditawar 


JAKARTA, KOMPAS — Daerah otonom semestinya 
dibenahi sebelum pemekaran baru. Desakan DPR 
untuk mengesahkan rancangan undang-undang 19 
daerah otonom baru menunjukkan tidak adanya 
empati pada kebutuhan rakyat berupa pelayanan 
publik, kesejahteraan, dan pemerintahan yang baik. 


"Pemekaran jelas untuk ke- 
pentingan politik, bukan kepen- 
tingan rakyat kendati mengatas- 
namakan aspirasi rakyat. Partai 
berkepentingan dengan peme- 
karan, baik untuk mencari du- 
kungan suara maupun forum ba- 
gi kadernya mendapatkan jabat- 
an publik atau jabatan politik,” 
tutur peneliti LIPI, Siti Zuhro, di 
Jakarta, Kamis (27/9). 

Dia mencontohkan, menjelang 
Pemilu 2009, banyak terbit UU 
terkait daerah otonom baru 
(DOB). Hal sama terjadi menje- 
lang Pemilu 2014 dengan 19 RUU 
DOB, menjelang Pemilu 2014. 
Kementerian Percepatan Pem- 
bangunan — Daerah — Tertinggal 
mencatat, lebih dari 160 daerah 
kondisinya tertinggal di Indone- 
sia. DPR tak bertanggung jawab. 
Beban ditanggung masyarakat. 

Oleh karena itu, seharusnya 
kinerja pemerintah daerah di- 


benahi terlebih dahulu agar oto- 
nomi membawa manfaat pada 
kehidupan masyarakat. 

Sebelumnya, Panitia Kerja Pe- 
mekaran Komisi II DPR kukuh 
agar RUU 19 DOB segera dibahas 
kembali dan disahkan. Ketua Kc 
misi II DPR Agun Gunanj: 
ngatakan, tak diperlukan peni 
an kelayakan DOB dengan sistem 
skor sepanjang memenuhi UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Per- 
aturan Pemerintah Nomor 78 Ta- 
hun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah, 

Direktur Jenderal Otonomi 
Daerah Kementerian Dalam Ne- 
geri Djohermansyah Djohan me- 
ngatakan, penilaian dengan sis- 
tem skor sudah diterapkan sejak 
masih menggunakan PP No 
129/2000. Kemendagri akan 
mengajak DPR melihat fak- 


tor-faktor dan indikator persya- 
ratan pembentukan DOB berikut 
data dan angkanya. Pemerintah 
akan menyetuji pengesahan 
RUU tentang DOB hanya jika 
calon DOB memenuhi syarat. 

Pekan ini, tim otonomi daerah 
Kemendagri menyelesaikan se- 
bagian kajian untuk Provinsi Ka- 
limantan Utara, Kabupaten Ma- 
laka, dan Kabupaten Mahakam 
Ulu, Pekan depan, tim akan ob- 
servasi ke lapangan. 


Jangan paksakan 

Direktur Eksekutif Komite Pe- 
mantau Pelaksanaan Otonomi 
Daerah Robert Endi Jaweng, 
menjelaskan, dalam kajian yang 
dilakukan Kementerian Keuang- 
an, dari 19 calon DOB, hanya 
calon Kabupaten Morowali Utara 
di Provinsi Sulawesi Tengah yang 
dianggap memiliki kemampuan 
fiskal dan ekonomi di atas stan- 
dar yang ditetapkan. 

Terkait dengan keinginan kuat 
DPR, peneliti LIPI, Syarif Hi- 
dayat, mengatakan, pembentuk- 
an DOB seharusnya tidak hanya 
did: kepentingan politik. 
DPR tak bisa memaksakan peme- 
karan hanya karena ingin meme- 
nuhi janji-janji saat kampanye, 

(INA/NTA) 


Polisi dan tentara berjaga-jaga di jalan menuju rumah kontrakan tersangka teroris Fendi di Dusun 
Tuwak Kulon, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (27/9). 


Trpo 
TERO 


Polisi Kembali Geledah Rumah 


SOLO, KOMPAS — Poli 
teror kembali mendatangi rumah 
angka teroris Chamidi (43) 

Midi di RT 007 RW 010 
iyan, Kelurahan Pa- 
an Laweyan, Solo, 
Jawa Tengah, Kamis (27/9). 
Kemarin polisi juga menangkap 
satu orang lagi yang diduga 
teroris. 

Kepala Biro Penerangan Ma- 
syarakat Mabes Polri Brigjen 
(Pol) Boy Rafli Amar, K: 
lam, membenarkan penangkap- 
an dan penggeledahan itu. Saat 
penggeledahan di rumah Midi 
itu, ditemukan semacam botol 
sirup yang seperlimanya berisi 
cairan berwarna putih dan biru 
serta detonator yang 
meledak, berupa kabel-kabel. 


jang, Kecam: 


Sabtu pekan lalu, di ramah itu, 
ditemukan beberapa bom aktif 
yang kemudian oleh polisi dile- 
dakkan. Ini karena bom tidak 
tempat lain 
iko meledak 


rin, yang kalau kena panas, bisa 
meledak. Tadi mereka member- 
sihkan at berbahaya,” 
kata Eka Harwindana, Kepala 
007 RW 010 Kampung Gri 

Dari rumah Midi, po! 
teror yang didampingi puluhan 
polisi dari berbagai kesatuan me- 
nuju rumah Barkah Nawa Saput- 
ra di Kampung Kentingan Kulon, 
Jebres, Solo, Dari rumah itu, po- 
lisi membawa satu jeriken hitam 
berukuran 10-15 liter dan ber- 


KOMPAS/SKI REJEKI 


rsangka 


tuliskan ”Nitrit Acid”, dua kaus 
tangan yang tampak melepuh, 
yang diduga bekas digunakan 
mencampur bahan-bahan kim 

”Jerikennya tidak tahu 
tau tidak. Semuan, 
belakang rumah Barkah. Keda- 
tangan polisi tadi untuk mem- 
bersihkan h barang yang 
dikhawatirkan membahaya- 
kata Lurah Jebres 


Polisi juga mendatangi rumah 
kontrakan Fendi (35) di RT 001 
RW 005 Dusun Tuwak Kulon, 
Gonilan, Kecamatan Karta- 
Kabupaten Sukoharj 
didatangi, rumah dalam k 
kosong karena Fendi, 
kedua anaknya pergi 
pekan lalu, (EKI/FER) 


cjak dua 


?AD HOC” 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
jumlah pihak  mengapresias 
langkah Mahkamah Agung yang 
memperketat seleksi calon ha- 
kim ad hoc tindak pidana korupsi 
Dari 89 calon yang ada, MA ha- 
nya meloloskan empat calon 
yang dinilai tak bermasalah da- 
lam hal integritas dan kema 
puan hukum. 

Wakil Ketua Panitia Seleksi 
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor 
Suhadi yang juga hakim agung 
pada MA, Kamis (2/9), di Jakarta, 
mengatakan, empat orang terse- 
but terdiri dari 1 calon yang 
mengikuti seleksi hakim untuk 
tingkat banding dan 8 calon un- 
tuk hakim tingkat pertama. 

Suhadi mengakui, dalam se- 
leksi kali ini, MA memang tidak 
memasang target jumlah hakim 
ad hoc yang bakal terjaring. Tar- 
get MA hanyalah memperoleh 
hakim ad hoc yang berkualitas. 

Dengan sedikitnya calon yang 
terjaring dalam seleksi kali ini, 
Suhadi menyatakan bahwa pi- 
haknya masih kekurangan ba- 
nyak hakim ad hoc, baik di ting- 
kat banding maupun tingkat per- 
tama. Saat ini, beberapa peng- 
adilan tinggi tindak pidana 


im- 


IPIKOR 


MA Hanya Loloskan 4 Calon 


korupsi hanya memiliki dua ha- 
kim ad hoc atau bahkan hanya 
satu orang. Tiga seleksi yang di- 
lakukan sebelumnya belum 
mampu memenuhi kebutuhan 
hakim ad hoc untuk mengisi 33 
pengadilan tipikor dan penga- 
dilan tinggi tipikor. Meskipun de- 
mikian, lanjut Suhadi, pihaknya 
belum berencana melakukan se- 
leksi lagi. 

Seleksi kali ini semula diikuti 
sekitar 400 orang, Namun, me- 
reka berguguran dalam ujian ter- 
tulis terkait dengan kemampuan 
hukum formal dan material serta 
ujian membuat putusan. Seba- 
nyak 89 orangtersisa pada seleksi 
tahap akhir (profile assessment 
dan wawancara). Dari jumlah itu, 
empat orang yang dinilai layak 
diangkat menjadi hakim ad hoc 
pengadilan tipikor untuk lima ta- 
hun ke depan. 

Empat orang tersebut adalah 
Sazili (untuk hakim ad hoc ting- 
kat banding) serta Mohammad 
Agus Salim, Nofalinda Arianti, 
dan Rudi (ketiganya untuk hakim 
ad hoc tingkat pertama). 


Apresiasi positif 
Juru Bicara Komisi Yudisial 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(KY) Asep Rahmat Fajar dan ang- 
gota Badan Pekerja Indonesia 
Corruption Watch (ICW) Emer- 
son Yuntho memberi apresiasi 
positif terhadap hasil seleksi 
Asep mengatakan, pihaknya ya- 
kin MA telah melaksanakan pro- 
ses seleksi dengan ketat dan be- 
nar-benar mendasarkan diri 
kepada kualitas dan integritas pe- 
serta selel Keempat orang 
yang lolos di MA tersebut juga 
diloloskan dari pencoretan oleh 
KY dan ICW. 

Seperti diberitakan sebelum- 
nya, KY ataupun ICW menelu- 
suri rekam jejak/investigasi ter- 
hadap 89 calon. ICW bersama 
Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi 
mencoret 47 nama dari calon 
hakim ad hoc tipikor karena di- 
nilai bermasalah. Sisanya dinilai 
tak memiliki kontribusi signifi- 
kan dalam upaya pemberantasan 
korupsi. 

Sementara itu, KY mencoret 
43 calon hakim ad hoc tipikor 
karena dinilai bermasalah, seper- 
ti permisif, menerima suap/gra- 
tifikasi, menyalahgunakan jabat- 
an, melakukan lobi-lobi dalam 
menangani perkara, serta per- 


TERIMA KASIH 


ATAS KEPERCAYAAN PARA CALON PENGHUNI 
PARAHYANGAN RESIDENCES 


( HUNIAN EKSKLUSIF HANYA 50! METER DARI UNIVERSITAS PARAHYANGAN) 


PEMILIHAN UNIT TGL | & 2 SEPTEMBER 2012 DI FESTIVAL CITY LINK MALL, BANDUNG 


TELAH DIBUKA! 44 ravorr 


&VIEW FAVORIT 


SAKSIKAN PRODUCT PROFILE KAMI DI a subsidiary of : 


HUBUNGI KAMI DI. 


Mean 022820 056 88 


buatan tercela lainnya. (ANA) 


BNI Dining 


valid unt ') € 


Experience 


nber 2017 


BNIcreditcard 


Pizza 


Bank Negara Indonesia momborikan ponawaran sposial di somua outlats Domino'e 


di Jakarta, Bandung, dan Bali. Gunakan Kartu Kredit BNI dan dapatkan gratis 1 (satu 
medium Hand:Tossed Specialty Pizza untuk setiap pembelian 1 (satu) Satay Pi 
Informasi lebih lanjut, hubungi BNI Call 500046 atau (021) 500046/68888 dari ponsel atau 
kunjungi www.bni.co,id 


Homs 
Dom 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Gerilya Melemahkan KPK 


nergi elite politik bangsa ini 
untuk memerangi korupsi kian 
kedodoran. KPK, lembaga 
simbol pemberantasan korupsi, 
dipereteli kewenangannya. 


Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Taufiegurachman Ruki pernah mengibaratkan KPK adalah 
sebuah nyala lilin yang menerangi jalan bangsa membe- 
rantas korupsi. Menerangi kegelapan bangsa dalam meme- 
rangi korupsi yang telah menghancurkan sendi kehidupan 
bangsa dan menciptakan kemiskinan. 

Kini, terang lilin itu kian pudar dan sebentar lagi (boleh 
jadi) bakal padam. KPK, si pembawa lilin, mulai kehabisan 
energi ketika penyidik yang berasal dari Polri ditarik Mabes 
Polri, ketika politisi di Senayan bersekongkol memereteli 
kewenangan KPK. Kewenangan penuntutan dicabut, ke- 
wenangan menyadap harus minta izin. KPK akan menjadi 
sejarah! Nasib KPK akan sama dengan komisi ad hoc yang 
pernah didirikan bangsa ini untuk memberantas korupsi. 

Menghilangkan kewenangan menyadap s a langsung 
sama dengan merampas senjata andal KPK dalam menang- 
kap tangan penjarah uang negara, Sejumlah anggota DPR 
yang menilap uang negara itu bisa diungkap KPK karena 
adanya kewenangan penyadapan itu. Jika kewenangan 
KPK dipereteli melalui revisi UU tentang KPK, maka 
memang benar kata Ketua KPK Abraham Samad, "Men- 
dingan KPK dibubarkan saja!” Itulah kemenangan bagi 
koruptor! 

Kita sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK 
Busyro Mugoddas bahwa semangat politisi Senayan me- 
mereteli kewenangan KPK adalah pengkhianatan terhadap 
semangat reformasi, Politisi DPR melakukan balas dendam 
ketika sejumlah anggota yang menyandang status "Yang 
Terhormat” itu masuk penjara karena perlakuan yang tidak 
terhormat. Meski dibantah sejumlah anggota DPR, publik 
bisa membaca politisi DPR sedang menggunakan kekuasa- 
annya untuk melemahkan KPK. Padahal, menurut jajak 
pendapat Kompas, 18 Juni 2012, kepercayaan publik kepada 
KPK mencapai 60 persen, paling tinggi dibandingkan 
dengan kepada penegak hukum lainnya. 

sedang kesepian! Dukungan verbal yang diucapkan 
pimpinan parpol hanya dukungan kosong. Diam-diam 
gerilya politik melumpuhkan KPK dikerjakan politisi Se- 
nayan. Buktinya, draf revisi UU KPK telah disusun me- 
nunggu pembahasan formal. KPK tinggal menyandarkan 
dukungan pada media massa, tokoh agama, masyarakat 
sipil yang punya keprihatinan terhadap nasib bangsa ini. 

Kita angkat kembali pernyataan peraih Nobel Oscar 
Arias Sanchez. Skandal korupsi berkepanjangan mengece- 
wakan hati rakyat dan pada suatu saat akan membuat 

akyat frustrasi. Perlawanan dan kudeta dapat saja muncul 
di sejumlah negara. Sinyal boikot pajak yang bergema 
dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama harus 
ca sebagai reaksi atas kerja politik politisi Senayan. Kita 
berharap politisi DPR introspeksi diri dan kita memandang 
revisi UU KPK belum diperlukan saat ini! 


China-Jepang Perlu Duduk Bersama 


N hina dan Jepang perlu duduk 
bersama dan membicarakan 

masa depan empat pulau di 

gugusan pulau di Laut China 


Timur yang dipersengketakan, 


China menamakan gugusan pulau itu Diaoyu, sementara 
Jepang menyebutnya Senkaku. Sengketa wilayah antara 
China dan Jepang itu muncul ke permukaan, awal Sep- 
tember lalu, ketika Pemerintah Jepang menyetujui untuk 
membeli empat pulau di gugusan pulau di Laut China 
Timur, yang diklaim China sebagai miliknya, dari keluarga 
Kurihara, warga Jepang. 

Dalam versi Jepang, gugusan Pulau Senkaku diga- 
bungkan ke Prefektur Okinawa, Jepang, 14 Januari 1895, 
setelah Jepang mengonfirmasi bahwa kepulauan itu tidak 
berada di bawah penguasaan Dinasti Ging (1644-1912). 
Kekuasaan Dinasti Ging berakhir 1912, dengan berdirinya 
Republik China. Namun, kita juga tidak lupa bahwa Jepang 
pada saat itu merupakan negara yang militeri 

Sekitar tahun 1900, pengusaha Jepang, Koga Tatsushiro, 
berbisnis tanaman di empat pulau di Senkaku dengan 
membawa 200 pekerja. Tahun 1940, bisnisnya gagal dan 
empat pulau itu dibiarkan terbengkalai. 

China dalam kurun waktu itu mengabaikan gug 
pulau itu, dan secara de facto berada di bawah kekuasaan 
Jepang. Menyusul kekalahan Jepang dari Amerika Serikat 
dalam Perang Pasifik (1941-1945), gugusan pulau itu berada 
di bawah kekuasaan Amerika Serikat. 

Tahun 1969, Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan 
Timur Jauh (ECAFE) mengidentifikasi adanya cadangan 
minyak dan gas di sekitar Senkaku. Dua tahun sesudahnya, 
ketika Amerika Serikat mengembalikan Senkaku ke Je- 
pang, China dan Taiwan secara resmi mengklaim Senkaku 
Diaoyu) sebagai wilayahnya. 

Tahun 1972, ahli waris Koga Tatsushiro menjual empat 
pulau itu kepada keluarga Kurihara, yang kemudian me- 
nyewakannya kepada Pemerintah Jepang. Awal September 
lalu, keluarga Kurihara menjual empat pulau itu kepada 
Pemerintah Jepang. China dan Taiwan memprotes keras 
pembelian itu dan menegaskan bahwa pulau-pulau itu 
sebagai wilayahnya, Bukan itu saja, China pun mengirim- 
kan kapal patroli ke perairan itu. 

Foto utama di halaman 1 harian ini, Rabu, 26 September 
2012, memperlihatkan, kapal penjaga pantai Jepang meng- 
gunakan meriam air untuk menghalau kapal ikan Taiwan di 
sekitar gugusan Pulau Senkaku yang dipersengketakan. 
Kapal penjaga pantai Taiwan yang mengawal beberapa 
kapal ikan Taiwan juga terlihat menggunakan meriam air. 

Kita berharap negara-negara yang bersengketa itu dapat 
mengupayakan penyelesaian damai melalui serangkaian 
pertemuan di antara mereka. Baik China maupun Jepang 
adalah raksasa ekonomi Asia. Permusuhan di antara kedua 
raksasa itu pasti akan membawa dampak yang buruk bagi 
Asia, bahkan juga bagi dunia. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jakob Oetama 
.Wakil Pemimpin Umum: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekretoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id 


Penyakit Sosial Bernama Haji Ulang 


Oleh ALI MUSTAFA YAGUB 


corang kawan ber- 
S cerita kepada kami 

bahwa masyarakat 
di daerahnya punya ang- 
gapan unik. Apabila ada 
seorang lelaki yang sudah 
berhaji dua kali, ia akan 
mudah mendapatkan istri 
yang kedua. 


Angeapan ini berasal dari per- 
sepsi masyarakat setempat bah- 
wa orang yang sudah berhaji 
ulang itu adalah orang yang baik 
ibadahnya dan baik pula kan- 
tongnya. Maka, dari persepsi itu, 
statu: al seorang yang sudah 
berhaji ulang jadi semakin tinggi. 
Oleh karena itu, di lingkungan 
masyarakat ia jadi rebutan para 
wanita yang siap jadi istri kedua. 

Apabila persepsi seperti itu 
benar menurut ajaran agama, 
Nabi Muhammad SAW bukanlah 
orang yang baik. Karena selama 
hidupnya, beliau hanya berhaji 
satu kali, Padahal, beliau punya 
kesempatan tiga kali untuk ber- 


haji. Beliau juga punya kesempat- 
an berumrah sunah ratusan, bah- 
kan ribuan kali, tetapi beliau ha- 
nya berumrah sunah dua kali. 
Bandingkan dengan kita, masya- 
rakat Muslim di Indonesia, yang 
rata-rata ingin berhaji setiap ta- 
hun dan berumrah setiap bulan. 

Mengapa Nabi Muhammad 
SAW berhaji hanya sekali dan 
berumrah sunah hanya dua kali? 
Apakah beliau tak punya uang? 
Apabila beliau tak punya uang, 
bukankah beliau tinggal berkata 
saja kepada sejumlah sahabat 
yang kaya raya, seperti Abdurah- 
man bin Auf dan Abu Ayyub 
al-Anshari, Tentu kedua sahabat 
akan segera menyiapkan segala 
sesuatu yang diperlukan Nabi. 
Namun, Nabi tak pernah memin- 
ta-minta untuk kepentingan pri- 
badi beliau seperti itu. 

Setelah Nabi menetap di Ma- 
dinah, sekurang-kurangnya ter- 
jadi tiga hal penting. Pertama, 
Nabi menghadapi orang-orang 
yang memusuhi dan memerangi 
beliau, maka Nabi menginfakkan 
hartanya untuk kepentingan ji- 


had fisabilillah melawan orang- 
orang itu. Kedua, akibat perang 
atau jihad fisabilillah gugurlah 
para syuhada yang kemudian me- 
nimbulkan janda-janda dan 
anak-anak yatim. Maka, harta 
Nabi diinfakkan untuk menyan- 
tuni para janda, orang-orang mis- 
kin, dan anak-anak yatim, 
Ketiga, banyaknya pelaja 
yang menuntut ilmu dari Nabi 
Muhammad SAW sementara 
mereka tidak punya apa-apa di 
Madinah, baik harta maupun ke- 
luarga. Mereka tinggal di satu 
ruangan di Masjid Nabawi yang 
disebut al-Shuffah. Sementara 
untuk keperluan makan, Nabi 
menganjurkan kepada para saha- 
bat untuk menjamin pemberian 
makan kepada mereka. Nabi sen- 
diri setiap hari memberikan ma- 
kan kepada 70 pelajar Shuffah. 


Keutamaan ibadah sosial 
Seandainya berhaji ulang itu 
lebih utama daripada menyan- 
tuni janda-janda, orang miskin, 
anak-anak yatim, dan para pel- 
ajar yang tidak mampu, maka 


Nabi tentu sudah melakukan haji 
ulang dan atau umrah berkali- 
kali. Namun, Nabi tak melaku- 
kannya, Nabi justru menegaskan 
bahwa penyantun anak yatim 
akan tinggal di surga bersama 
Nabi dan tidak terpisahkan, iba- 
rat jari tengah dan telunjuk. 

Nabi juga menegaskan, orang 
yang menyantuni para janda dan 
orang-orang miskin tak ubahnya 
seperti orang berjihad fisabilillah. 
Sementara ibadah haji, apabila 
memenuhi syarat-syarat sehing- 
ga dapat disebut haji mabrur, 
Nabi hanya menjanjikan surga 
saja kepada pelakunya, tanpa me- 
nyebutkan bersama beliau, 

Dari sini dapat dipahami bah- 
wa menyantuni anak-anak yatim, 
para janda, orang-orang miskin, 
dan para pelajar yang tak mampu 
jauh lebih unggul nilai pahalanya 
daripada berhaji ulang, Dengan 
kata lain, ibadah sosial jauh lebih 
utama daripada ibadah individu- 
al, Begitulah kaidah hukum Islam 
menyebutkan. — Bagaimanapun, 
Nabi tak pernah mencontohkan 
untuk berhaji ulang atau ber- 


ulang-ulang berumrah. 
Ketika keadaan masyarakat ki- 
ta sedang sangat terpuruk, potret 
kemiskinan di mana-mana, Para 
pakar ekonomi mengatakan, 
sampai akhir 2011, di Indonesia 
masih terdapat 117 juta orang 
miskin. Tempat ibadah banyak 
yang terbengkalai, Apabila ke- 
adaan negeri kita masih seperti 
itu, pantaskah lalu kita berkali- 
kali berhaji dan berumrah? Ayat 
Al Guran mana yang menyuruh 
kita melakukan itu? Hadis mana- 
kah yang menganjurkan kita un- 
tuk berbuat seperti itu? 
Inilah penyakit sosial yang 
menimpa masyarakat kita dan 
perlu segera diobati. Obatnya 
adalah mengikuti perilaku Nabi 
dalam beribadah, yaitu berhaji 
cukup sekali dan berinfak ribuan 
kali, Pertanyaan berikutnya, 
maukah kita mengobati diri kita 
dari penyakit sosial yang me- 
nimpa kita itu? Atau kita justru 
ingin memperparah penyakit 
yang sedang kita derita itu? 
ALI MUSTAFA YAGUB 
Imam Besar Masjid Istiglal 


Perihal Boikot Pajak 


Oleh MASDAR FARID MAS'UDI 


su boikot pajak memanas. 
I Puncaknya ketika Musyawa- 

rah Nasional Nahdlatul Ula- 
ma pekan lalu, melalui Ketua 
Umum KH Said Agil Siroj me- 
wacanakannya ke publik dan se- 
gera disambar oleh hampir se- 
mua media nasional kita. 


Tentu saja hal itu membikin gerah 
bahkan cemas sejumlah pihak, terutama 
jajaran petinggi negara yang beri engan 
jawab langsung terhadap urusan p 

Kita tahu, wacana boikot pajak di negeri 
ini sudah menyeruak, baik di media sosial 
maupun di obrolan warung-warung kopi. 
Pasalnya, tidak lain karena semakin me- 
rajanya praktik korupsi dan kolusi yang 
terus menggerogoti jaringan saraf keku- 
asaan dan birokrasi di negeri ini, mulai 
dari pusat sampai di daerah, bahkan sam- 
pai ke pelosok pedesaan terpencil. 

Di pihak lain, janji dan pekik Reforma: 
untuk memberantas KKN (korupsi, kolus 
dan nepotisme) justru sudah lama tak 
terdengar. Tak seorang pun dari kalangan 
pejabat dan politisi kita yang masih ber- 
minat melafazkannya. Padahal, di negeri 
yang penuh verbalisme ini, kebaikan yang 
selalu di khotbah kan pun hanya sedikit 
yang dijalankan, apalagi yang tidak lagi 
diperkatakan. 

Dalam undang-undang kita, korupsi di 
nobatkan sebagai kejahatan luar bi 
(extraordinary crime). Namun, apa bukti 
nya? Hukuman atas koruptor tidak lebih 
berat dari hukuman pencurian biasa. 
Alih-alih dapat hukuman tembak atau 
penjara setengah abad seperti dikenakan 
di beberapa negara, di negeri ini korupsi 
rata-rata hanya dipidana kurungan 3-4 
tahun s: 

Sudah begitu, di dalam penjara korup- 
tor dapat fasilitas VIP luar biasa, Keluar 
penjara disambut para petinggi dan tokoh 
masyarakat, layaknya pejuang yang baru 
kembali dari pengasingan. Pada saat yang 
sama, uang miliaran rupiah hasil korupsi- 


nya tetap utuh, jadi jaminan 
hidup mewah sekeluarga, sam- 
pai anak cucu, 


Tiga opsi 

Semua kita tahu, obyek ko- 
rupsi tidak lain adalah uang $ 
pajak yang diperas dari keri- 
ngat rakyat, dan atau dari keka- 
yaan alam yang juga adalah milik se- 
genap rakyat. Atau jika sebagian dari 
utang, akhirnya harus dibayar juga de- 
ngan pajak rakyat. Maka, apa yang janggal 
kalau muncul ultimatum untuk boikot 


berbagai opsi telah ditelaah secara saksa- 


ma. Opsi pertama, biarkan saja keadaan 
berjalan seperti apa adanya: rakyat terus 
dikejar pajaknya dengan berbagai cara, 
termasuk dengan ancaman pidana. Apa- 
kah mereka membayar dengan keterpak- 
saan dan umpatan, tidaklah penting. 

Pajak yang dibayarkan dengan suasana 
kebatinan seperti ini pada dasarnya tidak 
ada bedanya dengan pemalakan. Dalam 
pandangan agama atau moral apa pun, 
kehalalan dan keberkatan uang seperti ini 
sangat diragukan, bahkan disangkal. 

Tak mengherankan apabila di seputar 
uang pajak muncul praktik-praktik yang 
secara moral pun bermasalah. Sebutlah 
kolusi antara petugas pajak dan wajib 
pajak. Pajak yang seharusnya 100 persen 
masuk kas negara akhirnya hanya sepa- 
ruhnya: sisanya ditilap berdua. Fenomena 
seperti Gayus Tambunan sekadar contoh 
kecil yang terkuak. Setelah pajak masuk ke 
kas negara, dalam proses pembelanjaan- 
nya pun terjadi penyelewengan yang tidak 
kalah serius. Ta dikorup sejak dari tahap 
perencanaan anggaran sampai dengan ta- 
hap eksekusinya di lapangan. Merasa tidak 
sendirian, para koruptor umumnya tetap 
tampil tenang, tebar senyum ke kanan dan 
kiri, penuh percaya diri. 

Bertolak dari ujaran pajak adalah hak 
dan kepunyaan negara, orang-orang yang 
punya legalitas bertindak atas nama ne- 
gara pun merasa berhak menggunakan 


uang itu sesuka hatinya. Angka 60 persen 
lebih anggaran negara habis untuk biaya 
rutin adalah salah satu bukti. Belum lagi 
yang dijarah dari anggaran pemba- 
ngunan infrastruktur dan lain-lain. Se- 
mentara hanya sekitar 10 persen s 
yang sampai ke rakyat, itulah sekadar 
obat penawar agar mereka tak 
sampai membuat huru-hara, 
Jengkel melihat fenomena 
kemungkaran yang telah di- 
pandang jamak lumrah ir 
lah maka apayanganeh ap 
bila kemudian muncul opsi 
D jer kedua: boikot pajak! 

Pilihan boikot $ 
sekali bukan barang baru, Sej: 
baheula pada era feodal raja-raja di berba- 
gai belahan bumi, aksi serupa sering ter- 
jadi. Revolusi sosial menyeluruh, di Barat 
maupun Timur, yang melahirkan negara 
demokrasi-modern menggantikan pola 
kekuasaan feodal nan korup pun terlahir 
dari aksi politik yang bertumpu pada ge- 
rakan boikot pajak. 

'Tak pelak lagi boikot pajak adalah cara 
sangat efektif menekan kekuasaan, teruta- 
ma jika dilakukan serentak oleh segenap 
rakyat pembayar pajak. Tidak usah boikot 
itu dilakukan oleh semua wajib pajak, 30 
persen saja terutama para wajib pajak 
besar, maka denyut nadi dan mesin negara 
bisa berhenti, dan chaos serta gelombang 
anarkis tak bisa dihindari. 

Pertanyaannya, seberapa serius para 
kiai NU mempertimbangkan opsi boikot 
pajak ini? Boleh dicatat, di kalangan ulama 
pesantren ada adagium yang mengatakan: 
silttuna sanatan tahta imamin jaair kha- 
irum minal faudla/enam puluh tahun di 
bawah pemerintahan otoriter, masih lebih 
lumayan dibanding membiarkan negara 
terjerembab dalam anarkisme total, 

Oleh sebab itu, bisa ditebak bahwa opsi 
boikot pajak secara massal dan menye- 
luruh tak pernah menjadi opsi yang secara 
sadar akan diambil oleh siapa pun, 
termasuk oleh kiai-kiai yang sehari-hari 
hidup bersama dan di tengah-tengah 
rakyat jelata yang sangat rentan dengan 


guncangan. 

Maka, yang dituntut oleh kiz 
kiranya cukup jelas, sesuatu yang sangat 
masuk akal dan ada dalam kemampuan 
kita semua, terutama para pejabat negara, 
yakni opsi ketiga: kelolalah uang pajak 
yang dipungut dari keringat rakyat dan 
dari bumi Nusantara anugerah Allah un- 
tuk kepentingan segenap rakyat dengan 
penuh rasa tanggung jawab. 

Para pejabat negara dan aparat pe- 
merintah harus menyadari, mereka bu- 
kanlah pemilik uang pajak itu, yang boleh 
mereka pakai sesuka hati, Dalam bahasa 
para kiai, para pejabat hanyalah amil (pa- 
nitia, pemegang amanat). Mereka hanya- 
lah pihak yang diberi kewenangan me- 
mungut dan mengelolanya, yang untuk itu 
mereka berhak mendapatkan bagian (1/8 
atau 12,5 persen) dari pajak yang terkum- 
pul. Sementara sasaran utama dari peng- 
gunaan pajak adalah untuk kemaslahatan 
rakyat secara keseluruhan, terutama pem- 
berdayaan kaum fakir-miskin dan kaum 
Guafa lain, tanpa membeda-bedakan aga- 
ma atau warna kulitnya. 


Berubahlah segera! 


Perubahan ini harus segera, jangan lagi 
ditunda-tunda. Para pejabat negara dan 
segenap pemegang amanat rakyat, mulai 
dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling 
bawah, harus bergegas menunjukkan ko- 
mitmen dan aksi nyata. Berperilakulah 
sebagai pelayan rakyat sekaligus pelayan 
Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang! 

Jika tidak, jika masih ditunda-tunda, 
tidak ada satu kekuatan pun, termasuk NU, 
dapat menganulir fatwa dan aksi Sang 
Rakyat untuk melakukan apa yang mereka 
ingin lakukan, dengan harga risiko yang 
pasti bisa sangat mahal harganya. 

Semoga Allah SWT segera membim- 
bing kita semua bangsa Indonesia, ter- 
utama para pemimpin dan pejabatnya, ke 
arah yang diridai rakyat dan Dia Yang 
Mahakuasa, secepatnya! 

MASDAR FARID MASUDI 
Rois Syuriah PBNU: Wakil Ketua 
Umum Dewan Masjid Indonesia 


ai NU 


Malapetaka Kekeringan 


Oleh GATOT IRIANTO 


entas drama ”mala- 
Pp petaka kekeringan” 
yang menimpa rak- 


yat miskin sedang ber- 
langsung di depan mata. 


Laju penguapan air yang sa- 
ngat tinggi berlangsung pada pe- 
riode waktu yang panjang. Air 
permukaan di waduk, danau, em- 
bung, serta sawah terkuras habis, 
mengering sangat cepat. Tanam- 
an mati kering terbakar terik 
matahari. Transformasi suhu 
medium dan kelembaban humid 
menjadi suhu tinggi, kering, dan 
gersang menjadikan kekeringan 
kali ini luar biasa intensitasnya. 

Wajar kalau masyarakat panik 
karena terjadi mendadak. Gagal 
panen di lahan tadah hujan de- 
ngan konsentrasi rakyat miskin 
tinggi menjadi keniscayaan. 

Pengamanan standing crops 
melalui optimalisasi sumber air 
setempat dan mobilisasi brigade 
pemadam kekeringan di tingkat 
kecamatan harus diintensifkan. 
Penanganan kekeringan juga ha- 
rus dilakukan secara luar biasa, 
ditopang asuransi pertanian yang 
bagi petani miskin preminya di- 
subsidi pemerintah. Integrasi 
asuransi pertanian melekat da- 
lam good agriculture practices 
menjadikan petani aman dan ter- 
lindungi dari deraan iklim. In- 
dikator keberhasilannya adalah 
masalah kekeringan teratasi se- 
cara permanen. Kalau kekering- 
an masih terus berulang pada 


lokasi dan periode yang sama, 
berarti tindakan lapangan dalam 
mengatasi kekeringan selama ini 
bersifat ad hoc, parsial yang tidak 
menyentuh masalah fundamen- 
talnya. 


Distruksi legal dan ilegal 


Eksploitasi legal ataupun ilegal 
sumber daya hutan, lahan, dan air 
biang kerok distruksi sistemik 
sumber daya. Hutan, lahan, dan 
air menjadi pilihan pertama di- 
eksploitasi karena paling mudah 
untuk mendongkrak pendapatan 
asli daerah. Dahsyatnya alih fungsi 
hutan ke nonhutan dan sawah 
kelas satu menjadi bangunan ma- 
sif merupakan fakta konkretnya. 

Implikasinya, hubungan pen- 
dek pada siklus hidrologi meluas. 
Air hujan tak disimpan ke dalam 
tanah, tetapi mengalir jadi banjir 
dan ke laut. Permukaan tanah 
yang padat, tertutup bangunan, 
beton atau aspal, menyebabkan 
cadangan air merosot drastis se- 
hingga tanah dan vegetasi cepat 
kering serta mudah terbakar. Ke- 
tika temperatur udara dan radiasi 
matahari mencapai puncaknya, 
pengurasan cadangan air tanah 
dipercepat. 

Itu sebabnya kekeringan kali 
ini sangat terik dan menyengat. 
Air terkuras habis, tanah lang- 
sung retak menganga, dan ta- 
naman kering mati terbakar ra- 
diasi matahari. Air hujan menjadi 
satu-satunya sumber air untuk 
mempertahankan kelangsungan 
hidup masyarakat. 


Kiamat kecil sudah terjadi 
berulang bagi rakyat miskin. Kita 
harus belajar dari malapetaka ke- 
keringan di Amerika dan banjir di 
China. Teknologi secanggih apa 
pun terbukti tidak mampu meng- 
atasi fenomena iklim ekstrem. 


Redistribusi dan revisi 

Remidiasi daya sangga lahan 
dan air, redistribusi lahan serta 
revisi UU No 7/2004 tentang 
Sumber Daya Air merupakan pi- 
lihan penyelesaian. Langkah kon- 
kret remidiasi dilakukan melalui 
peningkatan kualitas dan pengu- 
rangan beban atas lahan dan air. 
Pencegahan erosi dan degradasi, 
pemberian bahan organik pro- 
duksi in situ, serta pengembang- 
an sumber air dan mata air baru 
merupakan pilihannya. 

Redistribusi lahan kepada pe- 
tani miskin sebagai implementasi 
amanat konstitusi akan mening- 
katkan rasio luas kepemilikan la- 
han sehingga meningkatkan ka- 
pasitas penyangga lahan dan air. 
Melalui renegosiasi dengan pe- 
milik hak guna usaha (FIGU) po- 
tensial telantar, sekitar 4,2 juta 
hektar, merupakan pilihan yang 
bijaksana. Pemilik HGU dapat 
menjadikan rakyat sebagai plas- 
manya sehingga sektor produksi 
dapat diakselerasi dan tekanan 
terhadap eksploitasi lahan dan 
air dapat dikendurkan. 

Pemilik HGU telantar harus 
membangun keadilan atas akses 
lahan dan mengambil pelajaran 
atas konflik lahan di Tanah Air 


yang semakin meningkat. Jangan 
menunggu rakyat mengamuk 
dan mengokupasi lahan HGU se- 
cara paksa. Biaya sosial, politik, 
dan ekonominya sangat mahal. 
Peningkatan akses lahan melalui 
izin pinjam hutan produksi yang 
dapat dikonversi, yang diprakar- 
sai Kementerian Kehutanan se- 
luas 307.000 hektar, perlu diakse- 
lerasi pemanfaatannya. 

Revisi UU No 7/2004 harus 
dilakukan agar okupasi dan eks- 
ploitasi sumber air dan mata air 
utama secara masif dapat dihen- 
tikan. Pemberian hak guna air 
kepada swasta harus diakhiri, Air 
adalah barang publik, bukan ob- 
yek yang diperdagangkan. Secara 
simultan panen hujan dan aliran 
permukaan (rainfall and runoff 
harveting) di seluruh permukaan 
daerah aliran sungai harus di- 
intensifkan. 

Skenario ini memungkinkan 
terjadinya penumbuhan sumber 
air baru, remidiasi daya sangga 
lahan dan air, sekaligus mening- 
katkan pilihan masyarakat dalam 
pemenuhan kebutuhan airnya. 
Keberhasilan penumbuhan mata 
air di beberapa tempat di Kabu- 
paten Gunung Kidul, yang pada 
1970-an merupakan daerah ke- 
ring dan tandus, bukti konkret 
kita mampu meremidiasi ling- 
kungan dengan sumber daya 
yang kita miliki. 

GATOT IRIANTO 
Pengajar Analisis 

Sistem Hidrologi Sekolah 
Pascasarjana IPB 


POJOK 


MA akan daur ulang 
pemilihan anggota 
Komnas HAM. 

Yang 30 calon terpilih 
ramai-ramai mundur 
saja! 


- 


Revisi UU KPK hanya 
keinginan beberapa 
anggota DPR. 

Serius tidak dengan 
pemberantasan korupsi? 


. 


Untuk periksa kepala 
daerah, tak perlu izin 
Presiden. 

. apalagi minta petun- 
Juk! 

“ 


Ditjen Pajak merasa 
kekurangan pegawai. 
Biar lebih merata yang 
dapat rezeki nomplok! 


mon 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


OPINI 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Kekeliruan Pencatat Meter 
Palyja, Aliran Air Diputus 


# 


ukup lama saya berlangganan air bersih 
PAM Jaya. Lebih kurang 25 tahun, sebelum 
ditangani PAM Palyja. Pembayaran air lan- 


car, Akan tetapi, setelah kerja sama dengan Palyja 


mulai timbul kesulitan, baik dari 


segi pelayanan 


maupun pembayaran rekening air. 


Biasanya saya membayar rekening air melalui Kantor PAM 
Casablanca atau kantor kelurahan. Kesalahan pencatatan 
meter air atau stan menumpuk lantaran adanya penggantian 
pencatat pegawai baru dengan pihak lain. Tagihan saya 
melonjak sampai Rp 1.008.000, sesuatu yang tidak masuk akal 
untuk tarif rumah tangga dengan golongan 2A2/K8A. 

Saya sudah komplain kepada Saudara Badarudin, petugas 
Palyja, tetapi saya disuruh ke kantor mereka di Senayan, yang 
cukup menyulitkan. Kesalahan pencatatan bukan ditelusuri 
malah akhirnya aliran air ke rumah saya dicabut total dengan 
Nomor SPPK 717190688 tanggal 8 Agustus 2012. 

Lebih mengecewakan lagi, untuk menghilangkan jejak 
hasil pencatatan, meter lama diganti dari meter Linflow 
dengan Actaris. Berbeda dengan PAM Jaya, kesalahan 
pencatatan meter biasanya ditindaklanjuti oleh petugas 
penerima laporan dengan terjun ke lapangan, baru bisa 
direstusi di kantor Bidang Pemasaran PAM Jaya. Agar lebih 
baik lagi melayani masyarakat, kiranya kerja sama PAM Jaya 


dengan Palyja ditinjau kembali. 


SYAHRIR ABBAS 


Jalan Ros Timur IV, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan 


Mazda 
Suryopranoto 
Ingkar Janji 


Pada 24 Juni 2012, saya me- 
lihat pameran mobil yang di- 
gelar oleh PT Nusantara Batavia 
Motor (Mazda Suryopranoto, 
Jakarta) di Mal Ambasador, Ja- 
karta, Saat itu, s: 
mobil Mazda 2 tahun 2012 tipe 
Matic warna putih, Oleh Sau- 
dara Suparto saya dijan| 
akan dapat diskon Rp 25 juta, 
lucky dip berupa Blackberry 
Torch, mufler, dan talang air, 

Setelah terjadi kesepakatan, 
saya memberikan uang tanda 
jadi Rp 1 juta. Hari berikutnya, 
25 Juni 2012, saya transfer Rp 4 


juta dari BCA ke PT Nusantara 
avia Motor sebagai tambah- 

Ja jadi, Mobil pesanan 

apkan dalam waktu 
empat hari setelah tanda jadi 
ditransfer, Seminggu kemudian, 
saya menghubungi Saudara Su- 


nyakan kes 
gera dapat 

Kemudian 
menghubungi 
wanto, Supervi 
yopranoto, Jakarta. $ 
pihak dijelaskan bahwa diskon 
maupun aksesori yang sudah di- 
janjikan oleh sales tidak diakui. 
Lebih aneh lagi, mobil warna 
putih sudah tak tersedia. Akhir- 
nya, pembelian mobil Mazda di- 


batalkan dan uang yang sudah 
ditransfer ke PT Nusantara Ba- 
tavia Motor sangat berbelit pe- 
ngembaliannya. Belum ada ka- 
bar, padahal sudah 1,5 bulan. 
EDI WIDODO 
Jalan Jati Padang I, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan 


Baterai Laptop 
Toshiba 50 Menit 


Pada 4 Mei 2012, saya mem- 
beli satu unit laptop merek To- 
shiba tipe IL 745, di toko Infonet, 
Metropolitan Mall, Bekasi. Se- 
lang dua hari, laptop saya bawa 
kembali karena baterai sering 
drop. Oleh petugas toko diganti 
dengan baterai baru, tetapi ha- 
silnya tetap sama sehingga saya 
kembalikan lagi unit ini. 

Selanjutnya unit dibawa ke 
service center PT Data Biz Gi- 
gantara/DSSC, dan ditahan $ 
lama satu minggu. Hasilnya m: 
sih sama. Saya mendapatkan in- 
formasi bahwa itu merupakan 
hal yang normal karena unit 
tersebut mempunyai tambahan 
eksternal VGA Card. 

Menurut informasi di buku 
katalog, beterai tipe 48Wh, 6 cell 
dalam keadaan sleep mode dapat 
bertahan selama empat sampai 
lima hari dan waktu yang d 
butuhkan untuk pengisian ba- 
terai empat sampai enam jam. 
Kenyataannya, indikator baterai 
cepat menunjukkan fill dan pa- 
da waktu digunakan hanya ber- 
tahan 40 sampai 50 menit untuk 
perambanan (browsing) inter- 
net. 

Dengan kondisi ini dan ber- 
rkan informasi petug 
vice center bahwa ini merupaka 
hal wajar, dengan terj 
selalu membawa" 
baterai. Saat kemajuan tekno- 
logi yang sangat pesat dan se- 
muanya serba mudah, apakah 
Toshiba menerapkan pri 
back to basic alias kembali ke 
zaman awal perkembangan tek- 
nologi di mana harus repot men- 
jinjing tas perangkat kerja yang 
berat dan penurunan performa 
kerja? 


HARI WAHYUDI 
Taman Harapan Baru E 3, 
Bekasi 


Kejenuhan Persaingan Bank di Daerah 


Oleh PUNGKY P WIBOWO 


aat ini sebagian be- 
S sar kantor bank ber- 

ada di Jawa-Bali. Se- 
banyak 120 bank umum 
dan 1.683 BPR di Indo- 
nesia memiliki jaringan 
kantor layanan yang men- 
capai 23.035 unit. Kon- 
sentrasi layanan kantor 
bank lebih dari 23.000 
unit tersebut, 67 persen 
berada di Jawa dan Bali, 


Data distribusi kantor bank 
tersebut menunjukkan ketidak- 
merataan kantor layanan bank. 
Akibatnya, diduga tingkat per- 
saingan bank di beberapa daerah 
sudah mengalami kejenuhan. 

Tingkat kejenuhan bank (bank 
density) dalam suatu daerah ter- 
kait dengan tingkat persaingan 
bank di daerah tersebut. McKin- 
non (1973) dan Levine (1997) 
menyatakan, persaingan yang sa- 
ngat ketat akibat penumpukan 
jumlah bank di suatu wilayah 
dapat menimbulkan kejenuhan 
bank (bank saturation). Bagi 
daerah yang sudah berada di po- 
sisi kejenuhan bank, tentu akan 
memengaruhi kinerja bank di 
daerah tersebut. 


Tingkat keragaman 


Kepadatan bank dapat dihi- 
tung dengan menggunakan per- 
bandingan total jumlah kantor 
bank di suatu wilayah dengan 


Isi 
spasial jangkauan pelayanan, Se- 
lain itu, kepadatan bank juga 

pat dilihat dengan membandinj 


kan jumlah kantor bank dengan 
jumlah penduduk. Ini untuk me- 


lihat kepadatan di 
kauan pasar pelayanannya, 

Makin besar nilai bank density 
menunjukkan kian padat jumlah 
kantor bank di setiap kilometer 
persegi wilayah. Makin b 
bank density dari sisi j 
pasar pelayanan, 


jang- 


tersebut mengindi 
kat persaingan yang tinggi di s 
tor perbankan. Tingkat persa- 
ingan yang tinggi dapat meng- 
arah pada kejenuhan sektor per- 
bankan di wilayah tersebut. 
Dalam mengidentifikasi ting- 
kat kejenuhan bank di tingkat 


provinsi da- 
pat dianali- 
sis deng 
menggu 
kan dua in- 
dikator, yai- 
tu skala eko- 
nomi dan 
cakupan pe- 
layanan fi- 
nansial, Se- 
ara opera- 
sional, skala 
ekonomi 

adalah pertumbuhan. Adapun ca- 
kupan pelayanan finansial meng- 
gunakan data simpanan per ka- 
pita dan kredit per kapita. Kedua 
kategori data tersebut kemudian 
dianalisis dalam satu matriks de- 
ngan mengadopsi matriks Boston 
Cunsulting Group (BCG). Hasil 
dari analisis ini menunjukkan 
adanya keragaman tingkat ke- 
jenuhan bank di setiap provinsi. 

Sebanyak 18 provinsi di In- 
donesia masih berada di area 
underbanked (zona 1). Ke-13 pro- 
vinsi tersebut akses terhadap pe- 
layanan jasa perbankan masih 
rendah, tetapi potensi pertum- 
buhan dan skala ekonomi yang 
dimiliki cukup tinggi. 

Pada zona ini, Lampung me- 
rupakan provinsi yang memiliki 
tingkat ke-underbanked-an ter- 
tinggi dengan skor jarak 0,90000. 
Selanjutnya, Provinsi Jambi, Pa- 
pua Barat, Sulawesi Barat, Su- 
lawesi Selatan, NTB, Maluku 
Utara, NTT, Gorontalo, Sulawesi 
Tengah, Sumatera Selatan, Ma- 
luku, dan Sumatera B: Ke-13 
provinsi tersebut sebagian besar 
di wilayah Indonesia timur. Hal 
ini menarik diperhatikan karena 
daerah-daerah underbanked ter- 
sebut tingkat pertumbuhan eko- 
nominya di atas pertumbuhan 
nasional, Namun, dana pihak ke- 
tiga (DPK) dan kredit per kapita 
di provinsi tersebut masih berada 
di bawah DPK dan kredit per 


i 

Adapun di zona dua dan tiga 
merupakan zona kescimbi 
Zona dua merupakan a 
eguilibrium banked dengan ting- 
kat pertumbuhan ekonom 
rendah dan akses terha 
layanan perbankan juga rendah. 
Terdapat lima provinsi di Si 
matera, Kalimantan, dan Su 
wesi yang berada di arca ini. 
Sementara zona tiga adalah me- 
dium eguilibrium banked, daerah 


dengan per- 
tumbuhan 
ekonomi 
tinggi dan 
aksesterha- 
dap  pela- 
yanan per- 
bankan juga 
tinggi. Lima 
provinsi di 
Papua, Su- 
matera, dan 
Riau masuk 
kategori ini 

Zona empat adalah area over- 
banked, daerah dengan pelayan- 
an jasa perbankan tinggi tetapi 
memiliki pertumbuhan ekonomi 
yang rendah. Sepuluh provinsi di 
Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi 
termasuk dalam zona ini. 

Wilayah timur Indonesia s 
bagian besar memiliki akses yang 
rendah terhadap pelayanan jasa 
perbankan. Semei 
wa dan Bali memiliki akses yang 
“berlebih” terhadap pelayanan 
jasa perbankan. 

ijakan moneter, khusus- 
nya terkait pengaturan dan peng- 
awasan perbankan, perlu diper- 
lakukan secara berbeda pada se- 
tiap provinsi, bergantung pada 
tingkat kejenuhan bank di wi- 
layah tersebut. Wilayah yang un- 
derbanked perlu mendapatkan 
kebijakan insentif dalam ekspa 
si pelayanan perbankan, 

Dalam usaha mengurangi 
tingkat ke-underbanked-an di wi- 
layah tersebut tak hanya dilaku- 
kan ekspansi pada bank umum, 
juga perlu kontribusi yang besar 
dari perbankan bers kecil, 
Perlu lebih didorong peran BPR 
dan BPD di daerah yang masuk 


HANDINING 


tersebut lebih bisa dit 


perannya dibandingkan bank- 
bank umum lainnya. 
Sementara itu, wilayah yang 


overbanked, seperti di Jawa dan 
li, butuh mekanisme kebijakan 
ntif untuk membatasi el 
sar perbankan, Jika sua- 
berada di titik 
n, tetapi masih terdapat 
dan penambahan input, 
pada titik tertentu akan terjadi 
penurunan kinerja sektor per- 
bankan mengikuti the law af di- 
minishing returns, 

ain, daerah yang menca- 
pai ekuilibrium, baik low eguili- 
brium banked maupun middle 


eguilibrium banked tidak membu- 
tuhkan intervensi oleh kebijakan 
perbankan. Sebab, faktor penye- 
bab rendah atau tingginya per- 
tumbuhan ekonomi bukan sema- 
ta-mata disebabkan variabel mo- 
ncter, melainkan juga fiskal dan 
sektor riil yang lebih membutuh- 
kan intervensi dari pemerintah. 


Perbankan yang inklusif 


Klasifikasi daerah berdasar- 
kan tingkat kejenuhan bank me- 
nunjukkan tingkat akses layanan 
perbankan yang berbeda di setiap 
provinsi. Berdasarkan klasifikasi 
tersebut, terlihat adanya keter- 
kaitan yang kuat antara struktur 
dan karakteristik ekonomi dae- 
rah, kesejahteraan masyarakat 
dan jumlah kantor bank dengan 
tingkat kejenuhan bank. Feno- 
mena ini menunjukkan kombi- 


dengan sp: 
moneter dengan 

Agenda utama tentu s 
paritas akses pelayanan perbank- 
an harus diminimalkan. Semua 
wilayah ataupun zona di Indo- 
nesia seharusnya memiliki akses 
relatif sama dalam pelayanan 
perbankan. Daerah dengan ting- 
kat akses layanan perbankan 
abkan in- 
pereko- 


yg rendah menyel 


daerah tersebut tentu lebih ma- 
hal dibandingkan daerah dengan 
tingkat akses layanan perbankan 
yang lebih baik. 

Tentu saja biaya 
menjadi beban masyarakat. Iro- 
nisnya, dengan situasi ini ke- 
lompok masyarakat yang masih 
termarjinalisasi dengan layanan 
perbankan harus membayar le- 
bih mahal dibandingkan mereka 
yang sudah bankable, 

Tentu hal ini menjadi agenda 
prioritas bagi pemerintah pusat 
dan daerah serta otoritas mo- 
neter dalam meningkatkan ak- 
sesibilitas yang lebih merata, Ti- 


tersebut 


ai 
pemegang otoritas di negeri ini 
untuk sistem perbankan di Tn- 
donesia lebih inklusif. Semoga! 
PUNGKY P WIBOWO 
Deputi Direktur, Ketua Tim 
Arsitektur Perbankan Indonesia, 
Bank Indonesia 


Kartu Kredit BTN 


Diskon 5046 untuk seluruh pemegang kartu kredit BTN 


(kecuali karyawan). Periode 29 September 2012 di Hypermart Metropolis Town 


Sguare. 


Produk Semua barang di Hypermart ,termasuk elektronik kecuali bakery, produk 
susu untuk bayi di bawah 1 tahun, susu anak, minuman beralkohol (wine & spirit), 
rokok, voucher isi ulang, tv berlangganan, sepeda motor dan barang-barang 


promosi di Koran (jika ada). 


Keluarga 
Anda 


rating 
comet) 


Hanya 1 Hari 
29 September 2012 


“DISCOUNT 


Hanya di 
Hypermart Metropolis Town Sguare 


Cookies Face 


500355 


IE Kartu BTNku 


Painting 


Tattoo 


g Glitter 


Hijab 
Class 1 


/ 


Ary Kirana 


Bayu Oktara 


Diskon juga tidak berlaku untuk produk import, produk konsinyasi, telur curah, 


Maksimal transaksi Rp 1.000.000,- 
September 2012. Maksimal pembelian 6 piece / konsumen / hari . Diskon tidak 
berlaku dalam pembelian besar. Selama persediaan masih ada 


hanya 1 kali saja per 


produk yg sedang dipromosikan di surat kabar, katalog, in-store promo. 


kartu di tanggal 29 


Cardholders mendapatkan potongan langsung pada saat bertransaksi 


Berlaku untuk semua Kartu Kredit BTN yang memenuhi ketentuan 


Contact Center 


www.bin.co.id 
1 @kartubtnku 


Bank @ BTN 


Sahabat Keluarga Indonesia 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 


SEPTEMBER 2012 


KILAS LUAR NEGERI 


Ekuador Siap Lindungi Assange Bertahun-tahun 


Pemerintah Ekuador, Rabu (26/9), mengatakan siap melindungi 
Julian Assange di kantor Kedutaan Besar Ekuador di London 
selama bertahun-tahun kalau diperlukan. Pendiri situs pem- 
bocor rahasia Wikileaks itu menjalani hari ke-100 dalam per- 
lindungan Kedubes Ekuador pada Kamis. Menteri Luar Negeri 
Ekuador Ricardo Patino di depan para diplomat dan wartawan 
di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengatakan, pemerintahny p melindungi Assange selama 
10 tahun kalau diperlukan. Patino akan mengulangi tuntutan 
nge diperbolehkan meninggalkan Inggris dengan 

t dia bertemu Menlu Inggris William Hague, Kamis. 
Kedua menlu itu akan menegosiasikan nasib Assange, yang 
akan diekstradisi Inggris ke Swedia untuk menghadapi dak- 
waan pelecehan seksual, Assange menghindari ekstradisi itu 
ena khawatir Swedia n menyerahkannya ke Amerika 
Serikat. Dalam video yang ditampilkan perwakilan Ekuador di 
ssange meminta AS menghentikan "penganiayaan" ke- 
pada Wikileaks dan pendukungnya. (AFP/DI) 


Hari Paling Berdarah di Suriah, 305 Orang Tewas 


Hari Rabu 


9/9) merupakan hari paling berdarah di Suriah 

sis mengguncang negeri itu, Maret 2011. Dalam satu 

i itu saja, ada 305 orang tewas di seluruh negeri akibat 
perang antara militer Presiden Bashar al-Assad dan pasukan 
anan oposisi, Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Jumlah 
ini mungkin bisa lebih tinggi lagi, dan merupakan hari ke- 
matian tertinggi sejak kekerasan pecah 18 bulan lalu. Angka 
kematian tertinggi sebelumnya terjadi pada 19 Juli 2012, yakni 
302 orang tewas. Terkait ledakan bom kembar yang menyasar 
r Angkatan Bersenjata Suriah di 
ternyata kejadian itu telah menimbulkan 14 orang tewa 
belasa nnya terluka. Menteri Informasi Su Omran 
Zoubi sebelumnya mengatakan, ledakan bom itu tidak me 
nimbulkan korban jiwa, kecuali kerugian material. Organi 
Pemantau HAM Suriah (SOHR) menyebutkan, di antara 
orang yang tewas, lebih dari separuh atau 199 orang adalah 
uk anak-anak. (AFP/CAL) 


Dua Sudan Sepakati Perjanjian Keamanan 


Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan, Kamis (27/9), menan- 
datangani serangkaian perjanjian di bidang keamanan dan kerja 
sama dalam pertemuan dua kepala negara di Addis Ababa, 
Etiopia. Dua negara itu menyetujui paket kesepakatan yang, 
menurut pejabat Uni Afrika, Barney Afako, akan menjamin dua 
tetangga itu "dapat berkembang dan menjadi dua negara yang 
layak diakui”. Persetujuan itu dicapai setelah pembicaraan ma- 
na empat hari ant al-Bashir 
Setelah penandatangan- 
an n Kesapakatan, kedua kepala negara itu berjabat tangan di- 

an serta tepuk tangan meriah delegasi kedua negara 
ator Uni Afrika yang memadati ruangan. Perjanjian 
keamanan membuka jalan bagi dibentuk demiliter 
di perbatasan yang menjadi sengketa. Kerja sama ekonomi 
mencakup dimulainya produksi minyak yang terhenti, Namun, 
kedua negara gagal menyelesaikan isu mengenai pertikaian 
perbatasan di wilayah Abyei. (AFP/WAS) 


AS Ringankan Lagi Sanksi Ekonomi ke Myanmar 


Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Rabu 
(26/9), menyatakan akan mengambil sejumlah langkah untuk 
meringankan sejumlah bentuk pelarangan impor dari Myan- 
mar, yang diterapkan AS sejak lama atas negeri itu, "Langkah 
itu diambil sebagai bentuk pengakuan terhadap sejumlah ke- 
majuan proses reformasi yang terus berlangsung, Rencana 

kebijakan itu juga diambil demi merespons permintaan, baik 
pemerintah maupun oposisi di Myanm: 
Menurut Hillary, AS memang tengah mengupay: 


saat keduanya bertemu di sela-sela Sidang Majelis Umum 
tan Bangsa-Bangsa di New York, AS, "Kami a 
i dengan memperingan pembatasan impor ba 
Myanmar untuk bi ami berhat 
memberi lebih banyak kesempatan bagi rakyat Myanmar, 
Hillary. (REI SRS/DWA) 


kata 


INTERNASIONAL 


pada 7 September menyetujui paket pembangunan infrastruktur senilai lebih dari 158 miliar dollar AS dalam rangi 


, Rabu (26/9). Beijing 
mendorong ekonomi. 


Asia Mampu Bantu 
Ekonomi Global 


Dunia Harus Akomodasi Kebangkitan Kekuatan Baru 


NEW YORK, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi 


di kawasan As 


yang sangat pesat diyakini mampu 


membantu kondisi perekonomian global yang 
sedang dan terus terpuruk. Akan tetapi, hal itu bisa 
terganggu jika konflik akibat sengketa di perairan 
sekitar China dibiarkan berlanjut. 


Pernyataan 
Perdana Mente 
luck Shinawatr: 
da dialog The A: 
York, Amerika Serikat. 

Sementara itu, Presiden RI Su- 
silo Bambang Yudhoyono dalam 
forum yang diselenggarakan Fo- 
reign Policy Association dan 
ategic Review Forum mene- 
gaskan, dunia harus meng: 
modasi kebangkitan kekuatan- 
kekuatan baru di abad ke-21, 

Wartawan Kompas, A "Tomy 
Trinugroho, dari New York me- 
laporkan, menurut Yudhoyono, 
kebangkitan kekuatan baru me- 
rupakan sesuatu yang positif. 
Mereka menguatkan sistem per- 
ekonom et per- 
ekonomian negara-negara itu ju- 
ga mendorong pertumbuhan 
ekonomi global. 


itu disampaikan 
hailand Ying- 
Rabu (26/9), pa- 
iety di New 


Penggerak utama 

Menurut Yingluck, kawasan 
Asia Pasifik adalah mesin utama 
penggerak perekonomian global. 
”Namun, kita tidak akan sukses 
mempromosikan pembangunan 
ekonomi dan kesejahteraan 
masih ada ketegangan,” ujarnya. 

Yingluck secara jelas mene- 
kankan pentingnya penuntasan 
sengketa antara China dan ne- 
gara tetangganya. China tengah 
berseteru dengan Jepang mem- 
perebutkan sejumlah pulau di 
Laut China Timur, China juga 
engketa dengan empat ne- 
anggota ASEAN, yakni Bru- 
nci, Malaysia, Filipina, dan Vi- 
ctnam, dengan klaim atas hampir 
90 persen kawasan Laut China 
Selatan. 

Kita semua percaya kawasan 
maritim, seperti Laut China Se- 


wasan yang potensial, 
Yingluck menawarkan diri 
membantu penyelesaian sengke- 
ta di kawasan ini. "Tanpa ber- 
maksud meremehkan persoalan 
ini, mungkin saya dapat meng- 
hadirkan sedikit sentuhan pe- 
rempuan dalam menyelesaikan 
konflik yang terjadi,” ujarnya. 
Kini ASEAN tengah menyusun 
draf kode tata berperilaku (COC) 
Laut China Selatan, yang dipro- 
yeksikan sebagai semacam "atur- 
an berkendara" bagi pihak yang 
berkepentingan di kawasan itu. 


Delapan negara 
Dalam forum yang berlang- 
sung di Gedung Pricewaterhou- 
seCoopers, Presiden Yudhoyono 
mengatakan, kekuatan baru du- 
nia adalah negara dengan kinerja 
ekonomi kuat, 
politik tinggi, 
diplomatik yang cukup besar 
Menurut Yudhoyono, delapan 
negara dalam kelompok 20 ne- 
gara ekonomi dunia (G-20) me- 
menuhi syarat sebagai kekuatan 
1 ni Argentina, Bi 
sia, India, Me 
Saudi, Afrika Selatan, dan Turki. 


Deretan kekuatan baru ini jelas 
akan bertambah. 

"Goldman Sachs, misalnya, 
memper pertumbuhan 
ekonomi dunia masa depan akan 
didorong negara-negara Next-11, 
yakni Banglades, Mesir, Indone- 
sia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakis- 
tan, Filipina, Turki, Korea Se- 
latan, dan Vietnam,” tuturnya. 

Yudhoyono mengakui, dalam 
bidang ekonomi, tata dunia mulai 
mengakomodasi kekuatan baru. 
Namun, dalam hal keamanan in- 
ternasional belum banyak ber- 
ubah, terutama terlihat pada De- 
wan Keamanan PBB, 

Selain Yudhoyono, diskusi pa- 
nel itu juga menghadirkan pem- 
bicara, antara lain, pebisnis 
George Soros dan profesor ke- 
bijakan publik asal Singapura, 
Kishore Mahbubani. Diskusi di: 
moderatori Direktur Forum A 
Tenggara Univers 
Donald K Emmer: 
itu juga merupakan ke- 
sempatan bagi Foreign Policy As- 
ion untuk menganuger: 
kan medali Kepemimpinan da- 
Sama dan Perdamaian 
onal” kepada Yudho- 
yono, (AFP/AP/DWA) 


MEKSIKO 


Pemimpin 
Kartel 
Zetas 
Ditangkap 


MEXICO CITY, KAMIS — 
Angkatan Laut Meksiko menya- 
takan telah menangkap salah se- 
orang gembong narkoba paling 
dicari, Rabu (26/9). Gembong 
narkoba tersebut adalah salah 
satu pemimpin kartel Zetas, ke- 
lompok pedagang narkoba yang 
dikenal kejam. 

Pihak AL mengatakan telah 
menangkap orang yang diduga 
Ivan Velazguez Caballero, gem- 
bong Zetas yang dikenal dengan 
julukan ” aliban”, di negara 
bagian San Luis Potosi, Meksiko 
tengah. 
zguez Caballero akhir- 
ni diketahui sedang ber- 
dengan pemimpin utama 
Miguel Angel Trevino Mo- 
rales, dalam sebuah pertarungan 
internal, 

Para pejabat Meksiko menga- 
takan, perpecahan itu menjadi 
penyebab melonjaknya insiden 
pembantaian dan baku tembak, 
terutama di Meksiko utara. 
nal juga sebagai ” 


ngan ganjaran 30 juta peso (Rp 
22,35 miliar). 
Menurunkan kebrutalan 
Jika benar Velazguez 
lero ditangkap, hal itu h 
nurunkan gelombang kek: 
brutal yang telah melanda kota- 
kota perbatasan, seperti Nuevo 
Laredo, yang berseberangan de- 
ngan kota Laredo di Texas, AS, 
beberapa pekan terakhir. 
ada 14 September, delapan 
litemukan tewas tertembak 
dan seorang menggantung di 
jembatan di Nuevo Laredo, wi 
layah yang secara tradisional di- 
kuasai Trevino Morales alias 
"2-40", Pihak berwajib juga me- 
nemukan 14 mayat penuh luka 
tembak dijejalkan di sebuah van 
pada pertengahan Agustus di San 
Lui 
: 


menduga m 
adalah orang-orang yang ke- 
pada "EL Taliban”, dan diting- 
galkan di sana sebagai peringatan 
oleh bawahan Trevino Morales 
g pejabat AS di Mek- 
iko, yang meminta tak disebut- 
kan identitasnya, mengatakan, 
Velazguez Caballero diduga telah 
membuat aliansi dengan kartel 
Caballeros Templarios di negara 
bagian Michoacan dalam per- 
tempuran melawan Trevino Mo- 
ra 


Jika benar "EI Taliban” ter- 


tangkap, perkembangan terbaru 
ini bisa memperkuat posisi Tre- 
vino Morales, yang memimpin 


EVALIA 


» Kabin Lega 
« Kenyamanan Berkendara 


» Hemat Bahan Bakar 


“ Syarat & ketentuan berlaku. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KENYAMANAN LEBIH DI SEPANJANG JALAN 


Beragam fitur & teknologi modern dari Nissan Evalia akan membuat jutaan 
momen Anda dan keluarga tercinta jadi lebih istimewa. Nissan Evalia, Fun 
Family MPV. Untuk Test Drive dan info lebih lanjut kunjungi Dealer Nissan 


terdekat atau klik www.nissan.co.id 


Nissan. Innovation That Excites. 


N 


Front-Mounted Engine 


sai 5... 


Kunjungi Booth Nissan di IIMS 2012, 
Hall DJlExpo-Kemayoran, 20 - 30 September 2012. 


Comprehensive Cooling System 


Berak 


N 


DA wwesune UNTUK ANDA: 
ui September - Oktober 2012 y 


5 


500 023 


(021) 500 023 via ponsel 


Roominess 


9 


JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS, 


ONYWIY TIVW 


N ONVWIN TIVW Oddil 


"eseyaind ,000'000' 1 dy "uu “anOgE 10 900'000'z dy 10 
wej3oid dig Ayony 3no u1 | asewund Aue Yum JIN | 000 000'£ day sumw ym 2214 


SEINIANOS DNOWVS HOVIF IA X3 DVI ILOL SJIGVI HSITA15- 
T107 29OPO LE-L 


STUVMTA ONIddOHS W39O19) 


Kepanyes Azan "YAVAL AepsaupoM Alang 'VN 
(PO 9g) JayPays sanjg UNIND (PO GL) ES2YY N YepuJ (PO TL) ED 2rewi s "PO 5) mug 
IWd 00'Z “JINVW4O443d ZZVI IAN 
D SILIS-IIV PO IWd 005 "190 9 
zzz0puy (Gd pue eaaw Ong 'ezAe4 W 'ue3)jy "Yeaj UOYILIEW MOUS UOIYSEJ INOH-9 :WVOE'OL 'dIS 6Z 


Wd 00”1 "190 Z7 Wd 001 “DO Z Wd 00'Z “LdIS O£ Wd 00'£ “LdIS 67 
JIAVAYI IDNOA NHNOW OIWO4 S VNLIHVA NYDJV 


ID WNEVA NANDA 


TIVNOddi1 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


MAJELIS 


AEP/EMMANUEL DUNAND 


Almainefas Balik Mengecam Barat dan Israel 


NEW YORK, KAMIS — Prog- 
ram nuklir Iran menjadi sala 
tu topik paling riuh di Sidang 
Majelis Umum PBB di New York, 
Rabu (26/9). Barat dan sekutu- 
nya, Israel, mengancam Teheran. 
Namun, Presiden Iran Mahmoud 
Ahmadinejad balik mengecam 
mereka telah melakukan intimi- 
dasi. 

Dalam kesempatan pidato di 
hadapan Majelis Umum PBB, 
Ahmadinejad mengatakan, nega- 
ranya berada di bawah ancaman 
konstar militer dari "Zionis 
tak beradab”, Dia lalu menyer 
kan perlunya satu tatanan dunia 
baru yang tak dikuasai kekuatan- 
kekuatan Barat. 

Perwakilan AS, Kanada, dan 
Israel memilih keluar atau tidak 
hadir di ruang sidang saat Ah- 
madinejad berpidato, 

Dalam pidato kedelapan dan 
terakhirnya di Sidang M 
Umum PBB itu, Ahmadinejad 


melukiskan wajah suram dunia 
saat ini, yang dikendalikan oleh 
ketamakan ketimbang nilai-nilai 
mori si buruk dunia kini 
dan insiden pahit sejarah terjadi 
karena manajemen yang salah 
atas dunia ini, yang mengumum- 
kan dirinya sebagai pusat ke- 
saan dunia,” kata Presiden 


Menurut dia, contoh jelas dari 
kenyataan pahit itu adalah ada- 
nya ancaman Israel. Setidaknya 
dia merujuk kepada ancaman ak 
militer Israel terhadap situs 
us nuklir Tran, yang selama 
lalu digembar-gemborkan. 
"Ancaman terus-menerus oleh 
Zionis yang tidak beradab untuk 
menggelar aksi militer terhadap 
bangsa kami yang besar adalah 
contoh kenyataan pahit itu,” ka- 
tanya, 

Senin lalu, Ahmadinejad me- 
ngatakan, negara Israel modern 
sama sekali tak memiliki "akar 


di Timur Tengah. Oleh karena 
itu, pantas jika negara tersebut 
"dilenyapkan? s 


Program nuklir 

Iran saat ini sedang berada di 
bawah tekanan AS dan negara- 
negara Barat lainnya melalui De- 
wan Keamanan PBB, Teheran di- 
tekan agar menghentikan prog- 
ram pengayaan uranium yang di- 
curigai bertujuan memproduksi 
senjata pemusnah massal. 

Ahmadinejad menyebutkan, 
DK PBB, terutama 
lima pemegang hak veto, yakni 
AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan 
China, didominasi pemerintahan 
yang kerdil, dan berusaha men- 
cegah PBB bertindak adil. Dia 
menyebut dirinya wakil dari 
"bangsa yang besar dan berani, 
pendiri peradaban manusia”, 

Ta juga mengatakan, tidak ada 
keraguan bahwa dunia membu- 
tuhkan suatu tatanan baru dan 


cara berpikir baru. Tak boleh ada 
standar ganda dalam menerap- 
kan aturan, 

Perdana Menteri Israel Ben- 


jamin Netanyahu, yang dijadwal- 


kan mendapat giliran berpidato 
di Majelis Umum PBB, Kamis 
waktu setempat, berniat meme- 
ngaruhi semua anggota PBB 
memberikan sanksi lebih ke 
kepada Iran. 

Menurut para pejabat Israel, 
Netanyahu aka 
s1 merah" 
menjadi patokan 
liter ke Tran akan Hakan jika 
negara itu meneruskan program 
nuklirnya. 

Sebelumnya, AS dikabarkan 
menolak visa untuk 20 pejabat 
Iran yang berharap bisa meng- 
hadiri Sidang Majelis Umum 
PBB tahun ini. Ahmadinejad sen- 
diri lu hadir di sidang ter- 
sebut sejak tahun 206 

(REUTE 


as 


S/AFP/CAL) 


PM Noda: Tak 
Ada Kompromi 


Pembicaraan Zona Perdagangan Bebas Dibatalkan 


NEW YORK, RABU — Perdana Menteri Jepang 
Yoshihiko Noda mengatakan tak akan ada 
kompromi dalam sikap Jepang terkait wilayah 
kepulauan yang disengketakan dengan China dan 
Taiwan. Noda juga menandaskan, kekerasan 


terhadap warg: 


a negara dan properti perusahaan 


Jepang di China tidak bisa dibenarkan. 


Pernyataan keras Noda itu di- 
sampaikan dalam jumpa pers 
telah ia menyampaikan pidato 
dalam Sidang Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di 
New York, AS, Rabu (26/9) waktu 
setempat. 

”Sejauh menyangkut Kepulau- 
an Senkaku, kawasan tersebut 
adalah bagian inheren dari wi- 

ah (kedaulatan) kami, baik da- 
sejarah maupun hukum 
internasional, Tidak ada yang na- 
manya masalah teritorial, oleh 
sebab itu tidak akan ada kom- 
promi apa pun yang bisa di 
artikan kami mundur dari posisi 
dasar ini,” kata No 

Ia juga menjelaskan, pembe- 
lian tiga pulau di gugus kepulau- 
an tersebut oleh pemerintah pu- 
sat Jepang, dua pekan lalu, ber- 
tujuan untuk menjamin "penge- 
lolaan yang stabil” kawasan ter- 
sebut. 

”Sebagian dari pulau-pulau di 
Senkaku, yang sebelumnya di- 
pegang secara pribadi oleh se- 
orang warga, dialihkan menjadi 
milik pemerintah untuk men- 
jamin pengelolaan yang stabil ka 
wasan itu. Ini bukan peralihan 
bi Pulau-pulau itu sebelum- 
nya milik pribadi seorang warga 
negara Jepang, yang kemudian 
dialihkan kepemilikannya sesuai 
hukum yang berlaku di Jepang," 
papar Noda, 

Sebelumnya dikabarkan, pe- 
merintah pusat Jepang membeli 
pulau-pulau itu untuk mencegah 
pemerintah kota Tokyo di bawah 
Gubernur Shintaro Ishihara yang 
beraliran nasionalis melakukan 
hal yang sama, Ishihara telah 
menyatakan tekad membeli dan 
membangun infrastruktur di pu- 


lau-pulau tersebut, 

”Kami sudah menjelaskan soal 
ini kepada China secara panjang 
lebar. Namun, tampaknya pihak 
China belum memahami hal itu, 
dan karena kurangnya pema- 
haman ini, terjadi penyerangan 
dan tindak kekerasan terhadap 
warga negara dan properti Je- 
pang di China,” kata Noda. 

PM Jepang menegaskan, tin- 
dak kekerasan itu tak bisa di- 
benarkan dengan alasan apa pun 
dan menuntut Pemerintah China 
melindungi keselamatan warga 
dan properti Jepang. 

Meski demikian, Noda meng- 
ajak semua pihak tak melakukan 
hal yang bisa merusak hubungan 
bilateral kedua negara. "Kita ha- 
rus mempertahankan akal sehat 
dan mencoba menyelesaikan ma- 
salah ini dengan tenang, serta 
memastikan ada  komunik: 
yang baik di antara kita," ujar- 
nya, 


Keras kepala 

Pernyataan Noda itu langsung 
mendapat tanggapan emosional 
dari Pemerintah China, Juru bi- 
cara Kementerian Luar Negeri 
China Gin Gang di Beijing, Kamis 
(27/9), mengaku kecewa dengan 


sikap "keras kepala” pemimpin 
Jepang itu. 
”China sangat kecewa dan de- 


menentang sikap ke- 
ras kepala pemimpin Jepang ter- 
it posisinya yang salah. Negara 
itu telah melakukan pelanggaran 
serius terhadap tata dunia in- 
ternasional pasca-Perang (Dunia 
TI), tetapi berusaha berlindung di 
balik sejumlah aturan hukum in- 
ternasional. Ini namanya menipu 
diri sendiri,” kata Gin. 


ngan teg: 


Kepulauan kecil yang terletak 
di Laut China Timur, dan oleh 
China dinamakan Diaoyu, itu, 
masuk dalam administrasi Pe- 
merintah Jepang sejak tahun 
1895. Saat Jepang menyerah di 
akhir Perang Dunia II tahun 
1945, kepulauan itu dikuasai AS, 
Pemerintah AS kemudian me- 
ngembalikan kepulauan itu ke- 
pada Jepang pada tahun 1972, 
Saat Noda menggelar jumpa 
pers, anggota delegasi Jepang 
membagi-bagikan dokumen yang 
mendukung klaim Jepang atas 
kawasan itu. Dalam dokumen 
tersebut terdapat peta-peta Chi- 
na tahun 1932 dan 1960, yang 
menandai kawasan Senkaku/ 
Diaoyu sebagai wilayah Jepang. 
Namun, pihak China dan Tai- 
wan mengklaim, kepulauz 
sebut sudah menj 
layah China sejak berabad-abad 
silam. Selain kaya sumber daya 
perikanan, sebuah survei pada 
akhir tahun 1960-an mengindi- 
kasikan kawasan itu kaya kan- 
dungan minyak dan gas. 
Ketegangan terbaru antara Je- 
pang dan China ini telah mem- 
bawa dampak merugikan terha- 
dap hubungan ekonomi kedua 
negara, Puluhan ribu pesanan ti- 
ket penerbangan di antara kedua 
negara itu telah dibatalkan, dan 
beberapa perusahaan otomotif 
Jepang telah menurunkan pro- 
duksi karena terjadi penurunan 
permintaan di China. 
Chen Yulu, peni komite 
kebijakan moneter Bank Sentral 
China, juga menyayangkan pem- 


batalan perundingan zona per- 
dagangan bebas antara Jepang, 
dan Korea Selatan 


(Korsel) akibat ketegangan ini. 
"Kami harap ini hanya semen- 
Akan menjadi kerugian be- 
sar bagi Asia jika proses ini ber- 
henti sama sekali,” tutur Chen. 
Beberapa perusahaan Jepang 
dikabarkan mulai mempertim- 
bangkan membatasi 
mereka di China, dan meliria 
negara-negara lain di 
bagai tujuan investasi baru, 
(AP/AFP/REBUTERS/DHF) 


OBITUARI 


?Moon river, wider than a mile, 
ssing you in style some 


ver” yang mengalirkan suara 

Andy Williams ke pelosok 
dunia, Yang empunya suara me- 
ninggal dunia dalam usia 84 ta- 
hun, Selasa (25/9) malam waktu 
setempat, di Branson, Missouri, 
Amerika Serikat, Penyanyi ke- 
lahiran Wall Lake, Towa, AS, 3 
Desember 1927, itu meninggal 
setelah dalam setahun terakhir 
diketahui mengidap kanker kan- 
dung kemih. Kematian itu me- 
mutus rentang karier Williams 
sepanjang 75 tahun. 

Ronald Reagan, ketika masih 
menjabat Presiden AS, menga- 
takan, suara Andy Williams 
yang empuk itu merupakan ”ke- 
kayaan nasional”. Nyatany: 
suara Williams telah menjadi 
warisan dunia yang dikenang 
orang sepanjang zaman, terma- 
suk di Indonesia. Sepanjang hari 
Kamis (27/9), "Moon River” dan 
lagu-lagu kondang Williams di- 
perdengarkan oleh radio-radio 
di Jakarta, 


I: lirik awal lagu "Moon Ri- 


AN WILLIA 


Lagu-lagu Williams yang po- 
puler di Indonesia antara lain 
"(Where Do I Begin) Love 
Si , "Hawajian 
Wedding Song”, "Lonely Street", 
"Speak Softly Love”, "The Sha- 
dow of Your Smile”, "Born 
Free”, dan "Love isa Many 
Splendored Thing”, Lagu-lagu 
tersebut sampai hari ini masih 
sering diperdengarkan oleh ra- 
dio, terutama oleh radio pemilik 
acara lagu- lagu lama, 

Will 
but sebagai pet 
man. Populari 
kebangsaan. Pada era awal 
an, ketika kaset baji 
di Indonesi 
gu Williams semakin terdong- 
krak, dikenal orang di luar za- 
mannya. 

Tahun 1992, ketika beri 
tahun, kehadiran Andy Will 
masih dielu-elukan publik Ja- 
karta. Ta tampil dalam konser di 
Jakarta dalam acara malam 
pergantian tahun pada 81 De- 
sember di Jakarta Hilton Con- 
vention Centre. 

Pada menjelang paruh era 
1990-an, suaranya bahkan di- 


Suara Williams telah 
menjadi warisan 
dunia yang dikenang 
orang sepanjang 
zaman. 


perdengarkan dalam iklan pro- 
duk rokok. Sekadar pengingat, 
lirik awalnya adalah "7 love the 
blue of Indonesia, 


Tembang kenangan 


"Moon River" digubah oleh 
Henry Mancini dan Johnny 
Mercer serta dinyanyikan bin- 
tang Hollywood, Audrey Hep- 
burn, dalam film Breakfast at 
Tiffany's 1961). Mancini kemu- 
dian menganggap suara Andy 
Williams lebih cocok untuk lagu 
tersebut. Pada tahun 1962 Wil- 
liams merekam "Moon River” di 
perusahaan rekaman Columbia 


agar Abadi Bersama "Moon River” 


dan terbukti sukses, Nyatanya, 
meski lagu tersebut dinyanyikan 
oleh sejumlah penyz 
termasuk oleh legend: 
Louis Armstrong, versi Willi- 
ams-lah yang paling banyak di- 
kenal, 

"Ketika saya mendengar se- 
orang menyanyikan lagu itu 
ya tidak dapat menahan d 
tuk berteriak ke layar tele 
"Tidak! Itu lagu saya?” kata Wil- 
liams dalam buku memoarnya 
berjudul Moon River and Me. 
"Moon River” menjadi lagu 
ajib yang selalu dinyanyikan 
Williams dalam penampilan 
tetapnya di Moon River Theater, 
gedung pertunjukan yang ia 
bangun pada tahun 1992 di 
Branson, Missouri, AS. 

Dalam pertunjukan di Moon 
River Theater, Rabu siang, $ 
orang penampil mengatakan ke- 
pada penonton bahwa Williams 
menghendaki pertunjukan terus 
telah tiada, 
"Sangat emosional dan sedih 
nya,” kata Barbara 
nonton dari Atlanta. 
hilangan tokoh bes 

(AP/ REI 


katanya, 
:RS/XAR) 


4 #1 Indonesian PC 


CRU 


SP1.13.165 


Ultra Slim 


16 Bulan Os 


“5799” 


Dapatkan Penawaran Khusus 


& dan Smartphone hanya di 


(inteD inside” 


CORE i5 


Cruiser EX4930 


"P 966.500 


Butan Os, 


Intel" Atom" N2600 (1.6 GH2/1MB) Dual Core Processor |2 GB DORI 
107 LED 3.6 men uhin | 320 GB HOD  WIFI| HOMI Btn 1 Card Render 


Webcam |3 cel battery ea 2g 


Sat anna” 


neonesia HM 


"isngeg 


"199.016... 


15653311 


011. mt Corporaten ALI esenyat tt Pa bul gn Intl Core and Cie ma are adain Corgarati Po UI aral oi ceres Oia san an trah 


nan ba Gmn AI gopi 


PENGUMUMAN PELELANGAN 


No.2385/E17230/2012-SO 


- 


4 


PERTAMINA 


PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VII Kasim-Sorong memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa yang memenuhi 
persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan sebagai berikut : 


1 PEKERJAAN YANG AKAN DILELANGKAN 


PENGADAAN PERABOT 


Judul Pekerjaan Kode Pekerjaan | Kualifikasi Sub Bidang 
GENERAL OVERHAUL DIESEL | UP71-S12LL0007A- | M (Mc Eni RR.07.19.03 (Jasa Pemeliharaan & Reaparasi 
ENGINE 4-KDE -03B TH. 2012 RB3 LB (Besi Mesin dan Peralatan Industri) 


ia 


Pabrik, 
Keagenan, 
Distributor 

M (Menengah) 


P.04.01 (Peralatan/Perlengkapan Tulis, 
Barang Cetak, Kantor, Pendidikan, 
Peragaan/Visualisasi, Olahraga, Kesenian, 
Pergudangan dan Perlengkapan Pegawai) 
204,04 (Peralatan, Perlengkapan, Perabot dan 
Bahan-Bahan Kebutuhan Rumah Tangga) 


KANTOR PT PERTAMINA 
(PERSERO) REFINERY UNIT VII 
KASIM-SORONG 


Japan Education Fair 2612 


1. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 


SURABAYA KAM Pendatran 
& : Pembukaan Pendaftaran (01 Oktober 2012, Pukul 08.00 WIB (10.00 WIT) 
Sabtu, 29 September 2012  « Informasi Beasiswa a. Perutupan Prdataran Oa Oober2012 uu 16.0 Wi (00 WIT) 
Ui Pembukaan, 9:30 - 10:00 WIB # Konsultasi Pendidikan Tempat Pendaftaran ui system e-Procurement, alamat 
Konsultasi Individu, 10:00 “16:00 WIB « Penjelasan umum tentang .Nitps:/Jeproc.pertamina.com (pilih dan Ndundirandepar angan di pekerjaan) 


WI. SYARAT PENDAFTARAN YANG WAJIB DIPENUHI 
Persyaratan lengkap dapat dilihat pada Dokumen Prakualifikasi 
IV, TATACARA PENDAFTARAN 
1. Penyada Jasa wab mondatar teh dahulu dengan cara reierslmandtarlngaung dhipsepospeanina.com dengan 


ratan 
2. Mengambil Dokumen Prakualifikasi dengan cara download di hi 
3. Menyerahkan secara langsung Dokumen Prakualifikasi ke Sekarat Panitia Pora! Jasa dengan alamat : 
Fungsi Pengadaan PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Jl. Jend. A. Yani Klademak II B Sorong — Papua Barat 
V. LAIN-LAIN 
1. Proses Pengadaan e-Procurement Pertamina bisa diakses melalui website https://aproc-pertamina. 
2, Pelelangan ini mengacu kepada SK Dirut PT Pertamina (Persero) No. Kpts-51/C00000/2010-S0 erosi 29 November 2010. 
3, Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Procurement / Logistic RU VII Kasim : 


Grand Baliroom 
Sheraton Surabaya Hotel & Towers 
JI. Embong Malang 25 - 31, Surabaya 


JAKARTA 


Minggu, 30 September 2012 
Upacara Pembukaan, 10:30 - 11:00 WIB 
Konsultasi Individu, 11:00 - 17:00 WIB 

Lower Lobby 

Balai Sidang Jakarta Convention Center 

Jl. Jend, Gatot Subroto, Jakarta 


pendidikan di Jepang 
« Pengalaman belajar di Jepang 
« Pengenalan budaya Jepang 


Diikuti oleh perwakilan langsung 
dari Jepang: 


# Universitas Negeri dan Swasta 
# Lembaga Pendidikan 
Bahasa Jepang 


Telepon 1 08114856617 / 0852 444 39987 
Kantor : PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
JASSO JEIC Jakarta Perhimpunan Alumni dari Jepang (PERSADA) e-mail 1 sek-pengadaanru7@pertamina.com dan jefry.haurissa@pertamina.com 


Telp: 021-252 1912 
Email : info@jasso.or.id 
hhttp://www:jasso.or.id 


Didukung oleh Kedutaan Besar Jopang di Indonesia 
Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya 


The Japan Foundation, Jakarta 


Kasim, 27 September 2012 
PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Fungsi Pengadaan 


Bekerjasama dengan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Para profesor Universi 


bb terreran 


Apaan IN 


'ARP/LOUISA GOULIAMAKI 


Athena membentuk rantai manusia di depan kampus mereka, Kamis (27/9), sebagai protes simbolis menentang program penghematan anggaran. 


Pemerintah Yunani pada hari itu menyetujui pemotongan anggaran 13,5 miliar curo, yang menjadi syarat pengucuran dana talangan dari Uni Eropa dan IMF, 


Spanyol Segera Minta Talangan 


Yunani Mulai Program Privatisasi 


MADRID, KAMIS — Pemerintah Spanyol 
mengumumkan pemangkasan anggaran baru untuk 
tahun anggaran 2013, di Madrid, Kamis (27/9). 
Banyak pihak yang memperkirakan Spanyol tidak 
bisa lagi menunda meminta dana talangan secara 


penuh. 


Pemerintah Spanyol akan me- 
mangkas anggaran dan mening- 
katkan pendapatan pajak untuk 
menghemat 39 miliar curo, Lang- 
kah ini akan menambah beban 


Pemerintahan Perdana Men- 
teri Mariano Rajoy sebelumnya 
meminta dana talangan sebesar 
100 miliar curo untuk perbank- 
an, Jika kabinet Spanyol me- 


dilakukan oleh Bank Sentral Ero- 
pa (ECB). 

Pada Kamis, daerah otonomi 
Spanyol, Castilla-La ” Mancha, 
meminta dana talangan peme- 
rintah pusat 848 juta curo. Empat 
onomi yang lebih dulu 
dana talangan adalah 
Catalonia, Valencia, 
dan Murcia, dengan total 15 mi- 
liar curo, Pemerintah pusat me- 
nyediakan dana talangan sebesar 
18 miliar euro, 


Jual perusahaan 


penduduk, yang sebagian turun 
ke jalan tiga hari lalu di Madrid. 
Rancangan anggaran ini akan 
ikuti dengan pengumuman ha- 
sil audit perbankan pada Jumat 
ini, Para pelaku pasar berang- 
gapan bahwa ini merupakan 
langkah terakhir sebelum Spa- 
nyol secara resmi meminta dana 
talangan penuh. 


nyetujui rancangan anggaran re- —— Lembaga privatisasi Yunani 
formasi seperti yang diminta Da- pada Kamis membuka tender in- 
na Moneter Internasional (IMF)  ternasional untuk menjual 33 
dan Uni Eropa ini, asumsi Spa- persen saham perusahaan lotre 
nyol akan minta talangan penuh OPAP, Penawaran akan dibuka 
semakin kuat. hingga 19 Oktober. "Proses pri- 

Begitu Spanyol secara formal  vatisasi akan dilaksanakan de- 
meminta dana talangan, negara — ngan transparan, cepat, dan efi- 
itu otomatis masuk ke dalam  sien,” demikian pernyataan CEO 
program pembelian obligasi yang — OPAP Yiannis Emiris. 


Pada awalnya, pemerintah ha- 
nya akan menjual 29 persen sa- 
ham perusahaan lotre tersebut, 
Yunani berada dalam tekanan 
Uni Eropa, IMF, dan ECB untuk 
melego asetnya dengan target 19 
miliar curo hingga 2015. Pen- 
jualan aset ini adalah persyaratan 
pemberian dana talangan kepada 
Yunani, 

Program privatisasi ini ber- 
tujuan menarik dana investasi 
baru dan membuka pasar Yunani 
terhadap persaingan bebas. CEO 
OPAP mundur dari jabatanny: 
musim panas lalu karena me: 
tertunda-tunda dan 
pemerintah kurang mendukung, 

Yunani mendirikan lembaga 
baru yang bertugas mengurus 
privatisasi aset negara, Pada de- 
lapan bulan pertama, lembaga ini 
mengumpulkan penjualan aset 
negara senilai 1,8 miliar euro. 

OPAP adalah badan usaha mi- 


lik negara paling menguntung- 
kan di Yunani. Laba bersihnya 
mencapai 126. juta curo pada 
semester pertama 2012. OPAP 
memiliki hak eksklusif untuk 
mengoperasikan 13 permainan 
hingga Oktober 2030. Selain itu, 
OPAP juga memiliki lisensi 10 
tahun “untuk mengoperasikan 
00 mesin lotre, Awal tahun 
ini, pemerintah menyatakan 
memberlakukan pajak 30 persen 
terhadap laba hingga 


2020. 
Pemerintah dan parlemen Yu- 
menyepakati paket pe- 
n anggaran baru sebe- 
miliar euro. Perdana 
Menteri Antonis Samaras ber- 
temu pimpinan Partai Pasok 
Evangelos Venizelos dan pim- 
pinan Partai Demokratik Kiri Fo- 
tis Kouvelis. "Ada kesepakatan 
beberapa poin dasar, tetapi masih 
ada isu yang harus dibahas,” kata 
Kowvelis. (REUTERS/AFP/JOR) 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


@ Zenica 
& Phoenix 


Zenica 

Banyak cara untuk menarik perhatian orang dalam masa kam- 
panye, termasuk menggunakan gambar porno. Cara itu di- 
gunakan Mirad Hadziahmetovic dalam kampanye wali kota 
Zenica, kota keempat terbesar di Bosnia, yang pemilihannya 
dilakukan pada 7 Oktober, Dia memasang gambar pornonya di 
internet sebelum akhirnya dilarang turut serta dalam pemi- 
lihan gara-gara cara berkampanye yang nyeleneh itu. Komisi 
pemilihan wali kota mendiskualifikasi Hadziahmetovic, yang 
maju sebagai calon independen, karena materi kampanye di 
situsnya. Namun, pria itu tidak tinggal diam. Dia menyatakan 
akan terus berjuang dan mengubah kotanya menjadi "Holly- 
wood”, Menurut Hadziahmetovic, keputusan untuk menying- 
kirkannya dari pencalonan ini adalah keputusan yang me- 
malukan, Gambar porno dapat diakses setelah pengunjung 
yang masuk ke situs Hadziahmetovic menjawab pertanya- 
an-pertanyaan mengenai isu politik setempat. Belakangan, fa- 
silitas tambahan ini ditutup atas perintah komisi pemilihan 
wali kota. Wah wah... 


Phoenix 


Maksud hati mau iseng malah berurusan dengan polisi. Polisi 
menangkap Michael David Turley (39), pria Arizona yang 
membuat film dengan bintang keponakannya yang berusia 16 
tahun. Ini bukan film biasa, Keponakan Turley berjalan-jalan di 
tempat sibuk di kota dengan membawa granat palsu. Tam- 
paknya adegan itu dibuat untuk 
menguji bagaimana respons po- 
lisi atas kejadian tersebut. Film 
itu ditambah dengan i da- 
ri seseorang yang mengatakan 
tujuan pembuatan film itu ad: 
lah untuk mengetahui keaman- 
an dirinya di Phoenix setelah 
insiden penembakan, Juli lalu, 
yang menewaskan 12 orang dan 
melukai 58 lainnya. Video itu 
menggambarkan seseorang de- 
ngan granat palsu berjalan di 
perempatan ramai. Dia menge- 
nakan penutup kepala dan wa- 
jah berwarna biru. Narator da- 
lam film tersebut mengatakan 
tang 15 menit kemu- 
ideo amatir itu diunggah 
ke situs YouTube delapan hari setelah insiden penembakan di 
dalam bioskop dalam pemutaran perdana film Batman. Turley 
didakwa dengan sengaja memberi kesan salah dengan ber- 
tindak seperti teroris, membahayakan orang lain. Dia terancam 
hukuman 45 bulan penjara, "Kami mengurus masalah seperti 
ini dengan sangat serius," kata juru bicara kepolisian setempat. 
(REUTERS/JOE) 


Life's Good 


LG optimus Lg 


PALING BESAR 
DAN UNGGUL DI KELASNYA 


Gusick 


Kata? Special 


Jelly Case 
Connect to 
what's real, 


LG optimus 4x mp) 
Rp 5:999.000 
Rp 4.999.000 SS. | 


« 4.7" True HD IPS Display 
“15GHz Guad-core 
" 8MP Camera 
“ Android Ice Cream Sandwich 


Lentbar Casa 


National Distributor 


Ka aiaoo LM 


Awallablo at 


II ore 
Ora LG Mob Indonesia 


(1 Gigmobileid 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


COMING SOON 
01.10.2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


LA 


'GKAN 


Guru Bingung Diminta Ujian Lagi 

Permintaan uji kompetensi yang tak kunjung selesai membuat 
guru-guru bingung. Baru saja usai uji kompetensi guru gelom- 
bang pertama, sekarang mereka diminta ikut uji kompetensi 
soal evaluasi. "Kami tidak mengerti kenapa menguji guru tidak 
komprehensif,” kata Kepala SMAN 12 Bandung Hartono, 

Rabu (26/9). Di sekolah ini, 15 guru diminta ikut ujian tersebut. 
Dalam surat panggilan dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, dibutuhkan tenaga pemetaan kompetensi guru 
pendidik dalam bidang penilaian hasil belajar. Ujian dilakukan 
atas permintaan Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Pengem- 
bangan dan Penelitian, Kemdikbud. "Ini menunjukkan tidak 
ada perencanaan baik dalam evaluasi guru,” kata Iwan Her- 
mawan, Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia. (ELN) 


Incung Kerinci Menjadi Muatan Lokal 


Aksara kuno asal Kerinci, Incung Kerinci, akan dijadikan 
muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah 
atas di Sungai Penuh, Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Sungai 
Penuh Syahrial Thaib mengatakan, pihaknya sedang mem- 
persiapkan tenaga pengajar aksara kuno. "Saat ini, hanya lima 
orang Kerinci yang masih benar-benar menguasai al 
Incung Ke ya minta menjadi tenaga peng 


ujar Syahrial di Jambi, Rabu (26/9). ITA) 


Vakum 25 Tahun, Basu Gelar Pameran Tunggal 


Ahli pemasaran sekaligus seniman lukis batik, Profesor Basu 
Swastha Dharmmesta, menampilkan 54 karya lukisan batik 
dalam pameran tunggalnya di Gedung Pusat Kebudayaan 


Ko 
karta, 
meluk 
pada 26- 


esnadi Hardjasoemantri, Universitas Gadjah Mada, Yogya- 
Ibu (26/9). Setelah vakum 25 tahun, Basu kembali 
atik dan kemudian menggelar pameran tunggal 

0 September 2012. (ABK) 


PENDIDIKAN KARAKTER 


Gerakan Tak Efektif Tanpa 


Keteladanan dan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan berencana mengada- 
kan gerakan nasional pemba- 
ngunan karakter bangsa melalui 
kebudayaan. Gerakan ini dinilai 
para praktisi pendidikan tidak 
cfektif tanpa ada penerapan 
sanksi tegas dan keteladanan. 
akan nasional menyiner- 
gikan bidang pendidikan dan ke- 
budayaan. Di bidang pendidi! 
pemerintah — mengintegi 
pembangunan karakter ke d 
kurikulum baru yang 
ulang Di bidang kebuda 
merintah menyoroti ni' 
keluarga dalam lingkup perde- 
£ yang memberikan kontri- 
busi pada pembelajaran 
"Kita mencoba menghidupl 
kembali kearifan lokal. Carany: 


alam 


dikaji 


kita serahkan ke komunitas 
syi ,” kata Wakil Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Bi- 


dang Pendidikan Musli: 
didampingi Wakil Mendikbud 
Bidang “Kebudayaan  Wiendu 
Nuryai kepada wartawan di 
4 279). 
ional ini mer 
u guru, komun 
an bersih des 
sekolah diberi 
bekal , seperti jujur, 
terbuka dan bertanggung jawab. 
Di bidang kebudayaan, peserta 
diajak ke Saung Angklung Udjo di 
Bandung, 

Tokoh pendidikan dan Ketua 
ian Komisi Nasional Indone- 
sia untuk Organisasi Pendidikan, 
Ilmu Pengetahuan, dan Kebu- 
dayaan PBB (UNESCO) Arief 
Rachman mengatakan, program 


sim, 


anksi 


yang digelontorkan pemerintah 
itu tidak ada perencanaan me- 
nyeluruh. Menurut Arief, agar 
pendidikan karakter dipahami 
anak-anak, perlu ada contoh baik 
di rumah maupun sekolah. 

Pendidikan karakter diajarkan 
melalui pengalaman dan kete- 
lada seh: ri. Hal itu yang 
bertahap dibentuk di ma- 
kat. 

Melani Budianta, Guru Be 
Susastra Universitas Indon, 
mengatakan, pemerintah mem- 
punyai niat baik, tetapi jangan 
sampai program hanya bersifat 
proyek semata. "Pemerintah se- 
jadi pendamping 
arkan mi kat berge- 
dengan kearifan sendiri," 


rak 
ungkap Melani, 
Ta melihat mas 


akat mem- 
butuhkan bantuan fasilitas baik 
fisik maupun nonfisik untuk me- 
ngembangkan karakter lokalnya. 
"Pembangunan karakter tidak 
akan berhasil tanpa penataan ru- 
ang dan lingkungan yang baik,” 


masyarakat ter 
bud semakin 
dengan berkurangnya ruang ge- 


rak mereka, baik di desa maupun 
kota, "Pemberian" ruang inilah 
yang seharusnya difasilitasi pe- 


merintah. 

Arief menambahkan, peme- 
rintah seharusnya bergerak di 
bidang  regulas Pemerintah 
membuat aturan dengan sanksi 
tegas kepada pelangs 1” 
itu yang tidak terjadi di Indonesia 
sehingga semua ke n peme- 
rintah tidak ada artinya,” kata- 
nya. (IND) 


Peringatan World 


Para siswa SD Negeri 01 Menteng, 
balon yang berisi harapan dan cita-ci 


World 


para siswa juga bersa 


— 


KOMPAS/HERU SKI KUMONO 


Jakarta, menerbangkan 

a mereka pada perayaan 
hool Milk Day, Rabu (26/9) n menerbangkan balon, 
a-sama minum susu di halaman sekolah. 


Biaya Kuliah 


Distandarkan 2013 


Alat untuk Lakukan Insentif dan Disinsentif 


JAKARTA, KOMPAS — Biaya kuliah mahasiswa 
di perguruan tinggi negeri akan distandarkan 
mulai tahun ajaran 2013/2014. Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan plafon 
maksimal sumbangan pembinaan pendidikan 
yang boleh dipungut dari mahasiswa. 

"Sekarang ini banyak kompo- 
nen biaya yang dipungut dari 


swa, Selain itu, dikeluh- 
kan biaya kuliah yang tinggi. Pa- 


terjangkau," katanya, 


an dipertimbangkan ber 
kewilayahan, program studi, 


Penetapan standar pembiaya- 
arkan 


sesu ndang-Undang 
n Tinggi, biaya kuliah 
harus terjangkau. Untuk itu, s: 
tuan biaya pendidikan di pe 
guruan tingi negeri (PTN) akan 
diatur,” kata Menteri Pendidikan 
dan Kebu Mohammad 
Nuh di Jakarta, Kamis (27/9). 
Nuh mengatakan, Kementeri- 
an Pendidikan dan Kebudayaan 
membentuk tim penyusun stan- 
dar an biaya operasional 
pendidikan. Standar pembiayaan 
tersebut ditargetkan selesai Feb- 
ruari 2013. Namun, Nuh belum 


bersedia menyebutkan plafon 
tertinggi yang ditetapkan. 
"Mulai tahun ajaran baru 


13/2014, komponen bi: 
dikenakan kepada mah 
nya sumbangan pembinaan pen- 
didikan (SPP). Ini yang kami na- 
makan SPP tunggal. Tidak ada 
lagi banyak komponen, seperti 
uang satuan kredit semester, 
sumbangan pendidikan, dan SPP, 
Kami harap standar biaya jadi 
pengontrol supaya biaya kuliah 


karakteristik perguruan tinggi. 
Seperti diketahui, PTN ada yang 
bertata kelola sebagai PTN badan 
hukum, PTN badan layanan 
umum, dan PTN satuan kerja. 


Beri insentif 


Standar biaya pendidikan di 
PTN, lanjut Nuh, menjadi alat 
kontrol bagi masyarakat dan pe- 
merintah. Dengan demikian, pe- 
merintah memiliki instrumen 
pengawasan dengan memberi. 
kukan insentif dan disinsentif. 

Jika PTN memungut biaya 
SPP dari mahasiswa melampaui 
plafon maksimal yang ditetap- 
kan, pemerintah memberi sanksi 
pengurangan bantuan 
merintah. Sebaliknya, jika PTN 
bisa meningkatkan dana lewat 
pengelolaan riset, pemerintah 
memberikan insentif dengan me- 
nambah kucuran dana ke PTN, 
”Dulu, pemerintah, kan, hanya 
isa mengimbau PTN jangan me- 
ikkan biaya kuliah. Sekarang 
strumennya, terma- 


la- 


suk menerapkan sanksi finan- 
sial,” ujarnya. 

Pada tahun 2013, pemerintah 
mengalokasikan bantuan opera- 
sional PTN senilai Rp 4 triliun. 
Dana yang dikucurkan ke semua 
PTN ini ditargetkan mampu 
mengerem keinginan PTN me- 
naikkan tarif kuliah. 

Secara terpisah, Djoko San- 
, Direktur Jenderal Pendi- 
n Tinggi Kemdikbud, dalam 
kegiatan sosialisasi 
Tahun 2012 tentang Pendi 
Tinggi di Kampus Universitas In- 
donesia Depok mengatakan, pen- 
dapatan negara bukan pajak PTN 
sekitar Rp 11 triliun. Sebanyak 50 
persen dari SPP murni. Artinya, 
PTN membuat macam-macam 
pungutan dari mahasiswa untuk 
pembiayaan pendidikan. 

”Sesuai UU Pendidil 
pemerintah dan pemerintah dae- 
rah harus mengalokasikan ang- 
garan untuk pendidikan tinggi, 
Jadi, komersialisasi dan libera- 
lisasi PT tidak boleh terjadi. Un- 
tuk PT badan hukum pun nanti 
ada subsidi dari pemerintah,” 
ujar Djoko. 

Rully Chairul Azwar, anggota 
Komisi X DPR, mengatakan, per- 
guruan tinggi, terutama PTN, ha- 
rus terjangkau bagi semua orang. 
Postur angga pendidikan 
mesti diubah agar alokasi dana 
PT meningkat. Dengan demikian, 
dana itu bisa dipakai untuk me- 
nyubsidi program studi mahal, 
seperti kedokteran, yang masih 
dibutuhkan di negeri ini. (ELN) 


n Tinggi, 


mrioper 


2 


PT. PLN (PERSERO) 


UNDANGAN 
PEMBERITAHUAN PRAKUALIFIKASI UNTUK PESERTA 
PENGADAAN PLTU LOMBOK TIMUR 2X25 MW 
PROYEK LISTRIK SWASTA (IPP/ INDEPENDENT POWER PRODUCERS) 


PT PLN (Persero) (PLN) bermaksud untuk memilih sponsor proyek yang potensial 
(“Sponsor Proyek") untuk mengembangkan Proyek IPP PLTU Lombok Timur di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Republik Indonesia. Sponsor Proyek yang dipilih 
tersebut akan mengembangkan, mendanai, membangun dan mengoperasikan Proyek 
berkapasitas 2x25 MW (net) dengan skema Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) 
sesuai dengan perjanjian jangka panjang selama 25 (dua puluh lima) tahun berupa 
Perjanjian Pembellan Tenaga Listrik (PPTL), dan juga membiayai dan membangun 
jaringan transmisi terkait, yang akan ditranster ke PLN sebagai fasilitas khusus. 


Pra-kualifikasi ini terbuka untuk semua pihak, baik kemitraan domestik atau asing 
dengan domestik dengan kualifikasi sbb : (1) memiliki pengalaman sebelumnya 
dalam mengembangkan IPP PLTU di Indonesia dengan kapasitas per unit minimal 
15 MW (gross) dan sudah berhasil beroperasi komersial minimal 1 unit, (2) saat ini 
tidak mempunyai Perjanijan Pembelian Tenaga Listrik (PPTL) yang belum beroperasi 
komersial lebih dari 1 (satu), (3) berperan sebagai loader dalam proyek sebagaimana 
disebutkan di butir (1). 


PLN mengundang pihak yang berkepentingan untuk mengajukan aplikasi Pra- 
Kualifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pra-Kualifkasi 
yang akan didasarkan pada tiga kategori yaitu Kriteria Bisnis, Kriteria Finansial dan 
Kriteria Teknis, Peserta yang dinyatakan sudah memenuhi kriteria sesuai Dokumen 
Pra-kualifikasi akan diundang untuk mengajukan proposal penawaran. 


Dokumen Pra-kualfikasi dapat diambil mulai tanggal O1 Oklober 2012 sampai dengan 
tanggal 10 Oktober 2012 pada pukul 09.00 - 14.30 WIB dengan melakukan 

biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dokumen Pra-kualfikasi 
tersebut dapat diambil di alamat sebagai berikut : 


PT PLN (Persero) 
Ketua Panitia Pengadaan Pembelian Tonaga Listrik 
PLTU Lombok Timur 2x25 MW 


Divisi Pengadaan IPP (DIVIPP) 
PLN Kantor Pusat 
Gedung Utama, Lantai 13 
Jalan Trunojoyo Blok M /135 
Kebayoran Baru - Jakarta 12160 


Tel: 462-21-722 7049 
Fax: 462-21-725 1511 


Peserta harus menyampaikan aplikasi Pra-Kualifikasi ke PLN paling lambat tanggal 
29 Oktober 2012 pukul 14.00 WIB 


Jakarta, 28 September 2012 
Panitia Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik PLTU Lombok Timur 2x25 MW 


oran @ ScraperOne & Kaskus 


(9 


www.suzuki.co.id 


al 


universal 


international education consultant 


VeNYA DIINDONESIA-ROAD SHOW 


leh insititusi2 terbaik da 


(IE Wina OT Singa KAT ARIS 1 


Kelapa Gading 
46.2524.97 | 98 
4586.0063 / 64 


Ora 2 


apone, 


Puri Indah 
7100.8130 
3628.6398 


HOTLINE 


0888-162-9595 


Surabaya: 563.480 Malang: 044.1000 Denpasar: 241.280 Semarang: 7020.7000 


@uakindorosia 


3 


Suzuki kembali hadir di IIMS 2012 
Ajak keluarga Anda dan jadilah saksi lahirnya All New Swift dan produk-produk terbaru Suzuki 
yang eco-friendly demi masa depan yang lebih baik di Hall D1 JlExpo Kemayoran Jakarta, 20 - 30 September 2012. 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


13 


Rekayasa Benih Sendiri 


Membeli ke Perusahaan Asing Timbulkan Ketergantungan 


JAKARTA, KOMPAS — Sudah waktunya Indonesia 
mengembangkan benih produk rekayasa genetika 
sendiri sesuai dengan kebutuhan penduduk. 

Jika benih didapatkan dari negara lain dengan 
pengaturan mengikat, hal itu hanya menciptakan 
ketergantungan, sedangkan manfaatnya belum pasti. 


Hal itu mengemuka dalam 
percakapan dengan Wakil Kepala 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia Endang Sukara serta 
Manajer Advokasi dan Jaringan 
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan 
Pangan (KRKP) Said Abdullah, 
yang akrab dipanggil Ayip, Kamis 
(87/9), di Jakarta. 

Endang menyatakan, petani 
Indonesia pandai memuliakan 
tanaman. "Mereka biasa memilih 


benih dengan tujuan mendapat- 
kan benih yang lebih unggul. Ke- 
anekaragaman hayati tanaman 
padi 


sbelum Revolusi Hijau juga 
ga. Petani bebas menanam 
, dan mereka 


: "ujar Endang. 
Jenis padi kemudian berku- 
rang drastis tahun 1970-an saat 


Indonesia ikut menerapkan Re- 
volusi Hijau. "Ketika itu, penge- 
tahuan lokal petani dicerabut ka- 
rena pemerintah mengharuskan 
petani menanam benih dari pe- 
merintah,” kata Endang, 

Awal bulan ini, Komisi Ke- 
amanan Hayati menyatakan, 
produk rekayasa genetik (PRG) 


pakan jagung RR NK608 dan Bt 
MON89034 aman, 

Tentang PRG, ia menegas! 
"Sebaiknya penyisipan gen 
lakukan oleh anak bang 
Mereka sudah mampu 
gen sebaiknya diambil dari 


kita sendiri, Kita sebagai negara 
megabiodiversity amat kaya akan 


sumber daya gen. Pembuatan 
PRG harus terarah, yaitu harus 
pro-petani, pro-keanekaragaman 
hayati, Artinya, aman untuk ke- 
anekaragaman hayati kita dan 
pro-kesehatan,” paparnya 


Ketergantungan 

"Kalau yang membuat negara 
lain, produsen akan mendorong 
kita untuk menyesuaikan kebu- 
tuhan kita dengan produk yang 
dia produksi. Kita akan terkoop- 
tasi oleh perusahaan karena ha- 
rus membeli dari dia terus. Kita 
menjadi tergantung,” tutur Ayip. 

Menurut dia, secara alamiah 
setiap jenis tanah hanya cocok 
untuk jenis benih tertentu. Ap: 
bila dipaksakan harus memb. 
benih produksi luar negeri, hal 


JAMINAN KESEHATAN 


Unit Biaya Rendah Hanya 
Cukup untuk Puskesmas 


JAKARTA, KOMPAS — Iur: 
bagi penerima bantuan iuran 
minan kesehatan dinilai kurt 
memadai, Bi 


ng 
an furan diper- 
cukup untuk pe- 
layanan kesehatan primer. 
Hal itu dikatakan Guru Besar 
Fakultas Kesehatan Masyarakat 
i $ Indonesia Hasbullah 


okter Indonesia 
ipratomo, Rabu 
a. 

an iuran untuk pendu- 
duk miskin yang dibayarkan pe- 
merintah Rp 22.201 per bulan 
per orang untuk pelayanan ke- 
sehatan primer, sekunder, dan 
lan keluar ter- 


pemi 
kes 
pu 


hatan primer dapat kepada 
csmas, ujar Hasbullah. 

itasi adalah metode pem- 
n untuk pelayanan 
atan di mana penyedia la- 
yanan dibayar dalam jumlah 
tetap per pasien tanpa mem- 
perhatikan jumlah atau sifat la- 
yanan yang diberikan. Puskes- 


ba 


& 


Menurut Hasbullah, den 
iuran Rp 22.201, nilai kapi 
untuk layanan primer di daerah 
bisa Rp 10000 per bulan per 
orang. Di perkotaan, kapitasi sc- 
tidaknya Rp 15.000. 


akan menerima 
dikalikan jumlah 
di bawah tang- 
wab puskesmas, "Dokter 
mas tidak akan kebe- 
ratan karena mereka mendapat 
gaji dari pemerintah. Untuk dok- 
ter di klinik non-pemerintah, 
unit biaya itu tidak akan me- 
madai. Mereka harus menye 
kan semua kebutuhan pelayanan 
sendiri,” ujarnya. 

Prijo  Sidi menga- 
takan, untuk pelayanan primer 
saja, IDI menghitung unit biaya 


Puskesr 
dana kapi 
orang terdaf 


Rp 201150 per orang. Hitungan 
ana pemerintah 


itu berlaku di sar 
dan swasta, 

Rendahn, 
an peme 
kan meminimkan kep: 
klinik dan dokter non-pemerin- 
tah. Padahal, peran mereka sa 
gat penting, 

Sebanyak 67 elemen organi 
pekerja yang tergabung 
Komite Aksi Jaminan 


Sosial 
(KAJS) berdemonstrasi di depan 
Kementerian Kesehatan, Kamis. 
Pekerja menolak membayar iur- 


minan 
dibaya 


an dan meminta iui 
kesehatan bagi peke 
kan pemberi kerja seperti saat 
ini. "Kami minta penerima 
bantuan iuran adalah orang ber- 
penghasilan kurang atau sama 
dengan upah minimum,” kata 
Presidium KAJS Timboel Sire- 
(NE) 


RUMAH SAKIT 
Pasien Mi 


kin Mendapat 


Layanan Diskriminatif 


JAKARTA, KOMPAS — Pa- 
sien miskin dan pengguna ja- 
minan kesehatan sosial tetap di- 
am meski mengalami diskrimi- 
nasi layanan rumah sakit. Me- 
reka terpaksa menerima ketidak- 
adilan itu karena tak tahu hak 


profit rumah sakit 
ien yang mampu 
membayar mendapat layanan le- 
bih berkualitas daripada pasien 
miskin," kata Arief Rachmat Fau- 
zi, pemenang pertama Pemilihan 
Peneliti Remaja Indonesia Ke-11 
untuk kategori Ilmu Pengetahu- 
sial dan Kemanusiaan, di 
Jakarta, Kamis (27/9). 

Arief adalah mahasi: 
men dan Kebijak: 
Publik Universitas Gadjah Mada. 
Penelitian tentang diskriminasi 
layanan publik itu dilakukan di 
sebuah rumah sakit umum besar 
di Yogyakarta. 

Menurut hasil penelitian, dis- 
kriminasi dilakukan semua pe- 
tugas rumah sakit, mulai dokter 
hingga petugas kebersihan, dan 
terjadi sejak pendaftaran pasien 
hingga pelaksanaan operasi. 

Di loket pendaftaran, pasien 
dengan jaminan kesehatan sosial 
akan dilayani terakhir meski me- 
reka datang lebih awal. Jumlah 
loket bagi mereka lebih sedikit. 

Saat meminta informasi layan- 
an, pasien miskin sering diping- 


membuat pa 


pong. Informasi dari perawat dan 
dokter tentang kesehatan pasien 
sering berbeda. Selain itu, pe- 
layanan, tutur kata, dan sikap 
perawat, dokter, hingga petugas 
kebersihan lebih baik kepada pa- 
sien di kelas | i. "Ke- 
ji yang tak 
seimbang dengan beban, perbe- 
daan status sosial pemberi la- 
yanan dan pasien memicu ter- 
jadinya diskriminasi,” ujarny: 
Dosen Politik dan Kek 
Publik Program Pascasarjana 
Unive: Indonesia, Andrinof 
A Chaniago, mengatakan, 
minasi layanan publik masih ter- 
jadi di mana-mana, termasuk 
rumah sakit besar yang mengan- 
tongi berbagai penghargaan. 
”Pembedaan layanan antarke- 
las perawatan rumah sakit umum 
sulit dihindari, tapi seharusnya 
tak mencolok,” ujarnya. 
Andrinof mengingatkan pe- 
nyelenggara layanan publik, ter- 
masuk rumah sakit, terikat UU 
No 25/2009 tentang Pelayanan 
Publik. Ada prinsip dan standar 
layanan yang harus dipatuhi. 
Untuk meningkatkan layanan 
publik, peningkatan kesejahtera- 
an petugas, subsidi silang an- 
tarkelas perawatan, pembiayaan 
pemerintah yang memadai, serta 
pendidikan hak dan kewajiban 
pasien harus dilakukan seiring. 
(MZW) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


itu akan menyebabkan ketergan- 
tungan. Sebab, setiap kali tanam, 
benih harus dibeli lagi, tidak bo- 
leh menggunakan benih tanaman 
yang dipanen petani. 

"Dulu, tahun 1960-an, ketika 
tak ada ketergantungan pada per- 
usahaan, petani bisa menanam 
hingga 1,9 juta jenis tanaman. 
Sementara industri hanya 72.500 
jenis dan pemulia tanaman 
Revolusi Hijau hanya mengha- 
silkan 8.000 hasil silangan,” ujar 
Ayip. 

Menurut dia, petani memiliki 
kemampuan berproduksi yang 
dibandingkan dengan 
. Ta mencontohkan, 
petani kecil memelihara dan me- 
muliakan 40 spesies ternak dan 
hampir 8.000 hasil silangan. Ada- 
pun industri hanya memelihara 
lima spesies ternak dan kurang 
dari 100 tanaman hasil pemu- 
liaan, 

Untuktanaman pangan, petani 


jenis, 


memuliakan 5.000 tanaman pa- 
ngan dan menyumbang 1,9 juta 
varietas pada bank benih dunia. 
”Sementara industri hanya 150 
Ayip. Dia masih me- 
ngemukakan beberapa contoh la- 
gi dengan perbandingan produk- 
tivitas senada. 

Terkait dengan Hari Tani yang 
diperingati pada 24 September, 
kemarin, 10 lembaga non-peme- 
rintah, antara lain Aliansi Petani 
Indonesia, Bina Desa, KRKP, dan 
Serikat Petani Kelapa Sawit, 
mengajukan uji materi Un- 
dang-Undang Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman kepada” Mahkamah 
Konstitusi. 

Mereka mengajukan Pasal £ 
9, 12, dan 60. "Undang-undang 
tersebut lebih berat kepada in- 
dustri,” ujar Ayip. Pasal 9 meng- 
atur pemuliaan tanaman yang 
ditetapkan dilakukan oleh pe- 
merintah. (ISW) 


Penyelundupan Paruh Enggang 


ANTARA /JESSICA HELENA WUYSANG 


Petugas keamanan bandara membereskan kotak berisi paruh burung enggang di terminal kargo 
Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (26/9). Petugas keamanan PT Angkasa 

Pura IT Cabang Bandara Supadio berhasil menggagalkan penyelundupan 73 paruh burung langka 
jenis enggang gading yang disimpan di dalam kotak makanan dan hendak dikirim ke Jakarta dengan 
jasa ekspedisi. Selanjutnya, hasil tangkapan itu diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
Kalimantan Barat. 


PINNATeTTT 
TEERAKG BNN) 
Un 


Great simple interior designed by Eko 
Priharseno & team AEDI Interior Design 
# Futuristic and iconic strata office tower 


Choose the right AVENUE 


(1 
AN nd 
WN 


ne 


ed IN 


Ea 


021 791 800 88 


www.lavenue.co.id 


“ Two astonishing strata apartment towers 
» Lifestyle alfresco dining experience 
@ Strategically located in South Jakarta 


» Minutes away from Golden Triangle Jakarta 
# Fully shaded with green trees and a lake 


TO SOEKARNO-HATTA 
Ampont 


atoKm 


KEBAYORAN 
BARU 


LU/VENUE 


living &« working « playing 


main contractor: 


PULAUINTAN 
i- 


BUNOEMANHI 0 Manmeng 
Pd # 
d £ 

ET - ran £ 


KUNINGAN caD 


£ 


INTERCHANGE 
P# L/ VENUE 


na aaoton, 


Member of 


&sinarmas multiartha 


EURO ASIA 


Mari Consultant 


Manerteto. 


| oz1 2550 9500 | 


Jones LANG 
LASALLE" 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Menyelamatkan yang Tercecer 


Hati Devika Asmi Pandanwangi (17) sedih melihat 


kondisi ibunya yang sedang 


menyusui, Saat air susu 


sang ibu sedang banyak-banyaknya, air susu itu 
terus menetes dan membasahi baju. Kondisi ini 
tentu merepotkan, apalagi jika sang ibu sedang 


bekerja di luar rumah. 


Oleh M ZAID WAHYUDI 


erbuang percumanya air 
| susu ibu (ASI) sangat di- 
yangkan, Hal itu meng- 
ingat ASI merupakan sumber 
gizi utama bayi hingga usia 
enam bulan. ASI juga idealnya 
terus diberikan hingga bayi 
berumur dua tahun. 

ASI berlebih dapat didonor- 
kan untuk bayi lain. Saat ini, 
kesadaran ibu-ibu untuk mem- 
berikan ASI bagi 
susnya pada kelompok mene- 
ngah dan terdidik, kian tinggi. 

Melihat kondisi itu, siswa ke- 
las XI Sekolah Menengah At: 


it dalam benakr 
untuk membuat alat yang bi: 
menampung tetesan ASI agar 
tak terbuang si: Alat yang 
digunakan pada saat bers 
harus mampu menjaga kondisi 
ASI yang tertampung tetap ste- 
ril selama beberapa jam. 

Dari penggalian Kondisi se- 
hari-hari di lingkungan, terci 
talah bra penampung ASI. 
Temuan ini mengantar 
sulung dari tiga bersaudara itu 
menjadi juara pertama National 
Young Inventor Awards (NYIA) 
Ke-5 tahun 2012 yang diseleng- 
garakan Lembaga Ilmu Penge- 
tahuan Indonesia (LIPI), 

25-26 September lalu. 

Prinsip alat in! 
Tetesan ASI ditampung dalam 
sebuah wadah penampung yang 
diletakkan di ujung payudara 
ibu. Wadah yang terbuat dari 
plastik ini mirip nipple shields 
yang biasa digunakan untuk 
membantu ibu yang kesulitan 
memberikan ASI akibat puting- 
nya kurang menonjol. 


amaan 


Agar susu yang tertampung 
dalam wadah berbentuk mirip 
mangkuk itu tak tumpah, bagian 
belakang wadah ditutup dengan 
bahan yang terbuat dari silikon. 
sapisan silikon yang lembut 
akan membuat nyaman dan ti- 
dak menimbulkan iritasi pada 
payudara ibu,” kata Devika. 

Bagian belakang mangkuk 
yang terbuat dari silikon itu 
dilubangi untuk memasukkan 
ujung payudara ibu. Agar wadah 
tak bergeser saat digunakan ke- 
tika ibu beraktivitas, alat itu di- 
letakkan di dalam bi 

Namun, penambahan wadah 
kecil di ujung payudara ini 
membuat payudara ibu terlihat 
lebih besar. Ini bisa mengurangi 
kenyamanan ibu, khususr 
at beraktivitas di luar rumah. 

ASI yang tertampung dalam 
wadah di payudara selanjutnya 
disalurkan melalui selang kecil 
yang menghubungkan kedua 
wadah ke wadah penampungan 
ASI di perut. 

Wadah penampung ASI di 
perut juga terbuat da stik. 
Untuk menjaga suhu ASI 
kantong pl tetap sesu 
hu tubuh ibu dan steril, plastik 
dilapisi dengan kertas alumini- 
um (aluminium foil) 

Agar tidak bergoyang-goyang, 
kantong plastik penampung ASI 
di perut dilengkapi sejenis sa- 
buk yang dilingkarkan pada b: 
gian belakang tubuh. Posisi kan- 
tong yang tetap menempel di 
atas perut ibu akan membuat 
ibu merasa nyaman meski 
membawa-bawa kantong ASI. 

Menurut Devika, bra buatan- 
nya ini sudah diuji coba pada 


n 


ibunya sendiri. Seperti dugaan 
semula, ukuran mangkuk yang 
besar di ujung payudara ibu 

membuatnya kurang nyaman. 


Baru prototipe 

Devika mengakui, karyanya 
masih sangat sederhana, berupa 
prototipe, sehingga butuh ba- 
nyak pengembangan. Kesulitan 
terbesar pembuatan alat ini 
adalah mencari bahan baku 
yang sesuai dengan kebutuhan. 

Perbaikan yang harus dilaku- 
kan antara lain memperkecil 
ukuran wadah yang diletakkan 
pada ujung payudara. Mutu se- 
lang yang digunakan juga harus 
diperbaiki, termasuk sambungan 
selang dengan wadah penam- 
pung di ujung payudara dan 
di perut. Tujuannya, agar tidak 
menimbulkan iritasi saat sam- 
an itu bergesekan dengan 


in itu, kantong plastik 
yang ada perlu diperkecil si 
hingga memudahkan gerak ibu. 
ASI yang keluar dan ditampung 
tidak boleh terlalu lama disim- 
pan dalam wadah di perut. 
"Dari sejumlah literatur, ASI 


sebaiknya segara dikonsumsi se- 
belum empat jam sejak keluz 
ri payudara ibu,” ujar Devika. 


ini, sebenarnya sudah 
tersedia produk penyimpan ASI 
ibu yang juga diletakkan pada 
ujung payudara ibu. Namun, 
produk yang dinamakan milk 
saver itu hanya untuk satu pa- 
yudara, Saat menyusui atau me- 
mompa ASI, payudara yang lain 
sering kali ikut mengeluarkan 
ASI 


tu, milk saver kurang 
a digunakan ketika ke- 
dua payudara ibu meneteskan 
ASI, Tidak adanya wadah pe- 
nampung yang besar membuat 
alat ini tidak bisa digunakan ter- 
lalu lama. 


Pemenang lain 

Pemenang kedua NYIA Ke-5 
ini adalah Wisnu dari SMA Ta- 
runa Nusantara, Magelang, yang 
membuat detektor telur busuk. 


BRA PENAMPUNG 


Lubang tempat 
masuknya puting 


Selang penghubung 


Prinsip alat ini memanfaatkan 
metode pengecekan telur busuk 
dengan cahaya yang sudah 
mak dilakukan. Namun, 
lengkapi 
bunyi sehingga uji telur busuk 
tak perlu dilakukan dengan 
mengangkat telur satu per satu. 
Adapun pemenang ketiga 
lah Safira Dwi Tyas Putri da- 
ampoerna Academy Kampus 
Bogor. Ta membuat canting yang 
otomatis memanaskan malam di 
dalamnya. Hal ini membuat 
pembatik tak perlu memanas- 
kan canting berkali-kali hanya 
untuk membuat malam di da- 
lamnya tetap cair. Namun, ukur- 
an canting berisi pemanas itu 
jadi lebih besar daripada canting 


h 


Kepala LIPT Lukman Hakim, 


Kantong penampung yang 
dilapisi "aluminium foil” 


Sumber 
Devika Asmi 
Pandanwangi, 
Juara | National 
Young Inventor 
Awards Ke-5 2012 


ni 


Novan 


Selasa (25/9), mengatakan, se- 
bagian karya peserta NYIA me- 
mang membutuhkan pengem- 
bangan lebih lanjut. Namun, 
ide-ide yang dihasilkan para 
siswa SMA itu layak untuk di- 
kembangkan oleh industri. 

”Untuk menjadikan prototipe 
agar barang siap digunakan ma- 
syarakat, diperlukan peranan 
industri. Hal ini tidak bisa di- 
lakukan peneliti sendiri,” kata 
Lukman, 

Upaya mendorong keterlibat- 
an industri dalam pengembang- 
an produk-produk karya siswa 
dan para peneliti lain haru: 
terus dilakukan. Ini tak hanya 
akan memacu gairah dunia riset 
di Indonesia, tetapi juga tum- 
buhnya industri yang berbas 
pada riset peneliti dalam negeri. 


JAKARTA, KOMPAS — Untuk 
mendapatkan data memadai de- 
mi tingkat keamanan yang tinggi 
untuk pembangkit tenaga listrik 
nuklir, dibutuhkan data seismik 
yang rapat, Selain itu, data se- 
jarah saja tidak cukup untuk 
mendapatkan data yang cukup 
aman bagi pembangkit listrik 
tenaga nuklir. 

Demikian, antara lain, diung- 
kapkan para penyaji makalah da- 
lam International Seminar on the 
Effect of Karthguake and Tsu- 
nami to Nuclear Power Plant 
yang diadakan Badan Tenaga 
Nuklir Nasional (Batan), JICC 
(Japan Atomic Industrial Fo- 
rum/JAIF International Coope- 
ration Center), dan ITB di Ja- 
karta, Kamis (27/9). 

"Data historis bisa kurang ber- 

a akan banyak ke- 
ujar Leonello 
rva dari European Academy of 
iences and Arts, Data yang me- 
liputi data historis, geologi, dan 
seismik memang amat penting. 

Kerapatan data juga menjadi 
penting untuk mendapatkan data 
sebanyak mungkin guna menge- 
tahui stabilitas arca, karakter 
seismotektonik, mengenali per- 
gerakan patahan baru, serta pa- 
tahan-patahan lain yang penting 
untuk menilai potensi ancaman 
gempa seismik, pergeseran per- 
mukaan, serta bukti-bukti dari 
sedimentasi. 
ius penelitian bisa men- 
ri 5 kilometer untuk 
penyelidikan lokasi. "Data harus 
dibuat dengan jaringan yang ra- 
pat dengan strong motion seis 
mometer dan pendataan harus 
dibuat dari berbagai arah,” ujar 
Antonio R Godoy dari tim pe- 
nyelidikan proyek evaluasi Pulau 
Bangka untuk lokasi pembangkit 
listrik tenaga nuklir (PLTN). 


Optimistis bangun PLTN 


Pengembangan Energi Nuklir 
Batan Sarwiyana Sastratenaya 
menegaskan, Batan optimistis 
membangun PLTN, Ditetapkan 
tahun 2016-2019 PLTN harus su- 
dah beroper Di sisi lain, dia 


Sementara itu, Kepala Pusat 


Perlu Data yang Rapat 
untuk Bangun PLTN 


mengatakan, untuk membangun 


satu PLTN dibutuhkan waktu 
10-15 tahun. 

Saat ini, Indonesia intensif 
melakukan penelitian untuk 


memperhitungkan rute akses (la- 
ut, darat, dan sebagainya) serta 
bahaya jika gagal, apa efek ter- 
hadap Tingkungan. Tahun ini 
merupakan tahun ketiga tahapan 
penyelidikan dan persiapan. 

Di Bangka, akan dibangun 
PLTN dengan kapasitas 8.000 
megawatt (MW) di Bangka Se- 
latan dan 10000 MW di Bangka 
Barat. Selain Bangka, Indonesia 
juga menyiap lain, 
yaitu di Muria, Jawa Tengah, de- 
ngan kapasitas 7000 MW dan 
Banten berkapasitas 5000 MW. 

i yang dibuat Dewan 
onal menyebutkan, 
Indonesia membu- 
)00 MW. Saat 
ini baru ada sekitar 80000 MW,” 
jar Sarwiyana. Program di Mu- 
at ini dihentikan sementara 
karena masalah sosial. 

Tentang potensi ancaman ben- 
cana terkait dengan posisi In- 
sia di lingkaran cincin api, 
ana mengatakan, "Sebe- 
a tidak seluruh wilayah In- 
ia ada di wilayah cincin api. 
Tetap dibuat survei untuk 
melihat ancaman yang bisa tim- 
bul." 

Sementara itu, penasihat pro- 
yek JICC, Takehiko Mukaiyama, 
menegaskan, Pemerintah Jepang 
1g memiliki misi untuk 
an penjelasan kepada 
semua negara y an mem- 
bangun PLTN, 
angan mengulangi kesalahan 
kami dengan PLTN Fukushima,” 
lahan yang dilaku- 
lah ada gempa 
yang tidak dicantumkan. 
tu gempa Tohoku berkeku- 
atan 90 magnitudo (M 90), da- 
lam pertimbangan bangunan 
PLTN. 

Ketika terjadi tsunami pada 
Maret 2011, PLTN Fukushir 
mengalami kebocoran. Kini, Pe- 
merintah Jepang belum memu- 
tuskan akan terus menggunakan 
PLTN atau tidak. (ISW) 


Hunian Strategis & Ekslusif 
di Bintaro, Jakarta Selatan 


it 


OW 


Di Kawasan ELITE Bintaro Yr 


5 Menit akses menuju TOL Yr 


(Pondok Indah Mall, € 


Di kelilingi Mall Besar fr 


Gandaria City, Bintaro Jaya Plasa) 
Sistem Security 24 Jam Yr 


Fasilitas Ht der4r te 


Hunian # Investasi yang menguntungkan Yr 


Rossa (0812 1833 2800) 
10858 1085 2618| 
(0812 9865 5104| 
Hanif (0857 1132 5311) 
Keiko (0812 8786 2716) 


Tini (0815 807 9216) 


Yusup 
Jaya 


Blok Plan No. 0210/GSB/JS/PG/I//2011 P 


SIPPT No. 539/-1.711.534 


—angg 


Berhadiah I 


BINTARO PARKVIEW 


Alvin (0812 8007 7809| 
Iyas (0856 868 9331) 
Niki (0821 2345 4338) 
Ajat (0821 2491 4113) 
Es i (0878 77804191) 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ben (0821 3383 1553) 
Cahyo (0815 1742 0038) 
Ana (021-9623 9686) 


Marthin (0813 1522 2453) 


Jefry 10856 9503 0034) 


Launching 


CI 


28-30 Sept 2012 


Rendy (0813 1527 4866) 
Dewi (08788477 5359| 
Tesa (0813 1676 6311) 
Ginanjar (0877 2177 4840) 
Bryand (0812 8014 9789| 
Jessica (0857 1199 9550) 


embahan dari DUTA PUTRA GROUP 


aer GB cr 


NEW 


Android" 4.0 


Memory 
1606 | 


2 
Ha 
Ten KE 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Perluas Sanksi Tawuran 


(Sambungan dari halaman 1) 


Dalam aksinya, GAW berperan 
menakut-nakuti korban, sedang- 
kan EP memukul korban meng- 
gunakan gesper. 

Sementara itu, penyerangan 
terhadap tiga siswa SMK Mar- 
dhika oleh sejumlah siswa ber- 
seragam biru di kawasan Halim 
Perdanakusuma, Makasar, Jakar- 
ta Timur, belum terungkap. 

Penyerangan itu menyebab- 
kan salah satu dari tiga siswa itu, 
Susilo (15), mengalami luka so- 
bek di pinggul belakang akibat 
kena sabetan benda tajam. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polres Jakarta Timur Ajun 
Komisaris Besar Dian Perry 
mengatakan tengah menyelidiki 
sejumlah siswa sekolah pelayaran 
di Jakarta Timur. "Kami sedang 
menyelidiki,” katanya. 


Tawuran belum berhenti 


Kendati polisi sudah menang- 
kap sejumlah pelaku, pemberian 
sanksi tidak cukup sampai di sini, 
tetapi perlu diperluas kepada se- 
mua pihak terkait. Pasalnya, ta- 
wuran sudah meluas dan sis 
temik. 

Kemarin, 54 pelajar asal se- 
jumlah SMK di Bogor juga di- 
amankan aparat Polsek Sukma- 
jaya, Depok, karena diduga hen- 
dak tawuran. Saat digeledah, di- 
temukan sejumlah senjata seper- 
ti sabuk dengan bandul gir. 


Dari keterangan Kepala Polsek 
Sukmajaya Ajun Komisaris Fitria 
Mega, puluhan pelajar dari se- 
jumlah sekolah di Bogor itu di- 
tangkap di Jalan Bahagia Raya, 


asal dari SMK Mekanika, SMK 
Yappis, dan SMK Yatek. 


Reskrim Polsek Sukmajaya, pu- 
luhan siswa itu diduga hendak 
membantu pelajar SMK Ganesha 
yang akan menyerang sekolah 
lain. 

Tawuran juga terjadi di Jalan 
Merdeka, Depok, sekit 
15.00, Namun, para 
tidak diketahui 
itu langsung kocar-kacir saat 
warga, polisi, dan anggota TNI 
mereka, Tidak ada 


Titik rawan 


Polda Metro Jaya juga me- 
lansir Atik ak rawan Heran 


jumlah ruas jalan rawan tawuran 
juga ada yang berdekatan dengan 
kantor polisi. Ruas Jalan Mat- 
raman Raya, Jakarta Timur, c 
dahal, ruas jalan itu 
jarak sekitar 50 meter 
dari Kantor Polres Jakarta Ti- 
mur, 

Menurut sejumlah pedagang 
kaki lima dan juru parkir, bisa 
tiga sampai empat kali dalam 
seminggu terjadi tawuran pelajar 
di ruas jalan itu. Mereka mem- 


bawa celurit, pedang samurai, 
dan gir untuk berkelahi. 

Menurut Parmin (45), peda- 
Yang kaki lima lainnya, personel 
TNI dan polisi baru akan turun 
ke jalan jika tawuran sudah me- 
manas, "Ada beberapa kali polisi 
sampai melepaskan tembakan 
membubarkan,” katanya. 

Bahkan di Jakarta Utara, ta- 
wuran antarpelajar sudah meng- 
arah pada kriminalitas, berupa 
perampokan. Salah satunya ta- 
wuran yang terjadi di kawasan 
Pademangan, 13 September. 

Dalam rekonstruksi yang di- 
gelar Polsek Pademangan, di Ja- 
lan Benyamin Sueb, enam ter- 
sangka siswa SMK Taman Siswa 
Taman Madya 1 Kemayoran me- 
nyerang sejumlah pelajar SMA 
Negeri 40 Pademangan yang se- 
dang melintas di jalan, Setelah 
menyerang, tersangka merampas 
dompet dan telepon seluler milik 
korban, 


Deklarasi damai 


Untuk meredam aksi balas 
dendam, di Kantor Wali Kota 
Jakarta Selatan, Ketua Organisasi 
Siswa SMAN 70 dan SMAN 6 
membacakan del ii komit- 
men perdamaian dan kesepakat- 
an diakhirinya aksi tawuran. 

Kepala SMAN 70 Saksono Li- 
liek Susanto, Kepala SMAN 6 
Kadarwati Merdiautama, dan in- 
stansi terkait bersama Wakil Wali 
Kota Jakarta Selatan Syamsud- 
din Noor menyaksikan deklarasi 
yang, antara lain, berisi kese- 
pakatan menghentikan secara 
permanen perbuatan anarkistis. 
Jika terjadi perselisihan, kedua 
pihak sekolah juga akan menye- 
lesaikan secara damai dan ke- 
keluargaan. 

Kedua SMA juga sepakat men- 
jaga kawasan Bulungan dan Ma- 
hakam di Kebayoran Baru men- 
jadi tertib, aman, dan tenteram, 
Mereka juga sepakat menjaga ke- 
tertiban dan keamanan serta na- 
ma baik almamater di mana pun 
berada, Jika terjadi pelanggaran 
terhadap r damai tersebut, 
pelajar bersedia menerima sanksi 
lai hukum, 

Sebuah posko keamanan ter- 
padu anti-tawuran juga telah di- 
dirikan di dekat Gelanggang Re- 
aja Bulungan, Jakarta Selatan. 
Yang bertugas jaga di posko ini 
adalah pol pol PP,dan pihak 
keamanan sekolah, 

Para pelajar kedua SMA juga 
sepakat bahwa sebulan sekali 
tiap tanggal 24 akan mengad 
pertemuan untuk lebih mer 
silaturahim dan kebersamaan. 
Tanggal 24 dipilih sekaligus un- 
tuk memperingati meninggalnya 
Alawy Yusianto Putra, siswa 
SMAN 6. 

(NEL/GAL/WIN/BEN/RAY/ 


MDN/RWN/IND/ABK) 


Lihat Video Terkait 
"Pemakaman Deni 
Korban Tawuran" 

di vod,kompas.com/ 
pemakamandeni 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


Terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan, Miranda Swaray Goeltom, berjalan setelah berdiskusi 


dengan tim kuz 


hakim memvonis Miranda tiga tahun penjara, Miranda dinyatakan bers 


a hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/9). Majelis 


lah melakukan tindak pidana 


korupsi terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, 


Miranda Goeltom: 
Saya Kaset 


Hakim Tipikor Jatuhkan Vonis 3 Tahun 


JAKARTA, KOMPAS — Mantan Deputi Gubernur 
Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom 
divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 10 juta serta 
harus membayar kerugian negara Rp 100 juta 
subsider tiga bulan kurungan. Seusai sidang, 
Miranda kembali ke tahanan KPK walau 
sebelumnya telah berkemas-kemas, 


Dalam sidang di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
Jakarta, Kamis (27/9), majelis ha- 
kim yang diketuai Gusrizal ber- 
an, Miranda terbukti 
h dan meyakinkan be 


kim lebih ringan dari ja tuntut- 
anjaksa, yaitu hukuman penjara 4 
tahun dan denda Rp 150 juta, 

Namun, vonis itu membuat 

kaget Miranda, Ia berharap bebas 
karena banyak fakta yang, menu- 
rut dia, meringankan dirinya, 
”Seluruh hadirin, 
menyatakan, get, saya 
dak menyangka, saya tahu saya 
tidak berbuat apa-apa, dan Tuh- 
an tahu tidak berbuat 
apa-apa. ya akan naik 
banding,” ujarnya seusai pem- 
bacaan vonis. 

Sebelum menghadapi putus 
hakim, Miranda sempat berke- 
mas dari Rumah Tahanan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Pakaian dan barang-barang pri- 
badinya diambil oleh kerabatnya 
dari Rutan KPK, Juru Bicara 


KPK Johan Budi SP mengatakan, 
KPK sejak awal yakin majelis 
hakim pengadilan tipikor aka 
menghukum Mi 
Miranda sejak awal yakin bebas, 
tetapi, sebaliknya, kami yakin ha- 
kim “akan melihat fakta-fakta 
yang ada," kata Johan. 

Sampai ada keputusan hukum 
tetap, menurut Johan, Miranda 
masih akan ditahan di Rutan 
KPK. "Tidak ada perubahan apa: 
apa terhadap perlakuan kepada 
Miranda di rutan. Sampai dengan 
inkracht, Miranda masih ditahan 
di Rutan KPK. Statusnya sebagai 
terdakwa yang memohon ban- 
ding" katanya. 

Hakim berpendapat, Miranda 
bersalah melakukan tindak pi- 
dana korupsi sesuai dengan Pasal 
5 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 
Ke-1 KUHP dalam dakwaan per- 
tama, 

Keyakinan hakim didukung 
fakta yang terungkap di peng- 
adilan, yaitu sebelum pemilihan 
Deputi Gubernur Senior BI, Mi- 


randa bertemu dengan anggota 
i IX DPR dari Fraksi Partai 

Indonesia Perjuang- 
an dan anggota Fraksi TNI/ 
Polri, 

Unsur penyertaan atau turut 
serta melakukan tindak pidana 
juga terbukti karena sebelum uji 
kelayakan dan kepatutan, atas 
perintah Nunun, saksi Arie Ma- 
langjudo memberikan kantong 
berisi cek perjalanan kepada per- 
wakilan Fraksi PDI-P, PPP, Gol- 
kar, dan TNI/Polri di DPR. 

Meski Nunun membantah me- 
merintahkan Arie, saksi Ngatiran 
mengaku mengambil kantong 
kertas dari ruang Nunun untuk 
diberikan kepada Arie. "Pengerti- 
an turut serta, terdakwa dan 
si- saksi bekerja ara sadar. 


Tidak perlu terdakwa melakukan 
sendiri perbuatan tindak pida- 
na,” kata hakim. 

Penasihat 
Andi F 


hukum Miranda, 
imangunsong, mempro- 


takan, fakta-fakta persidangan 
dak diperhatikan cermat. "Putus- 
an hakim tidak konsisten,” kata- 
nya. Dody S Abdulkadir, pena- 
sihat hukum Miranda lainnya, 
mengaku prihatin dengan peng- 
abaian fakta materiil di pers 
dangan. (AMR/BIL) 


Lihat Video Terkait 
"Miranda Divonis 
Tiga Tahun” 

di vod.kompas.com/ 
mirandadivonis 


Jangan Ada Lagi Balas Dendam. 


(Sambungan dari halaman 1) 


Namun, Suyanti yang hari itu 
mengenakan celana kain pan- 
jang dan kerudung corak hija 
hitam sungguh tegar dari awal 
hingga akhir upacara pemakam- 
an. Ta lebih banyak diam, lalu 
ikut memanjatkan doa untuk 
putranya. Tak ada tangis histe- 
Tak ada geram marah. 

"Saya tidak bisa memberikan 
komentar dulu," kata Suyanti 
saat ditemui seusai pemakaman. 
Ta memilih menenangkan diri. 


Pesan "emas" Suyanti 


Namun, kepada teman-teman 
sekolah putranya di SMA Ya- 
yasan Karya 66, ia sungguh- 
sungguh berpesan agar mereka 
tidak membalas dendam atas 
kematian putranya. Ta ingin me- 
reka mengikhlaskan kepergian 
Deni. Harapannya, biarkan pe- 
negak hukum menegakkan ke- 
adilan bagi Deni. 

”Saya pesan, jangan melaku- 
kan pembalasan kalau ka: 
sama almarhum. Jangan laku- 
kan,” tutur Suyanti saat teman 
sekolah Deni melayat pada Rabu 
malam, seperti ditirukan Herlan 
(49), kakak kandung Suyanti, se- 
kaligus ayah angkat Deni. 

Menurut Herlan, Suyanti sa- 
ngat berduka. Ia beberapa kali 
bergumam, bertanya mengapa 
Deni meninggalkannya. Hu- 


bungan Suyanti dan Deni sangat 
dekat. Sejak berusia balita, Deni 
sudah tidak mendapat kas 
yang dari ayah kandungr 
meninggal karena saki 
ayah didapat dari Her 
dipanggilnya bapak 
hum belajar bicar: 
Deni bisa sangat 
minta tidur di sisi sang ibunda. 

”Ta mera dihnya ke- 
hilangan anak. Karena itu, ia ti- 
dak ingin hal ini juga menimpa 
orangtua lain. Ta berharap tidak 
ada lagi Deni-Deni yang lain,” 
tutur Herlan. 

Sejak kecil, Deni tinggal di 
rumah Herlan di Gang Rusa 4, 
Kampung Bali, Manggarai, Ja- 
karta Selatan. Di rumah seder- 
hana itu, Deni kecil tumbuh 
bersama Herlan, istrinya, dua 
anak Herlan, Suyanti, dan adik 
laki-laki Herlan. Karena itu, ia 
tahu persis bay 
tumbuh dan ber 

Deni memang cenderung 
pendiam, tetapi tak pernah ber- 
masalah. Ia juga rajin mengaji 
dan shalat. Bahkan, ia kerap 
berlatih marawis. Ta tak pernah 
minum minuman beralkohol. 
Sesekali temannya datang untuk 
kongko di depan rumah, tetapi 
pukul 22.00-23.00 mereka bu- 
bar, 

Di kalangan guru dan teman- 
teman sekolahnya, almarhum 
juga dikenal sebagai orang yang 


nja, bahkan 


tidak neko-neko, bahkan cende- 
rung tak ada masalah. Ta juga 
dikenal suka berguyon. 

Kristin (16), siswi kelas XIT 
IPA, teman dekat Deni, menge- 
nang almarhum sebagai anak 
yang jahil dan senang bercanda. 
Kendati berbeda kelas, mereka 
kerap jalan bersama dengan be- 
berapa teman mereka yang lain, 
seperti Zaki dan Petra. 

”Dia enggak pernah ikut ta- 
wuran sama sekali. Orangnya 
baik banget," ujar Kristin de- 
ngan mata berkaca-k: 

Ari (30-an), ibu guru bidang 
studi Geografi di SMA Yayasan 
Karya 66, mengaku terkejut me- 
ngetahui muridnya tewas akibat 
disabet dengan celurit. Ta tidak 
menyangka karena Deni dikenal 
sebagai anak yang tidak suka 
keributan, 

”Kalau prestasi sekolah se- 
dang-sedang saja, tetapi tidak 
pernah diomelin di sekolah,” ka- 
ta Ari yang selama hampir dua 
tahun mengajar Deni. 


Sasaran acak 

Saat kejadian, Rabu siang, 
Deni tidak ikut dalam tawuran 
pelajar, tetapi ia jadi sasaran 
acak” karena permusuhan an- 
tara siswa SMK Satya Bakti dan 
SMA Yayasan Karya 66. Dua se- 
kolah yang sama-sama berada di 
Jakarta Timur, Beberapa siswa 
yang ditanyai mengaku tidak ta- 


hu akar persoalan konilik itu. 
Rabu itu, Deni dalam perja- 


di Jalan Saharjo, Jakarta Sela- 
tan, Ada pula beberapa siswa 
SMA Yayasan Karya 66 yang 
berada di bus yang sama dengan 
mereka, 


t bersamaan, ada bebera- 
pa siswa SMK KZ sedang 
nongkrong. Tiba-tiba terjadi 
ling melempar batu, Siswa SMA 
Yayasan Karya 66 turun dari 
bus dan lari, tetapi mereka di- 
hadang siswa SMK KZ yang 
berada di belakang mereka 
(Kompas, 27/9). 

"Deni mau menolong saya..,” 
gumam Petra, yang berada ha- 
nya beberapa langkah dari liang 
kubur Deni. Air matanya me- 
leleh tak henti, membuat kedua 
pipinya begitu basah. 

Petra berpostur kurus dan ti- 
dak terlalu tinggi. Di sela-sela 
isak tangis, ia kembali meng- 
ulang gumaman, bagaimana 
Deni menolong, menyelamatkan 
nyawanya, tetapi justru kehi- 
langan nyawa. Bu Ari mengusap 
punggung Petra, berusaha me- 
nenangkan anak didiknya itu. 

Evi (40-an), ibunda Petra, juga 
hadir dalam upacara pemakaman 
itu. Ia melihat putranya dari ke- 
jauhan. Menurut dia, sejak Deni 
tewas, Petra terus bersedih, me- 

. Ta tak mau berbicara ba- 


nyak dengan ibunya, 

"Setelah kejadian, saya sem- 
pat telepon Petra, menanyakan 
Deni. Namun, ia hanya bilang, 
"Karena menyelamatkan Kakak 
(Petra), dia kena. Jangan tele- 
pon Kakak lagi',” kata Evi. 

Menurut Evi, beberapa teman 
Petra menuturkan bahwa saat 
dikejar, Petra terjatuh. Deni 
dah berlari lebih dahulu. Celurit 
yang disabetkan AU awalnya 
hendak ditujukan kepada Petra, 
tetapi Deni yang berpostur tinggi 
besar melindungi temannya 
betan celurit itu yang kemudian 
bersarang di tubuhnya dan me- 
renggut nyawa Deni. 

”Dia memang orangnya per- 
hatian dan melindungi,” tutur 
Indah (19), mahasiswi jurusan 
manajemen di s2 
guruan tinggi 
yang juga teman dekat Deni. 

Pemimpin Yayasan Karya 66, 
Binsar E Hutabarat, mengaku 
tak habis pikir, bagaimana 
yang tidak bermasalah bisa ikut 
jadi korban balas dendam ta- 
wuran. "Saya prihatin,” ujarnya. 

Ia mengakui, setahun lalu 
terjadi tawuran antara SMA Ya- 
yasan Karya 66 dan SMK K: 
Namun, manajemen sekolah su- 
dah menetralkan suasana. 

Semoga saja mata rantai den- 
dam itu bisa diputus sehingga 
tak lagi ada Deni berikutnya... 

(ANTONY LEE) 


BAHASA 


KURNIA JR 


Wakaf Politik 


i pagar Masjid Raya Bandung terpajang spanduk ber- 
D tulisan: "Kami wakafkan pada masyarakat Kang ... 


untuk 


menjadi Gubernur Jawa Barat 2013-2018”, 


Ini gaya bahasa yang tidak biasa dan boleh dil 


lang baru dalam 


politik kita. Kalau diamati lebih lanjut, bisa dipahami kenapa 
dipilih kata wakaf yang berkonotasi religius. Spanduk itu dibuat 


oleh Forum Silaturahmi Ormas Is 
a organisasi kemasyarakatan Islam. 


juga di situ deretan na 


lam Kota Bandung Tercantum 


Kang dalam bahasa Sunda semakna dengan bang dalam bahasa 
Betawi, mas dalam bahasa Jawa, uda dalam bahasa Padang, bli 
dalam bahasa Bali. Di bumi Parahyangan, dengan panggilan 
tersebut sang tokoh didekatkan kepada publik untuk meraih 
simpati sosial-politis. Soekarno lebih senang dipanggil bung 
karena egaliter. Panggilan ini bisa menjembatani celah-celah 
tribalisme ke cakupan nasional. 

Tujuan utama spanduk, baliho, dan poster sebagai media grafis 
adalah menyampaikan pesan kepada pihak yang dituju. Seperti 
yang juga terjadi dalam pemilihan Gubernur DKI, pengusung 
salah satu tokoh untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pil- 
kada) Jawa Barat itu tergiur untuk menyentuh sentimen ke- 


agamaan kalangan mayoritas ketika mengunggulkan 


Tak ada yang salah dalam hal ini asalkan tidak mendis- 
kreditkan pihak yang dianggap sebagai pesaing atau mencuatkan 
perbedaan yang bisa menyulut konflik suku, agama, ras, dan 


antargolongan yang I: 


ngkat SARA. 
Merunut etimologi, wakaf berasal dari bahas: 


pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam, Jika kata 
tersebut dikaitkan dengan harta, seperti tanah, binatang, dan 
lain-lain, artinya pembekuan hak milik untuk faedah tertentu 


(ibnu Manzhur). 


Dalam konteks syariat—tanpa niat menjelajahi seluk-beluk 


fikih Islam—wal 
benda dengan 


' berarti penahanan hak milik s 
Ikad menyedekahkan manfaatnya. F 


yang diwakafkan berarti telah dipindahtangankan kepada Allah 


dan sang pemilik tak dapat menarik balik pem 


an harta itu. 


Jika kita ingin setia pada hakikat maknanya, sebenarnya 
pemakaian wakaf dalam konteks pilkada, secara langsung atau- 


ru bei 


pun tidak, ji 


isiko membonsai maknanya. Bahkan nyaris 


tak ada celah untuk memasukkan istilah tersebut ke dalam 


spanduk tersebut. 


Wakaf identik dengan sedekah, 


keikhlasan, asketisme in- 


dividual sekaligus sosial, dan steril dari kepentingan duniawi 


si Kan 


s tetapi Datu @iparhifongkan “implika 
mantik sabu kata yang digunakan. Boleh jadi, peran 


pribadi atau kelompok. Padahal, dalam politik, siapa yang bakal 
setelah "yang diwakafkan” itu terpilih, dia 

i berbagai ikatan kepentingan dengan wakif 
I), yaitu partai politiknya serta para pendukung dari 
i arakatan, maupun pihak penyandang dana 


akan 


spanduk itu tidak berniat merusak makna wakaf, tetapi setujukah 


umat Islam sebangs: 


sebahasa dengan penyimpangan arti wa- 


kafkan menjadi tawarkan, sodorkan, usulkan? 


KURNIA JR 
Cerpenis 


Memperkenalkan Indonesia 


(Sambungan dari halaman 1) 


Calling, GBS menerima banyak 
pujian. "Mereka penasaran, ber- 
tanya tentang Indonesia. Kami 
kaget. Berarti mereka mengira 
Indone negara yang tak tahu 
soal musik,” kata Bowie. 

Tak hanya GBS, band indie 
al Jakarta, White Shoes 
and The Couples Company 
(WSTCO), juga telah menca- 
tatkan namanya di panggung 
musik internasional. Sejak 2006, 
WSTCC aktif bermain di 
lah panggung, seperti SXSW Mu- 
sic Festival 2008 (Texas, AS), 

'MJ Music Marathon Fes 
2008 (AS), Clockenflap Music 
Fest (Hongkong), dan terakhir di 
MIDEM 2012, Cannes, Perancis. 
Album dan penampilan mereka 
pun mendapat ulasan positif di 
majalah Time dan harian The 
New York Times. 

Band yang beranggotakan 
Sari (vokal), Rio Farabi (gitar), 
Saleh Husein (gitar), Ricky Sur- 
ya Virgana (bas/selo), Aprimela 
Prawidyanti (piano/kibor/viola), 
dan John Navid (drum) ini ta- 
hun 2007 juga menandatangani 
kontrak label rekaman asal Chi- 
cago, AS, yaitu Minty Fresh Re- 
cords, 

"Januari 2007, pihak Minty 
Fresh Records bertemu dengan 
Aksara Records, label kami, 
yang kemudian memberikan li- 
sensi kepada Minty Fresh untuk 
merilis album pertama White 
Shoes & The Couples Company. 
September 2007, Minty Fresh 
Records merilis album pertama 
WSTCC di AS, Meksiko, Kana- 
da, Australia, dan Jepang,” kata 
Indra Ameng, Manajer WSTCC. 

Selain GBS dan WSTCC, ma- 
sih ada Burger Kill dan The 
SLGLT yang juga sukses me- 
rambah panggung internasional. 
Burger Kill masuk ke pasar Aus- 
tralia dan The SLG.LT meram- 
bah Australia, AS, dan Hong- 
kong. Band asal Bekasi, The 
Trees & The Wild, saat ini juga 
tengah berada di Eropa untuk 
tur pertama mereka di Jerman, 
Finlandia, hingga Estonia. 


Prestasi dunia 

Di dunia film, nama Garin 
Nugroho menjadi langganan pe- 
menang festival film internasi 
nal. Sutradara yang memulai 
rier melalui film Cinta Dalam 
Sepotong Roti 
mang mengincar festival-festiva 
film bergengsi di kawasan As 
dan Eropa, sebut saja Venice 
Film Festival, Cannes Film Fe: 
tival, Tokyo International Film 
Festival, dan Busan Interna- 
tional Film Festival. 

"Festival bukan sekadar ajang 
estetik karena di dalam sebuah 
festival berkumpul tiga hal. Ada 
pasar, ada kompetisi, dan meru- 
pakan berk 


peta kecil industri, pelaku seka- 
ligus unding (penyandang da- 


penghargaan s ra terbaik di 

stival Film Asia Pasifik 1991 
melalui Cinta Dalam Sepotong 
Roti. 

Garin mengakui, perjuangan 
para pelaku di industri film ti- 
dak gampang karena tidak ada 
lem yang diterapkan peme- 
rintah untuk membantu ind 
tri ini menjadi lebih maju. "Pe- 
merintah di negara-negara Ero- 
pa melakukannya, misalnya de- 
ngan memberikan bantuan be- 
rupa fasilitas perbankan,” kata 
Garin. 

Dari dunia sastra ada nama 
Ahmad Fuadi yang dikenal de- 
ngan novel Negeri 5 Menara. 
Novel ini laris di pasar dalam 
negeri, hingga dicetak 12 kali 
oleh Penerbit Gramedia Pustaka 
Utama (GPU). Saat ini Negeri 5 
Menara sudah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggris oleh GPU 
dengan judul The Land of Five 
Towers. Penerbit asal Malay 
PTS Litera, juga menerbitkan 
karya Fuadi dalam bahasa Me- 
layu, 

"Semua ini masih atas andil 
penerbit. Go international untuk 
penulis berat karena selain bia- 
yanya mahal, belum tentu juga 
karyanya dibaca orang, Belum 
lagi soal promosi,” kata Fuadi. 

(DWI AS SETIANINGSIH) 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, 
Satlu, Ferry Sani 
Nur Wiayat 


Isnu Dewabrata, Ant 


Hellen Sinombor, Winarto Her 


Antonius Ponco Ani 
Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPOF 
SIUIPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan L 


0 Suanya, GM IKLAN: El Hantlo TARIF IKLAN: Res 
dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mvnke belum terrnas 
11LA0 TELEPON: 260 123: 

NGGANAN: R2 78.000/ BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kata No. 14132806 # BRI Jakarta Kat 
@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jal 


“@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangar 


KANTOR REDAK: 
3/SK/Menpen, 


DIREKTUR BISNIS: Hai 


MADA 109-110A, J) 


na, TEGAL: Siwi Nurbiai 
BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaninarum, DENPASAR: Cokorda Yudistira, Ayu Si 
MEDAN: Aufrida Wisrmi Wat 


In Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Amir Sodiki 


Evy 


Tony D. Widi 


er 


1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 


KO MP si k Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdar, Cf 
4 & Rex 
(Gunawan Deala Kenedi Nurhan Putu Far Arca, 2 

G Mi 


ana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesay: 
abur Tahlone, 


awan 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Os 
rnawati, Indira Peran: 

xey, Ahmad Arif, Neli Triana, Brigita Maria Lukita, Hari 


Pudjiastuti, Pleter P. G 


Yovita Arika, Ida Setyorin 
Igitta Isworo Laksmi, AW Stbarkah, Soel 

Triyatna, At 
S,, Gatot Widakdo, Budi Suwarna, La 


YAKARTA: Thomas Pudio Widijanta, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: 
nat, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Sartuel Oktora, KUPANG: Ftans Sarong, 
M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanudin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razlanto Mada, PADANG: Inaki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvlanus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


200 FAX: 548 60185/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkarntibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


murn/disalay) BW Ro 105.000/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kc 
PN 10! pernbayaran dl muka, Iklan dukacita untuk dirnuat besak dap 
8.30-16.00, SABTU 08.30 

No 
ta Nomor A/C 0123021433 @E-MAIL: kompas 


01060168308 6 Giro 


tavianus, Julian Sinor 
Nasrullah Nara, A. Mari 
Iri, Ratin PS 
s Susanto, Lusiane Indriasari, Sidik Pramono, Nan 
Kurnia, M. Yuniaghi Agung, Hamzi 
Damardona, Ilham 


ku 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: JI Palinerah Selatan 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, 
H4 @ BCA Jalan Gajah Mada No, 122 B-C-D Jakarta No, 012-393521 


arini, Agus Hermawi 


Iri, M, Zald Wahyudi, Het 


n tta Panda, LAMONGAN: 
nelis Kewa Ama, MANADO: Jean 


Rp 50.000/mmmke- mini (rnin-i 


da 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MENINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


na Ratna M Johnny T. GunardI, Sri Hartati Samhadi, Banu Astana, Mx 
Fandri Yuntarti, Ibrahirnsyah Rahman, Frans Sartono, Elly Roos 
Sutta Dha 
it, C Windora AT, Re 
Susl Ivwaty, Marcel! 
aw, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 
Fransisca Nababan, Raditya Helaburni Jayakarna, Fransisca Romana NinIk, Ambrosius Harto, Demitriu 
All Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Acung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahman, BANDUI 

0: I, MADIUN: Runik Sr 
ie Susilo Hardianto, MERAUKE: 


an, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


wati, Agung Setvahadi, Wis 


461 RTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Ja 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR. No. 771069711420 


Adi Prinantyo, Danu Kuswaro, 


1 Sucipto, MOJOKERTO: Abu 
Layuck, PALU: Reny Sri Ay 


hi, PROBOLIN 
MAKASSAR: 


harmad Subhan, T 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


ks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 39. 
akkarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9080 SENIN S, JUAN 09 
ARTA 1140 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-18 PABX: 26/ 269 

AHUSUs BAGAN IKLAN KO CL 200679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 53678909 DAN 5367 9598 ONLINE 15 


ukarjaputra, Eddy Hasby 
Homowo, Luki Aulia, 


Wisnu P 


lia Irawati, MALANG: Do 
zal Harahap, JAYAPURA: 8. 


Into, Vunas Santhanl Aziz, Ja 
a Walujani, Anton Sanjayo , R. Adhi Kus 

tra, Dahano Fitrlanto, Gesit Arlyanta, Wis 
li Ichwan, Clara Wr 


00, SABTU 
PESAWAT L 


ng, Jirmmy & 

ulyadi, Tjahja 

nawan Set, 
Bin 


putra, Rusdi Ar 
Nugroho, Maruli Tabing, 
ti, Korana Nicolash LMS, P 
Indriastuti, Marla Susy Berindra A, 
fan Adenensi Ri: 
0, Aryo Wisanggeni Genthiang: 
edi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 
It, JEMBER: Syamsul Hadi 
Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


/hmmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mrnk, mini (min 


maks 12 brs) Rp 55:000/baris, 


3120, MINGGU 15001601 JL GAJAH 
1 S/D 1230 FAX: 260 10 


vwkornpas.com 


isertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinif@kompas.com atau opinifOkompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/fato atau materi apa pun yang telah 


KOMPAS, J 


UMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Farha Ciciek 


SOSOK 


Bermula dari Festival Egrang 


”Tanoker” adalah bahasa Madura 
dari kepompong, satu fase dalam 
siklus metamorfosis ulat menjadi 
kupu-kupu. Anak-anak yang 
menamakan diri mereka 
”tanoker” dari Desa Ledokombo, 
Kecamatan Ledokombo, 
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 
melangkah menuju masa depan 
dengan egrang. 


OLEH AMANDA PUTRI 


Abdul Kadir Asegaf, yang 
F as: a Farha Ciciek, ber- 
sama suaminya, Suporahardjo, 


adalah sosok yang membangkitkan 
semangat anak-anak itu. Tiga tahun 
terakhir, sejak 2010, mereka mera- 
maikan desa yang disebut Farha 
tidak ada di peta, dengan festival 
egrang, 

Semua berawal pada 
2009, saat pasangan itu 
pulang kampung dari Ja- 
karta menuju Ledokombo, 
desa asal Supo. Mereka me- 
mutuskan pulang kampung 
agar dapat merawat ibunda 


Supo yang ketika itu mende- 
rita 13 
"Belum ada bayangan 


sama sekali kami akan me- 
lakukan apa di desa itu," ujar 
Farl 


mereka di 
Jakarta tetap dilakukan meski 
dari j ih. Mereka juga 


masih fokus untuk membia: 
kan anak-anak agar terbiasa tinggal di 
desa. 

Sebagai gambaran, Ledokombo da- 
pat dicapai dengan menempuh per- 
jalanan dari Surabaya ke Jember 
menggunakan kereta api selama em- 


menempuh perjalanan darat 
kilometer, 

a yang banyak dihuni warga asal 
adura itu, menurut Farha, adalah 
desa yang selama ini termarjinalkan. 
Sekitar 70 persen penduduknya ber- 
migrasi ke kota lain atau ke negara 


lain sebagai tenaga kerja Indonesia 
(TKD. 

Permasalahan 
sangat tinggi, Anak-anak putus seko- 
lah, pengangguran, keker: ter 
dap anak, dan berbagai permasalahan 
terkait kemiskinan. 


al di sini pun 


Permainan yang hilang 


Farha yang sebelumnya terbias 
untuk 


menjadi aktivis membela 


www.pertamirn 


mrioperkoran @ & 


hak-hak perempuan, buruh, dan bu- 
ruh migran, melihat situasi lain dari 
yang biasa dia hadapi di kota besar, 
”Selama ini kita sering lebih ber- 
konsentrasi pada masalah buruh mi- 
gran, tetapi jadi abai dengan masalah 
komunitas atau desa yang ditinggal- 
kan. Anak-anak dan generasi muda 
yang tidak hanya miskin, tetapi juga 
broken home. Kami melihat masalah 


ini harus ditangani, apalagi hal itu 
terjadi justru di depan mata,” tutur- 
nya. 

Sampai suatu kali Supo membuat 
tiga pasang egrang dari bambu untuk 
menunjukkan permainan yang per- 
nah ada 


saat dia kecil kepada 


”Egrang itu dulu permainan tra- 
disional khas Ledokombo, tetapi ke- 
mudian hilang karena tidak ada lagi 
orang yang memainkannya,” cerita 
Farh 
Tidak diduga, sejak itu egrang mulai 
dikenal warga sekitar, terutama 
anak-anak menyukainya. Dari 

semula hanya para tetang- 
ga, sampai — kemudian 

anak-anak di satu desa itu 

pun ikut membuat dan ber- 
main egrang Desa pun mulai 
ramai dengan suara-suara batang 
bambu yang beradu dengan ta- 
nah dan batu, 

Intuk memfasilita 
biraan itu, Farh: Supo 

tergerak membuat lomba 
cgrang setiap hari Minggu. 
Lomba egrang ini dapat di- 
ikuti anak-anak dari mana saja. 
Bagi pemenangnya, disediakan 
hadiah uang yang besarnya dari 
Rp 2.000, Rp 8.000, hingga Rp 
5.000, 


i kegem- 


mi tidak menyangka, 
ternyata peminatnya luar 
banyak. Tidak hanya 
tu desa, anak-anak dari 
desa lain hingga 
matan juga ikut bi 


70-100 anak yang berga- 
bung, mengikuti lomba 
egrang setiap hari Minggu. 
Kelompok belajar 
Dari bermain egrang 
bersama, kegiatan itu 


KOMPAS /AMANDA PUTRI 


FARHA ABDUL KADIR ASEGAF 


@ Lahir: Ambon, 26 Juni 1963 
& Suami: Suporahardjo (49) 
& Anak: 
- Mokhsa Imanahatu Atolu (16) 
- Zen Zero Zona (9) 
& Pendidikan: 
- SD Al Hilal, Ambon 
- SMP Diponegoro, Solo 
- SMA Diponegoro, Solo 
- Fakultas Ushuludin IAIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta 
- Magister Sosiologi Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta 
& Pekerjaan, antara lain: 
- Yayasan Kalyanamitra, 1997 
- Pusat Pengembangan Pesantren 
dan Masyarakat, 2000 
- Peneliti Lembaga Semarak 
Cemerlang Nusa, 2008-kini 


berlanjut menjadi pembentukan ke- 
lompok belajar. Para bocah tersebut 
kemudian menamakan diri mereka 
tanoker, yang berarti "kepompong. 
Mereka mungkin pada awalnya tidak 
diperhatikan, bahkan dinilai jelek. Na- 
mun, mereka tetaplah anak-anak da- 
lam proses berkembang menjadi ku- 
kupu indah yang berwarna-war- 


Ival egrang digelar pertama kali 
tahun 2010, Festival tersebut menjadi 
forum untuk merakit kebersamaan 
antara ar anak dan lingkungannya. 
Semua pihak turut serta, Farha me- 
nyebutnya sebagai "egrang perjuang- 
an”, 

Egrang menjadi 
anak-anak untuk keluz 
mereka. Dengan mer 
orang anak menjadi lebih tinggi 
memiliki langkah lebih panjang. Pan- 
dangan mereka menjadi lebih luas 
untuk menatap apa yang ada di de- 
pan. 

Anak-anak buruh migran, pedagang 
buruh pabrik, y: 
bahkan ti 
angkit dan 
Mereka 


lama ini m 
memiliki harapan, mulai 
menjadi lebih px 


d 


juga membuktikan bahwa perubahan 


bisa dimulai dan dimotori oleh 


di Ledokombo. Mereka 
bangga ketika festival egrang dihadiri 


para undangan penting dari dalam, 
bahkan luar negeri. Permainan tra- 
disional yang sempat punah itu pun 
terselamatkan. 

Tidak hanya sebagai alat bantu 
anak-anak berangkat ke sekolah keti- 
ka banjir melanda desa mereka, tetapi 
sekarang ini hampir semua kegiatan 
juga mereka lakukan dengan meng- 
gunakan egrang. 

Misalnya, anak-anak berpidato di 
atas egrang mereka, Lomba-lomba 
yang diadakan pada festival pun tidak 
lagi hanya lomba menghias atau adu 
cepat berjalan di atas egrang, tetapi 
ditambah dengan lomba makan keru- 
puk yang dilakukan di atas egrang. 

Fr dan Supo juga membuka 
rumah mereka yang luas lahannya 1 
hektar sebagai rumah belajar bagi 
anak-anak. Siapa pun boleh datang ke 
rumah ini untuk belajar. Kini, ada 
sukarelawan yang siap membantu 
jar matematika dan 
bahasa Inggris. Ada pula aktivitas lain, 
seperti menari, bermain musik dan 
drama, hingga multimedia dan me- 


masak. 

Ada pula perpustakaan yang dapat 
diakses oleh siapa saja. Anak-anak 
senang membaca di perpustakaan ka- 
rena setelah membaca mereka bis 
berenang di kolam yang seharusny 
dibangun untuk kolam ikan. 

”Anak-anak sendiri yang minta un- 
tuk nyebur di kolam. Akhirnya kami 
perbolehkan dengan harus 
membayar dengan membaca gatu bu- 
ku. Setelah membaca, mereka lang- 
sung terjun dan bermain air di ko- 
lam,” ujar Farha, 

Farha dan Supo perc 
lahan yang melilit TKT di kampung 
halaman sedikit demi sedikit mulai 
tersentuh, Masyarakat setempat ma- 
kin berani untuk berbuat sesuatu 
yang dapat mengubah kehidupan me- 


Setidaknya, dengan festival egrang, 
perekonomian Kecamatan Ledokom- 
bo mulai bergairah. Wawasan anak- 
anak kian terbuka dan dengan per- 
caya diri mereka menapak masa de- 
pan. 


PT MIDI MOTOR INDONESIA 


Dirgahayu ke-67 KESDM 


Mengoptimalkan pemanfaatan energi dan mineral berwawasan lingkungan, 
untuk memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. 


- - 
,” PERTAMINA EP ''“ PERTAMINAGAS - PERTAMINA 


2 PERTAMINA 
HULU ENERGI 


- 
"& PERTAMINA poNGGIS 


Sem 


Find our dealers at www,m id/dealers/ 


ahun 


PERTAMINA 


Sobat Bumi 


4 


J 


hain 


- 
' PERTAMINA 


angat Terbarukan 


SKONOMI 


KOMPAS JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: Awak 


Tanker Diperiksa sz 


TROIKA 
Panbers 
EN ha Dn 02 172 


Periode: September 2012-Januar 2015 
In taka Ontvapena 


Se 1 Hoo disc. 


Ip No SMS ko 6981 
koritpsttOntuna 


17 


Menuju Harapan Baru 


ondisi pembangunan yang tidak merata di seluruh In- 

donesia salah satunya disebabkan oleh tidak meratanya 
Ks truktur yang tersedia. Pemerintah berulang kali 
memberikan pernyata truktur sulit dibangun karena 
dana yang terbatas, pembebasan lahan sulit, dan aturan hukum 
tak mendukung 

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Raji 
Washington DC, Amerika Serikat, mengungkapkan alasan lain. 
Dia mengatakan, sering terjadi kebuntuan dalam mengambil 
keputusan karena birokrat selalu mengacu pada undang-un- 
dang atau peraturan. Padahal, peraturan itu sering kal 
ketinggalan zaman, tidak cocok dengan kondisi yang ada. 

Hatta mengakui, segelintir orang yang sudah sangat lama 
menikmati kekuasaan berupaya keras tidak mau keluar dari 
zona aman mereka. ” berterus terang, up: 
ngeluarkan orang-orang ini dari zona aman mereka 
dan memakan waktu lama, Ini berbahaya dalam upz 
majukan Indonesia menuju negara yang kuat dan makmur,” 
kata Hatta, akhir pekan lalu. 

Apa yang diungkapkan Hatta ini tentu saja menjawab apa 
yang selama ini terjadi pada birokrasi yang ada. Persoalan yang 
dihadapi, seperti anggaran minim atau medan yang sulit, se- 
harusnya tidak dilihat sebagai kendala, Persoalan yang ada 
harus dilihat sebagai tantangan untuk dipec: 

Demikian juga dengan rencana pembangunan jala 
Sumatera, Jawa, dan Bali. Setidaknya ada 20 rencan: 
sejak tahun 2008 yang belum terwujud. Alasanr 
yang ada harus memikirkan keuntungan bagi pemegang sa- 
hamnya. Demikian juga pihal a, Mereka harus mem- 
perhitungkan keuntungan dari investasi yang ditanamkan. 

Untuk mengat masalah itu, Kementerian BUMN kini 
menunjuk PT Hutama Karya (Persero) untuk terjun ke jalan 
tol, Jadi, kementerian menunjuk perusahaan lain, selain PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk terjun di jalan tol. Peru 
yang sepenuhnya milik pemerintah dan modal dari pem 
sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa. 

Proyek pertama PT Hutama Karya adalah trans-Sumatera 
yang panjangnya 1.580 kilometer. Awal tahun 2013 proyek 
diha n dan pada Maret 2013 
pemancangan tiang pertama bisa dilaku 


an. 


aan 
rintah 


proyek ini selesai, ja- 
lan tol ini bisa dijual ke pihak 
swasta untuk pengoperasian- 
nya. Ini tentu dengan harga 
yang sudah termasuk keun- 
tungan bagi PT II 


talan jalan 
"nantinya dipakai un- 
k pembangunan jalan tol 
lain. 

Dengan cara seperti ini 
pembangunan jalan tol tid 
akan tertunda-tunda lagi. 
Kemajuan bagi daerah-da- 


tol juga akan semakin 
cepat. Rakyat pun 
diharapkan akan men- 
jadi makmur, 
Sebenarr 
nilah inti di 
sebenarnya pemerintah, 
akni mampu mendorong 
kemajuan bagi rakyatnya de- 
ngan semua kebijakan yang pro- 
at tanpa melihat masalah se- 
kendala. (M CLARA WR i8) 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG 
a00 a2sog | 2 2016229 
4.200 —.. at 20.000 ———— "— 
4.000 18.000 
3.800 16.000 

au 2 5 26 2/9 2 4 5 & 219 


2 MAA 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100,0 
90,) manga 
- 91,10 
700 
2 4 5 5 2/9 


Emas 

dollar AS per troy ounce 
2.000 
Ge 2.767,50 
1.600 
1400 


DU B8 » 7 


BM taplusmuda 


Kurs Rupiah 


per dollar AS 


9.200 
9.400 
91600“ L— 
9.800 


2D 4 B8 » m3 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Ribuan buruh berjalan dari Kementerian Kesehatan menuju Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Kamis (27/9). Mereka, antara lain, menuntut adanya 


jaminan sosial dan penghapusan sistem ke 


h daya serta menolak upah murah. Berita di halaman 27 


Subsidi Energi Menghambat 


Porsi Energi Tahun 2013 Diperkirakan 24,1 Persen Anggaran 


JAKARTA , KOMPAS — Indonesia bakal menjadi 
negara dengan kekuatan ekonomi nomor 10 di dunia 
pada tahun 2025. Namun, ramalan ekonomi ini bisa 
gagal karena subsidi energi menggerus Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun 2013 saja, 
porsi subsidi energi sudah 24.1 persen dari anggaran. 


Aya bergabung dalam kompetisi menarik 
Allianz Virtual Run, untuk mempersiapkan diri 
mengikuti Allianz Jakarta Heart Run 10K 

Jadi tunggu apalagi 

Klik www,allianz.co,id untuk pendaftaran. 1. 
Informasi lebih lanjut hubungi (021) 7996976. 


Doelengyr san sen Lara 
fk , D1 Allianz (9) 
hg 


s Jenderal Organisasi 
untuk Kerja Sama Ekonomi dan 
Pembangunan (OECD) Angel 
Gurria dalam pidato kunci pada 
Seminar Meningkatkan Kerja 
Sama OECD dan Indonesia, di 
Jakarta, Kamis (27/9). 

Gurria berpendapat, profil 
ekonomi makro Indonesia saat 
ini fantastis di tengah tren pe- 
lambatan ekonomi global, Ini 
merujuk pada capaian selama se- 
mester I-2012, antara lain per- 
tumbuhan ekonomi sebesar 6,3 
persen, rasio utang terhadap pro- 
duk domestik bruto di bawah 24 
persen, dan inflasi sebesar 4,58 


Indonesia diramalkan 


mografi, 
menjadi nega 
ekonomi terb: 


dengan kekuatan 
ar ke-10 di dunia. 


aruda sudah merentangkan Namun, Gurria mengingatkan, 
a, tetapi tidak cukup ha- Indonesia memiliki sejumlah 
ang. Kini saatnya garuda persoalan bi yang harus di- 
melanglang buana,” kata lesaikan secepatny: 


itu terutama adalah besarnya 
subsidi energi. 

OECD memperkirakan subsidi 
energi tahun ini sebesar 19 per- 
sen dari total belanja pemeri 
pusat, Tahun depan, por 
naik menjadi 24,1 persen, 
kir 


n menekan ang- 
garan belanja lain untuk subsidi. 
Sementara subsidi energi tidak 
sepenuhnya tepat sasaran. Per- 
tanyaannya kemudian, bagaima 
na pemerintah akan berinv 
pada hal-hal produktif yang men- 
dorong pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Dengan demikian, ramal- 
an Indonesia sebagai negara de- 


(9, INDIKATOR EKONOMI MAKRO INDONESIA MENURUT OECD 


7 
6 
8 Pertumbuhan 5 
5 riil PDB (persen) 
Rai Inflasi (persen) 4,4 4 
: "Fiscal balance” n " Fs 2 3 
persentase terhadap PDB 1,6 0,7 2,0 2,0 1,8 
Keseimbangan transaksi berjalan 2 3 
miliar daliarAs «1016 Si 21 16 13,3 
persentase terhadap PDB « 19 0,7 0,2 -0,8 1,3 
2009 2010 2011 2012 2013 
PDB: Produk domestik bruto 
OECD : Organization for Economic Co-operation and Development 
Sumber: Litbang "Kompas"/INO, disarikan dari situs OECD ANDRI 


ngan kekuatan ekonomi terbesar 
ke-10 tahun 2025 terwujud. 

Dalam keterangan pers, Men- 
teri Keuangan Agus DW Marto- 
wardojo mengatakan, Indonesia 
masih sangat bergantung pada 
penerimaan dari komoditas m 
nyak. Dampaknya, fluktuasi ha 
ga minyak dunia berimplikasi 
langsung pada anggaran peme- 
rintah. 

”Untuk tahun 2018, kita sudah 
mendapatkan persetujuan untuk 
menaikkan tai ik 15 persen. 


Sementara subsidi bahan bakar 
minyak adalah sesuatu yang mz 
sih bisa kita lihat di tahun 201 
kata Agus, 

Hal yang bisz 


diyakinkan un- 
tuk tahun 2013, menurut Agus, 
adalah pemerintah  berusah: 
menjaga ruang fiskal agar alokasi 
program produktif dan dibutuh- 
at cukup, Defisit tidak 
melewati 1,7 persen, Rasio utang 
terhadap produk domestik bruto 
di bawah 25 persen. 

Di sisi lain, Agus melanjutkan, 


pemerintah berusaha melakukan 
ekstensifikasi dan intensifikasi 
Ini guna mengimbangi 
subsidi energi yang b 
Penerimaan pajak tahun de- 
pan ditargetkan Rp 178,9 triliun 
dengan rasio pajak sebesar 12,7 
persen, naik dari 110 persen pada 
tahun 2011. Meskipun mening- 
kat, rasio ini terhitung rendah 
dibandingkan dengan standar in- 
asional, masih di bawah Ma- 

ysia, Thailand, dan Filipina. 
(LAS) 


 —i 


KERETA API 


Nan Lata aah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DIRGAHAYU 


Pesan Tiket Kereta Api 
Lebih Mudah di Indomaret 


ai Pemesanan s/d 90 hari kedepan 


ai Melayani kelas Eksekutif, Bisnis, 
Ekonomi AC & Ekonomi non AC 


B4 Bisa bayar kode booking tiket kereta 


(pemesanan melalui Call Center 121 & website Kereta Api) 


KERETA API INDONESIA ke-67 


Setiap pembelian 
Tiket Kereta Api di Indomaret 


1 pch 
TROPICAL 
Minyak Goreng 
Refill 1L 


KILAS 


EKONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


Wapres Imbau CSR Tiru Model PNPM Mandiri 


Meskipun penyelewengan masih ditemui di gan: 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
yang sudah berjalan lima tahun i 
ukses dalam mengurangi jumlah orang miskin. Prog- 


ni, pelak- 


secara umum 


ram yang di sejumlah negara juga dijadikan model tersebut 
diharapkan dapat ditiru dunia usaha swasta dalam menya- 
lurkan program tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR). 
”Fakta bahwa PNPM telah menjadi contoh bagaimana me- 
laksanakan program pengentasan orang miskin yang berhasil. 


Ini tidak bisa sembarang 


capai kalau tidak dilaksanakan 


dengan baik hingga diakui sejumlah lembaga dunia dan di- 


jadikan model bagi negara 


In,” kata Wakil Presiden Boediono, 


Kamis (27/9), saat meresmikan Gelar Karya Pemberdayaan 


Masyarakat di Jakarta. (WHY) 


PERDAGANGAN 


Peluang Bisnis 
Terbuka di Serbia 


BEOGRAD, KOMPAS — Pe- 
luang cukup terbuka luas 
di Serbia, apalagi dengan posisi 
Serbia yang menjalin kerja sama 
perdagangan dengan Uni Eropa, 
Rusia, dan sejumlah negara di 
Eropa Timur, Serbia bisa menjadi 
pasar sekaligus pintu masuk bagi 
sejumlah komoditas ekspor In- 
done 
Hal ini terungkap dalam Bi: 
Forum bia dan Indonesia, 
yang berlangsung selama dua ha- 
ri di Beograd, Serbia, dan ber- 
akhir pada Kamis (27/9). Forum 
ini digelar Kedubes RT di Beograd 
dengan Kamar Dagang Serbia. 
Demikian koresponden Kompas, 
Eni Diponegoro, melaporkan 
dari Beograd, semalam, 
Direktur Jenderal Perdagang- 
an Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan RI Deddy Saleh, 
yang memimpin delegasi Indo- 
nesia, menegaskan, kerja sama 
ekonomi di antara kedua negara 
mencatat peningkatan po- 
: Ini terutama dalam bidang 
perdagangan dan invesi 
"Kelebihan Serbia ada 
rategis. Ne- 
ki beberapa 
perjanjian perdagangan bebas, 
seperti perjanjian perdagangan 
dengan Uni Eropa serta per 
gangan bebas dengan Rusia, Ka- 


zakhstan, Belarus, dan Turki, se- 
hingga melalui Serbia memung- 
kinkan memasuki pasaran dari 
beberapa kawasan dan negara de- 
ngan populasi beberapa ratu: 
ta penduduk,” ujar Deddy Saleh 
pada pertemuan itu. 

Dubes RI untuk Serbia Semuel 
Samson pada pertemuan dengan 
Kamar Dagang Serbia menjelas- 
kan, Indonesia butuh negara 
partner sebagai "hub" untuk ka- 
wasan Eropa Tengah dan Timur 
serta sebagai distributor komo- 
ditas Indonesi. 

"Serbia memang hanya pasar 
dengan 75 juta pendudu 
mun dengan adanya perjz 
an-perjanjian perdagangan bi 
itu merupakan tantangan 
peluang bagi Indonesia un- 
tuk memasuki pasar 800 juta 
penduduk,” ujar Semuel. 

Tim Indonesia dalam forum 
ini melibatkan 21 anggota, antara 
lain dari Kadin Indonesia, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, 
Bank Mandiri, dan 12 pengu: 
yang antara lain mewa 
Justri CPO, makanan, kakao, ka- 
ret, serta kopi. Tim diterima Wa- 
kil PM dan Menteri Perdagangan 
Dalam dan Luar Negeri dan Te: 
lekomunikasi Republik Serbia, 
Rasim ic, dan Ketua Kamar 
Dagang Serbia Milos Bugarin. 


in- 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Pekerja menurunkan garam beryodium yang diproduksi di Pamekasan, Jawa Timur, dari truk di 


Jakarta Uta 
standardi: 


KOMODITAS 


ra, Rabu (26/9), Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah segera mendorong 
mutu garam untuk mencegah harga garam tidak dipermainkan tengkulak. 


Garam Menumpuk, Solusi Belum Ada 


SURABAYA, KOMPAS — 
Hingga kini, pemerintah belum 
juga mengeluarkan solusi untuk 
menaikkan harga garam petani. 
Akibatnya, garam berharga mu- 
rah dan semakin menumpuk ka- 
rena tidak ada pembeli dari per- 
usahaan, 

Ketua Himpunan M: 
Petani Garam Jawa Timur (Ja- 
tim) Muhammad Hasan, di Su- 
ya, Kamis (27/9), mengata- 
kan, produksi am petani di 
Jatim diperki an sudah men- 
pai 450.000 ton. 

Harga garam murah meng- 
akibatkan petani semakin kesu- 
litan dan memilih membiarkan 


soal garam petani dan pekan de- 
bak. Alasannya, jikz m dijual, pan Komisi B DPRD Jatim di- 
harganya hanya sekitar Rp 250 rencanakan memanggil petani 
per kilogram. Padahal dengan serta importirdi Sur j 
harga Rp 450 per kilogram, pe- nya. 
tani masih rugi biaya produksi. Demonstrasi petani di Pulau 
Menurut Hasan, memang su- Madura, dengan cara menyebar 
dah ada pertemuan per garam di jalan dan di halaman 
DPRD Kabupaten Sam gedung DPRD beb 
mekasan, dan Sumenej lalu, tidak mengurungkan renca- 
B DPRD Jatim: serta utusan pe- na pemerintah untuk menghen- 
tani di Kementerian Koordinator — tikan impor. 
Perekonomian di Jakarta. Tun- "Hasil ke petani k 
tutan petani, pemerintah meng- tidak memiliki nilai jual, padahal 
hentikan impor garam karena produksi bisa memenuhi kebu- 
produksi lokal mampu meme- tuhan konsumsi dalam negeri, 
muhi kebutuhan dalam negeri. tetapi pemerintah tetap meng- 
"Belum ada keputusan apa-apa impor,” katanya, (RTA/LKT) 


hasil panen berada di areal tam- 


Dua Harga 


untuk 


Kedelai 


Perlindungan bagi Petani 


SEMARANG, KOMPAS — Dalam waktu dekat, 
pemerintah memberlakukan harga pembelian dan 
penjualan pemerintah untuk komoditas kedelai. 
Tujuannya adalah melindungi kepentingan petani 
dan perajin tahu-tempe sehingga nantinya ada dua 
harga pembelian pemerintah kedelai, 


Hal itu disampaikan Wakil 
Menteri Perdagangan — Bayu 
Krisnamurthi di sela-sela kun- 
jungan kerja di Semarang, Kamis 
(27/9 

"Jadi, nanti ada dua HPP (har- 
ga pembelian pemerintah), yakni 
HPP untuk petani dan HPP un- 
tuk perajin. Untuk petani kita 
sebut HPP pembelian, sementara 
untuk perajin disebut HPP pen- 
jualan,” katanya. 

Dia mengatakan, HPP untuk 
petani diterapkan agar harga 
kedelai tidak merosot. Jika harga 
pasar di bawah HIPP, pemerintah 
melalui Perum Bulog akan me- 


me- 
sme tersebut, petani men- 
dapatkan jaminan harga yang la- 
yak, 
HPP perajin ditetapkan untuk 
melindungi kepentingan perajin 
tahu-tempe, yang selama ini s 
ring terhambat kar 


harga kedelai. "Saat harga 
kedelai di pasar lebih rendah dari 
HPP, perajin bisa membelinya di 


pasar, Namun saat harga naik, 
mereka hisa membeli ke peme- 
rintah dengan harga TIPP” ka- 
tanya, 

Menurut Bayu, subsidi harga 
ke perajin tahu-tempe lewat me- 


kanisme HPP hanya akan men- 
jangkau 50 persen total kebutuh- 
an kedelai. "Jadi, tak semua ke- 
butuhan kami subsidi. Besarnya 
HPP untuk petani dan peraji 
masih kami hitung,” katanya. 
Terkait dengan pembebasan 
bea masuk kedelai impor, Bayu 
mengatakan, jika tren harga in- 
ternasional terus turun, ketentu- 
an itu bisa dicabut. Bca masuk 
bisa diterapkan kembali sesuai 
dengan dinamika p 
Harga kedelai berjangka di pa- 
sar internasional dalam beberapa 
minggu terakhir terus bergerak 
menurun, Harga kedelai di Chi- 
cago Board of Trade per 24 Sep- 
tember, untuk kontrak Novem- 
ber, tercatat 16,1 dollar Amerika 


Serikat (AS) per gantang, Harga 
tersebut merupakan harga te- 


rendah selama enam minggu ter- 
akhir. Pemicunya adalah naiknya 

pasokan kedelai dari AS, 
Menurut Kepala Badan Peng- 
awas Per gan Berjangka Ko- 
Syahrul R Sempurnaja 
penurunan harga internasional 
berdampak ke harga kedelai di 
dalam negeri. Jika sebelumnya 
harga kedelai di level Rp 8.000 
per kilogram, pekan ini mulai 
turun ke Rp 7.700 per kilogram. 
(ENY/MAS) 


KV 


DRIVE 


» the MOMENT 


Visit us at IIMS 2012 hai A, Jiexpo Kemayoran, 20-30 September 2012 
Receive free Subaru merchandise for XV test drive. 


ri 


ha 


Motorlmage | 4 
— 


The moment is here to enjoy the performance of the XV 2.0i. Sleek, dynamic and full of life. 
That's what this new crossover offers. Built with Subaru's All-Wheel Drive and Boxer Engine, 
you Can expect exceptional handling every time. So when it comes to your life's special 
moments, there's no compromise. Enjoy it with the new XV 2.0i. Visit our showrooms or email 
Us at subaru-xv@ motorimage.net for more details. 


3-years or 60.0000 warranty/ Terms and conditions apply/ Specification subject to change 


PT. Motoriarnge Indonesia : Pondok Indah Telp 021 
748 0 « Surabaya Telp: 031 734 
725697 « Balikpapan Telp:05428 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


8 « BaliT: 


3999 - Kelapa Gading Telp:021 4 


3311 Banjarmasin Telp:051 


389 » Pluit Telp:021 6611 5 
4 1457 « Pekanbaru 076 


2 « Alam sutra Telp 


16 


“ Medan Telp: 


Met un span Ia word 
| #ncebook.comILOVESUBARU 


901 « Padang Telp:0751 
911 8888 « Samarinda Telp:0541 7229422 « Bandung Teln:022 426 48! 


Menado Telp: 0431878829 


@PSUBARU 


Confidence in Motion 


www.motorimage.net 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


Penjualan Kendaraan Niaga 


Petugas membersihkan kendara 


n niaga jeni 


truk yang dipajang dalam The 20th Indon 


KOMPAS/PRIYOMPODO 


International Motor Show, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/9). 


Berdasa 


an data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (( 


kindo), penjualan kendara: 


niaga jenis pikap dan truk tahun lalu mencapai 270.205 unit. Pertumbuhan ekonomi di Tanah Air 


diperkirakan akan mendongkrak penjualan kendaraan niaga tahun ini. 


Jaminan Sosial. 


Setelah pemerintah memutus- 
kan PT Askes (Persero) bersama 
PT Jamsostek (Persero) menjadi 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS), ada kemungkinan 
InHealth tidak lagi bisa bernaung 
di bawah Askes. Untuk menen- 
tukan nasib selanjutnya, saat ini 
Inflealth sedang melakukan 
studi kelayakan untuk mencari 
i pemisahan itu, 


lesai, mungkin sebentar lagi. Ka 

mi berharap akhir tahun ini su- 

dah ada keputusan akan ke mana 

sahaan ini dibawa,” kata Ro- 

, Presiden Direktur 

Infiealth, di kantor pusat Askes 
di Jakarta, Kamis (27/9). 

Rosa mengatakan, ada lima op- 

si yang sudah direkomendasikan 


oleh konsultan, yaitu menjadi ba- 
dan usaha milik negara (BUMN), 
menjadi anak BUMN, menjadi 
anak BPJS, menjadi perusahaan 
swasta, dan yang kelima dibu- 


dah dikaji dari 
aspek politik, ekonomi, dan so- 
sial. Dan yang paling mungkin 
adalah menjadi anak BUMN, 
ta Rosa. 

Infiealth tidak mungkin men- 
jadi BUMN karena proses men- 
jadikan BUMN sangat panjang, 
padahal waktu yang dimiliki ha- 
nya sampai akhir tahun ini 
Selain itu, dengan menjadi 
BUMN akan menambah beban 
anggaran negara. 

Rosa menjelaskan, kemung- 
kinan yang terbaik adalah In- 


Health menjadi anak perusahaan 
BUMN yang kuat secara finansial 
dan memiliki banyak karyawan. 
"Misalnya Bank Mandiri, Bank 
BRI, Pertamina, Telkom, dan se- 
bagainya. Dengan karyawan yang 
banyak, perusahaan bisa menjual 
produk ini kepada karyawannya 
sehingga bisa memberikan nilai 
tambah lagi kepada perusahaan,” 
jelas Rosa. 


Rp 1 triliun 

Dia menegaskan, InFlealth ti- 
dak akan dijual ke karena 
si InHealth yang sangat ba- 
'Sudah pasti swasta ber- 
al. Na- 
mun sayang perusahaan bagi 


dijual ke swasta, Biar saja jadi 
d 


milik pemerintah,” uj 

Perusahaan yang lahir tahun 
2009 dan telah memiliki 1,5 juta 
nasabah ini mendapat modal dari 
Askes sebesar Rp 300 miliar. Da- 
lam perjalanan, Askes menyetor 
lagi modal sebesar Rp 700 miliar 
sehingga total modal yang disetor 
menjadi Rp 1 triliun. 

Menurut T Gede Subawa, Di- 
rektur Utama PT Askes, masih 


Lima Opsi bagi InHealth 


Konsekuensi Askes Jadi BPJS 


JAKARTA, KOMPAS — Nasib PT Asuransi Jiwa 
InHealth Indonesia, anak perusahaan PT Asuransi 
Kesehatan, hingga kini belum ditentukan. Ada lima 
kemungkinan yang terjadi setelah PT Asuransi 
Kesehatan berubah menjadi Badan Penyelenggara 


belum bisa diputuskan apakah 
Infealth tetap bisa di bawah 
BPJS setelah s berubah 
menjadi BPJS, Dia akan menjadi 


ka undang-i undang mengatakan 
BPJS tidak boleh memiliki anak 
aan, maka InHealth ai 


kembali berikut dengan perhi- 
tungan ekonominya,” kata Suba- 
wa, 

Dia mengatakan, Inealth 
mempunyai prospek masa depan 
yang bagus setelah BPJS ber- 


operasi. Pasalnya, akan ada 70 
juta warga Indonesia yang ingin 
mendapat layanan lebih dari 


yang diberikan BPJS. Masyarakat 
yang ingin mendapatkan layanan 


dengan apa yang didapat. Tentu 
ada yang ingin mendapatkan le- 
bih dan berani membayar lebih 


ini yang ap asuransi 
komersial,” kata Subawa. (ARN) 


TRANSPORTASI 


Optimalkan Penggunaan 
Infrastruktur Jalan 


JAKARTA, KOMPAS — Pem- 
bangunan perkeretaapian di In- 
, termasuk jalur ganda, 
ai hanya sedikit memenga- 
ruhi porsi pengangkutan. Aki- 
batnya, beban terberat tetap pada 
infrastruktur jalan yang kini me- 
layani 90 persen pergerakan ba- 
rang di Indone: 
Demikian dikatakan John Lee, 
Technical Manager of Clean Air 
Initiative, Is (27/9), di Ja- 
karta, dalam seminar Green 
Freight Transport. Lee pun me- 
nyarankan pemerintah untuk fo- 
kus mempercepat pembangunan 
Tol trans-Jawa, dan meningka 
kan kualitas serta kapasitas 
nasional di Sumatera. 
Meski demikian, di tengah per- 
tumbuhan kendaraan yang cu- 
kup tinggi, kata Lee, penggunaan 
infrastruktur jalan yang ada ha- 
rus dioptimalis "Perusahaan 
logistik dan produsen kendaraan 
juga harus didorong untuk mem- 
perkenalkan inovasi-inovasi da- 
lam teknologi,” 
Hal paling sederhana adalah 
dengan mengurangi jumlah truk 
yang beroperasi, "Tentunya bu- 
kan dengan membai volume 
barang, tetapi menyediakan truk 
yang lebih besar, Meski harus 
diimbangi dengan membangun 
jalan yang lebih kuat,” ujar Lee. 
Diakui Lee, pembatasan beban 
berlebih pada kendaraan truk 
memang lebih ideal. Akan tetapi, 
hal ini harus dipertimbangkan 
dengan matang karena akan ter- 
jadi penambahan jumlah truk 
yang bergerak mengangkut ba- 
rang, 


Sistem transportasi 


Wakil Menteri Perhubungan 
Bambang Susantono, ditemui s 
usai seminar, mengatakan, op- 
timalisasi jalan dapat dengan me- 
manfaatkan intelligent transpor- 
lation system (ITS). "Ada per- 
hitungan, dengan penggunaan 
ITS biaya perjalanan dapat di- 


tekan 30 persen," ujar dia. 
Menurut Wamenhuh, kini ada 
penyedia layanan yang sedang 


memetakan kota-kota besar di 
Indonesia, "Nantinya tinggal me- 
reka beri informasi tambahan 


terkait jalan-jalan mana yang 
perlu dihindari akibat kemacet- 
an, Hal itu akan membantu war 

ga juga mengoptimalkan infra- 
struktur jalan,” uji 

Wamenhub pun mengapresi- 
asi situs-situs di jaringan internet 
yang memberikan informasi lalu 
lintas. "Bila ada situs-situs baru 
sangatlah baik meski sebaiknya 
juga pengakses dibebaskan dari 
biaya," ujar dia, 

Sebuah perusahaan taksi, kata 
Wamenhub, juga telah mengem- 
bangkan ope 
ngan bantuan global pc 
system, "Perusahaan taksi itu pun 
aa pa kepercayaan dari pe- 
langgar, Di s ain, pergerakan 
sehingga 
yang 
cet," ujar- 


r mudik 
juga membuat jalan ma 
nya, 

Sementara itu, Kementerian 
Perhubungan juga menginisiasi 
area traffic control system (ATCS) 
di 22 kota di Indonesia. Biaya 
pembuatan ATCS mencapai Rp 5 
miliar per kota. Deng 
itu, lalu lintas dapat direkayasa. 

Namun kata Bambang Susan- 
tono, bantuan dari pemerintah 
pusat itu har ditanggapi pe- 
merintah daerah dengan inves- 
tasi di sektor tersebut. "Sangat 
baik bila pemkot dan pemda 
membangun sendiri ruang kon- 
trol lalu lintas,” ujarnya 

ITS yang diproduksi perusa- 
haan-perusahaan Indonesia kini 
ditampilkan pula, di antaranya 
alat transaksi pembayaran bus 


PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM 
No. 018 /ABO/CO-PROC/IX/2012 


PPT PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit V Balikpapan akan melaksanakan La 
Mai Syatem Mepontar Reda HP Tunkiny Bosen Kelengkapannya Di 


V Balikpapan 


Bagi perusahaan yang berminat, mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha serta memenuhi 
tan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dapat mendaftar pada 


(ketentuan sebagai berikut : 


'A. Syarat-syarat posorta 
N Bidang Usaha P3 


2. Kualifikasi 
B. Persyaratan pendaftaran. 


"d3 Taskanunkas au 10507 asu parboongan komunikasi 
rat) 

IR OS 7 03 (Jaringan telekomunikasi) atau 

R05 07 08 (Sistem pemancar dan ponerima radio dan toevii) 

W (Menengah) atau B (Besar) 


1 Bagi Ponyodia Java yang lah mom SKT PT PERTAMINA (PERSERO) molamitan copy SKT. 


Tatan 


Panitia Pelelangan, dengan 


di bawah Ini: 


SMiLeLabiEs 


Insurance For Your Loved Ones 


for her protection 


do the right thing 


2: pai Pagoda Icaar btn mil SKT mama copy dokuman 
Perusahaan dan perubahannya (ola da) Yang lah mendapat pengesahan 
ai Kalor Mantar Hukum dan Gian 


4 

2) TU av Surat Keterangan Dori Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Palak (SPPKP) 
A WPAP, SIUP, TDP (Tanda Dar Perusahaan) yang masi 

3) Aa Susunan Keperniikan Modal an Susunan Pengurus Bamusahaan (dibuat dalam Kop 


'aan). 
4 kau anda Penobnal (KTP) Pongurus Porusahaan, 
Pikeh 1genal (KTP) Pengurus 


. Sta in (Bagi Penyedia Jasa SKT dan Non SKT) melampirkan copy dokumen tersebut 
1) Surat Permohonan Mengikuti Lelang dan bersedia di karfikasi 
Serifikat Badan Usaha sesuai Bidang Usaha tersebut diatas (point A.1) 
9 Paksa Intosrtan Kontak Mermet Pak Momin Baja ngabu GN 


PN Dany dinda retri Tahun 20 251p dn Oh una Pb soto ian 
ea mom ka ana Rp Liar, 
» “Tahunan PPH Badan. SPT arm 1771 & SSP (Surat Setor Pajak) 


2011. 

3 “Sop SMS PT/Prtamina (Persero) minimun Grade Low Risk yang masih betaku. 
Asilsurat dl atas melerai yang sermua dalainformasi yang disampaikan 
adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian bersedia dikenakan sanksi diskualikasi. 


milik legalitas (zin) dari pemerintah sebagai operator radio trunki 
Y Kam pengalaman dengan ruang Ingkup soonis dalam angka wal 
dibuktikan dengan mini 

. Dokumen disarankan dalam bontuk 

. Bagi pendaftar yang dilakukan Dukan oleh la Wama/Diretur harus dukung dengan 
surat kuasa bermelerai yang dibuat Khusus untuk keperluan 

:. Waktu dan tempat pendaftaran : 
Waktu pendaftaran —: r 2012 sid 4 Oktobor 2012 
314. 15.00 Wita 


Pukul 
Tempat Pendaftaran : Loket Contract Office. 
“Jl Yos Sudarso No.1 Balikpapan 


pang MPABA251 405 
. Bagi Penyedia. bersengketa di Pengadilan dengan PT PERTAMINA (PERSERO) 
uda Aa dan mengikat pelelangan In 
In berpedoman pada 051200000/2010-50 Reva ke-1 Tenaga 17 Sapta. 
Ana dan Pena Ba 


gadaan, Borhak menolak pendaftaran yang tidak memenuhi 
'diminsirasi dan atau diluar waktu yang olah diontukan. 
Hasi aa akualikasI akan durunkan d papa pengumuman ear Pengadaan Jasa 
Pa aa Gan ya Hare don en ha Hanan ya dia ka 
4 Tusahaan Ar 
Babesar Mp 00 Dog ima pat ba Upi 
(G. Untuk kepertuan Ii dak dayani surat-menyurat. 


Balikpapan, 28 September 2012 
Panitia Pengadaan Jasa 
PTPERTAMINA PERSERO) RUV 


diIndonesia 
5 tahun terakhir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sebagai wanita aktif dalam dunia kerja dan keluarga, saatnya bagi 
Anda untuk memiliki SMiLe LADIES yang akan melindungi dari risiko 
ekonomi akibat berbagai penyakit kritis wanita. 


Nikmati juga manfaat investasi yang menguntungkan untuk menjamin 
kesejahteraan Anda dan keluarga. 


Hubungi Customer Service: 021-26508300, 021-50609999. 


PA asuransi jiwa 


wwwsinarmasmsiglife.coid IE Sinarmas MSIG Lite (PJ @aismsig 


«| sinarmas MSIG 


Hd Venture with Mitsui Sumitomo Insurance 


EKONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
232000 AA and —| Len000 — | ono0n H 1 88237 | 55900 112000 1095,61 
32,37 202343 1.524,90 ai 
226000 H 201000 1.550,00 87000 540,00 — 1.080,00 
220000 4—A— — 1.880,00: t 1.500,00 —# 840,00 - 530,00 — 1.040,00. | 
Nn 4 25 26 2/9 DM 25 2 2/9 D MN 5 26 2/9 2 M4 25 2 2/9 n 4 25 2 3/9 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


Emten vol 


ADRO 
Tepi 


Adaro Eneray Tbk lasaLo00 


1 39.493.500 


ANIM Aneka Tambang (Persero) Toko L.330” 29 10653500 
pOLy — Asia Pacific Flhers Tbk 188 62 51738300 
Astra 359 2402000 


5 
Bakrie Sumatra Plantations TBK 
Bakrieland Development Tb. 

Bank Bukopin Tbk. 


UNS 
EL 


1155.571500 
TO 15300.000 


1421 
817 


gr 
IL0 


NA176M0 
24.170 


En 


Ik Wandir 
Ban Negara Indonesia 


3900 3950 


Bank Pan Indonesia TDK Gan A0 GRO IT A6NAA SNN GA 
Jemb Dasrah J: Dan LI10 30 500 38 

ia 1025 

ar 937 


179 
1 
25 


Tan 
178 


177 
17 


13 1 201 13, 
TAMMANA OT 


BRMS Bumi Resources Mineral 510 570519 

BUMI Bumi Resources TBK To 10 MT 

BSDE Bumi Serpong Damar EKO 080 LO L070 T-100 
1490 LAGD 


63 


Citra Marga Musaphala Pertaga 2.100 2150 2075 
“lipan Finance Indonesia Tble BEI 
Tan Ian 


Elnusa Tok, 1767 21915:500 

tenorai Mega Persada TDK DANA 2 e32nsan oh 

Gajah Tunggal Tb, PEN ETANI 18500 762 

Garuda Indonesia (Parsor6) TOK 62D 600 6315500 3 
961. 


Smg 
Ino 


oki Indon 
India Enoroy Tbi 


TLU 
299 


ICBP— Indofood CBP SUKGeg Makmur. 6.350 6450 6.250 Sersan 5, 
INDF Indofood Sukses Makinur Tbko 9.400.500 9,350 2.300 TOO BE2L9NO 9156 
IMAS — Indomobi Sukcuws Internasional “5.700” 5550 “9.800 -100 2.509.000 5,07 


ISAT —Indos 5400 2.266.500 69, 


5350 5350 


500 


5750 


Ton 00 2212 
308500 36:68 


b850 800 


5 273M0 71 

16.601.500 

9027 000 
20.000 


T751 
gan 930 
Togo 520 
21500 21.950 


3.715 
Tt 


LPKR 
MAIN Malindo Foad 
NYOR Mayora Indai 


MDLI 
MBAL 


235 


13 
Too 


Negara 


Tash 0075 2791600 


Polyeham Indonesia TbIC Io 36 310 39 334555005, 
PP (Persero) TDK 720 40 120 20.890.000 27,25 
PP London Sumatra In 720 1 948500 


14000 13.500 E 
En 


SUGR 
BKSL 


1256 
22.86 


22.139.500 


PTBA 
TUK 
HISA 
Tin 


2 
1.89 
1028 

Bai 


16.200 16.050. 
Dash 

730 
Isa 
2201 


Tambang Bai 
Telekon 


FE 
10 
10 


asi Indone! 
jahtera Food TIK 


1 a 7 
TRAW —“Irada Maritime Tok 760 770 7010 297 
Unug —Unever Indonesia 25100 TG100 2540075730 650 410 2217 
UNIR — United Tractors Tbk 201650 21.000 20400 20:550--1O0— H8 500 12.04 


DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS 

Bank (Rp/USD) Iwan) 3tWlangi)— Gbulan(i0 — A2bulan(#) 
Sank Danamon sasinas 580/025 600/028 00/6025 
Bank BMI (cRo 100 Jutay 425135 Arah 5007125 
Bank BRI (Ro 100 Juta) 2/25 Sowas9 5285/0975 
Bank OCBC NSP (R0 100 Juta aparas0— as0/0s0 450080 450/080 
Bank Mandiri (Rp 100 Juta) 42525 428025 43/0258 S0yOS0 
Bank BIN 42503 450/005 4787005 5007005 
Bank CIMB Niaga (Rp100 Jutay 45) 4781075 8 325/075 
ctibank Bsybas 400038 400075 4007095 
Bank Panin 5507025 S0 5801075 6001675 
Ban UOB Indonesa (Rp 100 ta) Bana 3s0/oed as0yosn — 3styoen 
Bank DKI (Rp1 Int s/d Rp 1 Milan) A7SNSO — AISILS— A75/190 

Bank 315 Sgo/uod”— ssaMpb— ss0/a0o 5507100 
Permata Bank 1807075 450/075 480078 50/0758 
Saok Bukopin (umum) sanyaso 50080 Ssyosa— 5s0yos 
Bank Intemasona Indonesia As00s0”— A50/080— AWOSD — ASOSD 
Bank Chinarus Indonesia sgono0 5007100 207100 


'HAMONEY 
WARDS 


Business Banking Director BNI Krishna R Suparto (kanan) didampingi General Manager Tran: 
aan Asiamoney Summer Awards 2012. Penghargaan diserahkan editor majalah Asiamoney, 
Richard Morrow (tengah), di Hongkong, Kamis (27/9) malam. BNI meraih tujuh penghargaan. Pada kesempatan ya 
juga menerima sembilan penghargaan dari Asiamoney. Maj 


Iwan Kamaruddin (kiri) menerima pengha 


ASIAMONEY 


Jah Asiamoney beredar di sekitar 8.000 pelanggan di Asi 


tional Banking Service Divis 


Jasa. ea» 
ASIAMONI 
AWARD 


KOMPAS/HENDEA A SETYAWAN 


on BNI 


ng sama, Bank Mandiri 
Distribusinya hanya 


terbatas pada pelanggan terdaftar, Asiamoney menyelenggarakan survei khusus untuk menggali informasi terkait dengan industri layanan 


manajemen kas (co 


sh management) terkini. Survei ini melibatkan 1.5 


48 lembaga keuangan dan 6.153 perusahaan. 


Manajemen Kas Terbaik 


Bank Mandiri dan BNI Terima Penghargaan di Hongkong 


HONGKONG, KOMPAS — Bank milik negara, 
yakni Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia, 
masing-masing menerima sembilan dan tujuh 
penghargaan dalam Asiamoney Best Bank Awards 
2012 di Jockey Club, Happy Valley, Hongkong, 


Kamis (27/9) malam. 


Wartawan Kompas Dahlia 
Irawati dan Hendra A Setya- 
wan melaporkan dari Hongkong, 
Bank Mandiri menerima sem- 
bilan penghargaan dari majalah 
Asiamoney dan menjadikannya 
sebagai bank terbaik di Indo- 
Penghargaan itu antara 
lain Best Local Cash Manage- 
ment Services khususnya skala 
kecil, Best Domestic Provider of 
FX Services, dan Best FX Re- 
and Market Coverage, 
Dalam hal pengelolaan dana, 
Bank Mandiri mencatatkan per- 
tumbuhan kredit sebesar 26,6 
persen menjadi Rp 3504 triliun 
pada triwulan TI-2012. Pada po- 
sisi sama tahun sebelumnya, 
bank terbesar di Indonesia ter- 
sebut menyalurkan kredit senilai 


searci 


Rp 276, 7 triliun. 

Pencapaian tersebut” men- 
dukung peningkatan total aset 
Bank Mandiri menjadi Rp 5718 
triliun. Aset tersebut tumbuh 
204 persen dibandingkan de- 
ngan periode sama tahun lalu 
sebesar Rp 474,9 triliun, 

Kenaikan penyaluran kredit 
terjadi di semua segmen bisnis 
dengan pertumbuhan tertinggi 
terutama di segmen mikro, yang 
tumbuh mencapai 772 persen 
menjadi Rp 15, triliun pada Juni 
2012. Jumlah nasabah kredit 
mikro juga meningkat pesat 
menjadi 764-7000 nasabah dari 
592.600 nasabah pada triwulan 
II-201. Kredit — bermasalah 
(NPL) neto hanya sebesar 0,55 
persen. 


”Seba 


jaimana kita ketahui, sa- 


at kondisi krisis, sektor mikro 
adalah sektor yang paling mampu 
bertahan, Itu sebabnya sektor 


mikro menjadi perha 
in peningkatan kredit di 


Deng 


an kami. 


sektor mikro ini, bisa dibilang 
pertumbuhan ekonomi di ma- 


syarakat juga terus 
Wakil 
Bank Mandiri Riswinandi. 


tutur 


bi 


Direktur 


kembang," 
Utama 


Dengan kinerja positif pada 


kredit 


mikro 


tersebut, 


Bank 


Mandiri menerima penghargaan 
Best Local Cash Management 


khususnya 
Bank Mandiri fokus menggarap 


sektor miki 
Selain itu, kinei 
Mandiri dalam hal 


sebut juga menerima 


skala 


rvices untuk semua kategori, 
untuk 


kecil. 


» sejak tahun 2006. 
ja positif Bank 


lal beli valuta 
asing juga dinilai sangat menon- 
jol. Tidak heran jika bank ter- 


jumlah 


penghargaan, seperti Best Do- 
mestic Provider of FX Services 
dan Best FX Research and Mar- 


ket Cove 


age, Transa 


i ekspor 


melalui Bank Mandiri per Juni 
2012 tercatat mencapai Rp 31 
miliar dollar AS. 


USD MUD MO MR IR 
1085 nt9 Oom oo 
asa g129 010 oom 
Jasa ara das apes 
Bas 55 (3 aw 
Dsnes — astlat9n 2x Ios 
mo3 maap in0i0 14506 OML 
3075 3200 Amma ASM pos 
1203 12502 Wiss9 00227 90m 
tato 486 santa 07K Oo 
L2m8 17m Disana Ooo 
Lieaps7 1ta005 nga Oanes 
mass! sm 37m Ossin hai 
ms aM 3m Osis oo 
005 0918 dina Ooo oom 
Ama Oam6 it 04 om 
Om3 0g 006 O0nte om 


Transaksi Mata Uang 
BN MR MD MP SD KRW 
00129 R5 Atma 029 AkMa Ooo 
Ganas OM Yaya ORA HMI AIM 
one camp Da2 GAWA  Oag 
cus Marga 17 ARAMA Oa 
1223788 3115207 9009079 7 
205 pasa MR B2 Of 
aon bisa 06 Gone 
d0ass nama Oneep 09622 ot 
051 180085 s4gong 2015 Oom 
0088 098 ym oo 
IRIT BAROIOL Yosamng 206646 OMA 
Dana. sat age Oom 2018 0003 
gB88 MOM payo3 078 5203 oom 
Omat Oa8a gi 00225 A19 Oma 
Gmn 02526 Opm9 Omiw arm Om 
Ooo. Mon Asin. O0tas Osis 00006 


mw 
oma 


oten 
020 
10133 
206p 
2094 
0107 
oo 
1 


280077 


1059 
are 
os 


oto 


23: 
agan 
Donat 
apn 
1s 
Opa 
m0101 


ant 


Oog03 
Ooest 


gmim 


Soe 


101307 


3210 


Mr 


08717 


21057 


(2 


Oem 


EUR 


12841 
12351 
am 
an 
25006729 
gass 


329519 


15an 


1456763 
0s 
mas5n 


12085 


oma 


1555616 
sa 
19555 

Gs 
106 
tamiap 
“sm 
otot 
157 


1 


Untuk perusahaan besar 

Di tempat yang sama, Bank 
Negara Indonesia (BNI) juga me- 
nerima tujuh penghargaan se- 
rupa. Ketujuh penghargaan ter- 
sebut di antaranya Best Local 
Cash Management Bank in In- 
donesia for Large Companies dan 
The Best Overall Cross Border 
Management Service for Medi- 
um Companies, 
Salah satu hasil jajak pendapat 
ang dilaksanakan oleh majalah 
'Asiamoney pada bulan Mei hing- 
ga Juni 2012 menunjukkan bah- 
wa pada segmen bisnis inilah PT 
Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk muncul sebagai bank pe- 
nyedia layanan manajemen kas 
terbaik di Indonesia untuk tahun 
201 


Pendapatan bank nasional 
dari margin bunga kini semakin 
tipis sehingga perbankan mem- 
butuhkan inovasi layanan yang 
dapat memberikan nilai tambah 
kepada nasabah dalam memban- 
tu operasional keuangan seka- 
ligus memberikan sumber pen- 
dapatan lain yang berbasis ko- 
misi. Atas dasar itu, BNI serius 
membangun layanan manaje- 
men ka jak akhir tahun 2009,” 
ujar Direktur Business Banking 
BNI Krishna R Suparto di Hong- 
kong, Ta hadir dalam rangka me- 


BISNIS REGIONAL 


Asia Pasifik 
Potensial 
Jadi Pasar 
Teknologi 


SINGAPURA, KOMPAS 
Tren besar dalam kehidupan ma- 
arakat negara-negara Asia Pasi- 
Ik menjadikan wilayah ini seba- 
gai kawasan paling potensial bagi 
pasar produk teknologi perang- 
kat kesehatan dan penerangan. 
Tren tersebut di antaranya jum- 
lah penduduk hampir 1 miliar 
jiwa, urbanisasi tinggi, dan per- 
ubahan gaya hidup. 

Chief Executive Officer Philips 
Wilayah ASEAN dan Pasifik Har- 
jit Gill, Kamis (27/9), di Singa- 
pura, mengungkapkan, dengan 
populasi hampir 1 miliar jiwa, 
kawasan Asia Pasifik menjadi wi- 
layah populasi terbesar di dunia. 
Setidaknya hal ini terlihat dengan 
adanya fakta bahwa 1 dari 20 
kota besar di dunia berada di 
wilayah Asia, termasuk Jakarta. 

”Jumlah penduduk yang tinggi 

sbut juga diikuti urbanisasi. 
Akibatnya, sebagian besar pen- 
duduk tinggal di kota-kota besar, 
Dampak berikutnya, kota-kota 
tersebut tumbuh sangat pesat 
dan jumlah kelas menengahnya 
terus meningkat,” katanya. 

Wartawan Kompas, Moham- 
mad Burhanudin, dari Singa- 
pura melaporkan, tren besar ter- 
sebut berkonsekuensi pada tiga 
hal, yaitu meningkatnya tuntutan 
akan pemenuhan kesehatan ma- 
syarakat lebih baik, terciptanya 
kehidupan perkotaan yang indah, 
1 an, dan aman, serta ber 
ubahnya gaya hidup. Produk pe- 
nerangan (seperti lampu) yang 
hemat energi tetapi berkualitas 
juga menjadi kebutuhan, khu- 
susnya seiring dengan terbatas- 
nya sumber energi, 

Inovasi teknologi yang dapat 
memberikan solusi atas tiga tun- 
tutan yang muncul dari tren be- 
sar pun sangat dibutuhkan. Di 
sinilah produsen perangkat tek- 
nologi akan memiliki peluang 
dan tantangan besar untuk me- 
menuhi kebutuhan di kawasan 
ini. 

”Karena itu, Philips sebagi: 
produsen produk solusi teknologi 
yang berdiri sejak 120 tahun lalu 
sangat memberi perhatian untuk 
wilayah Asia Pasifik. Ada 10000 
orang kami di wilayah ini yang 
terus terlibat dalam inovasi. 
pembuatan, dan — pemenuhan 
produk-produk ni — kepada 
konsumen di Asia Pasifik,” tutur- 
nya. 

Wakil Presiden Philips Health- 
re Wilayah Asia Pasifik Wayne 
Spittle mengatakan, bahkan, saat 
ini teknologi kesehatan me- 
nyumbang penjualan terbesar 
untuk Philips dari total 22 miliar 
dollar Amerika Serikat penjualan 
Philips pada tahun 2011, yaitu 
mencapai 40 persen, Ini disusul 
produk gaya hidup (seperti te- 
levisi, home theatre, pengering 


ci 


nerima ketujuh penghargaan | rambut, dan audio) sebesar 34 
yang diberikan Asiamoney ter- | persen serta produk lampu se- 
sebut. besar 26 persen. 
KURS UANG KERTAS ASING 
Pe Pa Pi 23 
# m # Lu 

us sonaso sann0. 10000 
pang jangan Iss0ogo 1635 
has san2a9 99650 04an 500 
sing L9 tanoo 32020 21590 
san a00 25200 o01 259500 
mg 900 310000 aon 312500 
us Liga Lao Yama 24400 
Yen sie9s asa ag ina 
tam Tiyosa0 Isa00 Tgn i2to0n 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HOTEL MULIA 

Chef 
Keisuke Matsush 
F e with J eT 


ima 


ice, Chef Keisuke Matsushima 


Chef Keisuke Matsushima 


nch 


cuisine 


18 


ORiEN 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Reg. Price: Rp 2.999.000 - Rp 3.399.000 


0 —— 


4 biso. 60 Yo bise. 10 Yo iso. G0 Yo 
PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN CELLINI MONTAGE 
Document Case Belt 


Reg. Price: Rp 749.000 


Reg. Price: Rp 1.780.000 - Rp 2.280.000 


SH 


2p349.000 - n, 749.000 
EXCLUSIVE METRO 

Shoe Rack/Tower Rack 

Reg. Price: Rp 699.000 - Rp 1.490.000 


31 
rp 99.000 


bisc. D0 Yo ap 139.000 

BRAUN BUFFEL EXCLUSIVE METRO MABELLS 

Reg. Price: Bath rugs Girls Dress 

Rp 4.799.000 & Rp 5.199.000 Reg. Price: Rp 299.000 Reg. Price: Rp 249.000 
Ha 


N/ t- 2 
NV V - ta 
AIND BLOWI! 


PASS SION FOR FASHION IN THIS 
AND LINGERIES SPECIAL OFFERS. 


1: ER 2012 


23 


Ini www.tacebook.com/METROdept 


REWARDS & PRIVILEGE CARD 


Reg. Price: Rp 360.000 


Reg. Price: Rp 190.000 


. Jwww.twitter.com/METROdept 


PONDOK INDAH MALL » PLAZA SENAYAN » BANDUNG SUPERMAL « MAL TAMAN ANGGREK » PACIFIC PLACE 
TRANS STUDIO MALL » GANDARIA CITY « CIPUTRA WORLD SURABAYA | www.metroindonesia.com 


| 6.000 
“, 
t | | 
NOIR SUR BLANC NEU'MOR EPRISE IMPRESSION 
| 
| 
hy 
"/ 
7 
Ne 
Se 
THEORY X VESPERINE CHEVAL THE EXECUTIVE LADIES 
sn 
x 
S 
«4 | 

Buy2 rp180.000 Disc 50Yo t 1 0Yo Rp 49.900 for 3pcs Rp 59.500 ” Rp 164.500 
WACOAL SORELLA VALENTINE SECRET CYNTHIA 
Sexy Look Bra Bra Bundling Panty - 3pcs Reg. Price: Rp 119.000 - Rp 329.000 


Reg. Price: Ap 24.900 - Rp 29.900/pc 


“Terms and conditions apply. | Product avallabilty may vary In each store. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


”Spa” Diarahkan Jadi Pengobatan Alternatif 
YOGYAKARTA — Untuk membimbing usaha terapi spa, Peme- 
rintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengadakan 

ialisasi agar kegiatan itu menyasar sebagai pengobatan al- 
ternatif yang benar-benar memberikan layanan kesehatan. Di 
samping memberikan standar sertifikasi kepada para spa tera- 
pis, kini dipersiapkan kurikulum berbasis kompetensi untuk 
kalangan pengusaha spa. Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi 
Spa Terapis Indonesia Listiani Warih Wulandari, dalam per- 
temuan dengan pengusaha spa dan para terapis (pemijat) yang 
diprakarsai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Sleman, di Yogyakarta, Kamis (27/9). TOP) 


Kebakaran di Pasar Lama Banjarmasin 


BANJARMASIN — Sebanyak 6 rumah dan 1 petak kontrakan di 
Gang Bandaneira, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Ban- 
jarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, Kamis (27/9) siang, ludes 
dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi 28 
jiwa dari tujuh keluarga kehilangan tempat tinggal. Afidudin 
Noor, petugas Dinas Kebakaran Kota Banjarmasin, menga- 
takan, pemadaman terkendala sulitnya mencari air, (WER) 


Festival Kopi Digelar di Malang 


MALANG — Festival Kopi, yakni kegiatan merayakan budaya 
nasional minum kopi, diselenggarakan di Malang Jawa Timur, 
Jumat-Minggu (28-30/12). Sejumlah kegiatan yang telah di- 
siapkan di antaranya talk show yang menghadirkan para ahli 
kopi, Surip Mawardi dan Adi W Taroepratjeka, bertema kopi 
dan kesehatan, kewirausahaan di bidang kopi, pameran dan 
pelatihan barista atau penyajian kopi, hingga budaya kopi 
khas Tulungagung. Suryanita Rossana, penyelenggara Festival 
Kopi Malang, kepada wartawan di Malang, Kamis (27/9), men- 
jelaskan, festival ini diniatkan bisa berlangsung setiap tahun. 
Berusaha membangun identitas budaya kopi nasional dengan 
kesadaran bahwa kekayaan budaya kopi Indones ngat besar, 
mulai dari kopi dan budaya minum kopi aceh hingga wilayah 
timur Indonesia seperti kopi toraja. "Tidak hanya kekayaan 
tanaman kopi setempat, tetapi juga aneka budaya tampak dan 
tak tampak yang mengiringinya, Ini selain bernilai komersial 


untuk wisata, jug 


merekam jejak kearifan lokal,” lanjutnya. 


Acara ini berlangsung di lapangan parkir utara Plaza Araya, 


Malang. (ODY) 


Palangkaraya Kembali Terganggu Kabut Asap 


PALANGKARAYA — Pener- 
bangan di Palangkaraya, Ka- 
limantan Tengah, kembali 
terhambat akibat kabut asap. 
Jadwal beberapa penerbang- 
an tertunda karena jarak 
pandang tak memadai. $e- 
mentara hujan buatan terus 
dilakukan untuk menga 
gangguan tersebut. "Ada pe- 
nerbangan yang tertunda, 
tetapi tak fatal," kata Kepala 
Dinas Perhubungan Komuni- 
kasi dan Informatika Kali- 
mantan Tengah M Hatta di 
Palangkaraya. Penerbangan 
yang tertunda, Kamis (27/9), 
lah Garuda Indonesia de- 


INI ASAP 
BUKAN DARI 
MESIN KITA KANI 


HANDINING 


ngan jadwal lepas landas pada pukul 08.25, (BAY) 


PERTANIAN 


Optimalkan Rawa sebagai 
Penyumbang Pangan 


BANJARMASIN, KOMPAS — 
Masih ada potensi mengoptimal- 
kan lahan rawa untuk pertanian, 
Dari 334 juta hektar rawa di 
Indonesia, sekitar 10 juta hektar 
bisa dimanfaatkan untuk perta- 
nian, dan 5,2 juta hektar di an- 
taranya telah dimanfaatkan. 

Wakil Menteri Pertanian Yus- 
man Heriawan mengatakan, sc- 
lama ini rawa masih dipandang 
sebelah mata. Sebab, produkti- 
vitas di rawa kalah dengan sawah, 
terutama sawah iri Jika s 
wah irigasi menghasilkan 7-9 ton 
gabah kering giling (GKG), rawa 
baru mampu menghasilkan 2-3 
ton GKG per tahun. 

"Sejak rawa dibuka untuk per- 
tanian tahun 1969 melalui trans- 
migrasi, perkembangannya tidak 
menunjukkan penambahan 
nifikan. Padahal, rawa memi 
kontribusi menyumbang pa- 
ngan,” ungkap Yusman pada Lo- 
kakarya Manajemen Berkelan- 
jutan Lahan Rawa sebagai Peng- 
hasil Padi di Banjarmasin, Ka- 
limantan Selatan, Kamis (27/9). 

Yusman berharap stigma yang 
berkembang mengenai rawa ti- 
dak produktif bisa dilawan se- 
hingga produksi padi meningkat. 

Menurut Kepala Badan Pe- 
nelitian dan Pengembangan Per- 
tanjian Kementerian Pertanian 
Haryono, masih ada seli 
kitar 8 ton per hektar antara 
rata-rata kemampuan petani dan 
hasil penelitian. Penelitian me- 
nunjukkan produktivitas padi di 
rawa mencapai 7,5 ton per hektar 
bila menggunakan varietas baru. 

"Sebenarnya, tidak ada per- 
soalan dengan teknologi di rawa, 
mulai dari tata kelola air, peng- 
olahan tanah, varietas, dan lain- 
nya. Namun, petani harus di- 
introdusir dengan sesuatu yang 
baru sehingga bisa meningkatkan 
produksi,” ucapnya. 

Di Kalsel, sumbangan padi da- 
ri rawa cukup besar. Dari 260000 
hektar rawa (pasang surut dan 
lebak), dihasilkan 1,06 juta ton 
GKG atau 50 persen dari pro- 
duksi padi Kalsel yang mencapai 
202 juta GKG. “Kontribusi ini 
bisa lebih besar lagi jika dimak- 
simalkan,” ujar Suharjo, Asisten 1 
Bidang Pemerintahan Pemerin- 
tah Provinsi Kalsel. 

Menurut Suharjo, penanaman 
padi di rawa Kalsel sebagian be- 
sar masih satu kali setahun. Ku- 


rang dari 5 persen yang sudah 
menanam dua kali. Penyebabnya, 
antara lain, medan yang bera 


Bulog fasilitasi modal 


Untuk penyediaan pangan itu, 
Perum Bulog Divisi Regional J: 
wa Timur memberi 
modal tanam berupa benih, pu- 
puk, dan pestisida kepada petani 
untuk periode tanam musim hu- 
jan 2012, Petani mendapat ke- 
longgaran membayar setelah pa- 
nen dengan jaminan pembelian 
harga sesuai dengan harga pokok 
pemerintah. 


3, 


Sejak rawa dibuka 
untuk pertanian tahun 
1969 melalui 
transmigrasi, 
perkembangannya tidak 
menunjukkan 
penambahan signifikan. 


Kepala Perum Bulog Divre Ja- 
tim Rito Angky Pratomo menga- 
takan, selain membantu meri 
ngankan beban petani, tujuan 
pemberian fasilitas modal tanam 
ini juga untuk memotivasi me- 
reka meningkatkan produktivitas 
pangan. Pada akhirnya, Bulog 
berharap mampu meningkatkan 
ketahanan pangan nasional se- 
hingga tidak diperlukan lagi ke- 
bijakan impor beras. 

Rito, Jumat di Madiun, me- 
nambahkan, fasilitas itu akan di- 
berikan untuk petani dengan la- 
han seluas 30.000 hektar di se- 
luruh Jatim. 

Di Kabupaten Demak, Jawa 
Tengah, masa tanam padi musim 
tanam I 2012/2013 menggerak- 
kan perekonomian pedesaan. Bu- 
ruh tani dan penggarap yang se- 
lama musim kemarau merantau 
ke kota, kini kembali bekerja di 
sawah. 

Dari pengamatan Kompas, 
Jumat, upah buruh tani pun naik, 
dari Rp32.000 jadi Rp45.000 per 
hari. Upah buruh ini hampir 
sama dengan upah buruh ba- 
ngunan di perkotaan. 

(WER/NIK/WHO) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“KOMPAS/RINI KUSTIASIH 


Anggota tim evakuasi korban kecelakaan KMP Bahuga Jaya dan MT Norgas Cathinka mendarat di dermaga Pelabuhan Bakauheni, 


Lampung, Kamis (27/9). Dalam pencarian kali ini, tim evakuasi tidak berhasil menemukan korban selamat ataupun yang meninggal. Proses 


evakuasi terkendala kedalaman perairan dan arus air laut. 


Awak Tanker Diperiksa 


Polisi Belum Simpulkan Kasus Tabrakan Kapal 


BAKAUHENI, KOMPAS — Direktorat Polisi 
Perairan Kepolisian Daerah Lampung memeriksa 
tiga awak kapal tanker MT Norgas Cathinka, Kamis 
(27/9). Mereka diperiksa intensif untuk mengetahui 
penyebab tabrakan antara MT Norgas Cathinka dan 
KMP Bahuga Jaya, Rabu lalu. 


menewaskan tujuh orang dari 
213 penumpang yang telah di- 
evakuasi. 

Awak kapal tanker yang di- 
periksa adalah Ernesto Lat Jr 
(53), warga negara pina yang 
menjabat master captain: Su Ji- 
bing (38), wi negara China 
yang menjabat chief officer, dan 

i son (22), yang 
bertuan sebagai Ortlitary See. 
man, Kapal tanker itu berada di 
bawah perusahaan pelayaran 
Norgas Carriersprivate Limited 
yang berkedudukan di Singapura. 
Saat kejadian kapal itu meng- 
angkut gas propylene 8.045 met- 
rik ton. 

Direktur Polisi Perairan Polda 
Lampung Komisaris Besar Edion 


asing itu Belur d 

Edion mengata 
pasal bisa dikenakan kepada ke- 
tiga awak kapal itu jika hasil 
saan polisi mengindi 
sikan adanya kesalahan manusia 
atau kelalaian, Mereka bisa dike- 
nai al 256 dan 350 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), yakni dakwaan kepada 
seseorang yang karena kelalaian- 


nya mengakibatkan hilangnya 
nyawa orang lain. 
Kamis petang, kapal MT Nor- 


gas Cathinka dalam perjalanan 
menuju Pelabuhan Merak, Ban- 
ten, Sebelumnya, kapal itu di- 
sandarkan di Pelabuhan Panjang, 
sekitar 100 km dari Bakauheni. 


Tim evakuasi korban terken- 
dala kedalaman perairan Selat 
Sunda yang tidak terjangkau de- 
ngan teknologi selam yang di- 
miliki tim penyelamat. Sebanyak 
38 penyelam, Kamis siang, kem- 
bali ke Pelabuhan Bakauheni de- 
ngan tangan hampa, 

”Kedalaman perairan yang di- 
r dilaporkan 86-103 meter, Itu 
tidak bisa dijangkau dengan alat 
selam kami,” ungkap Agalo, juru 
bicara Basarnas Pi 

Jumlah personel sa: 
korban kecelakaan laut ini sekitar 
160 orang. Mereka berasal dari 
Basarnas, TNI/Polri, dan Deta- 
semen Jalamangkara, tim selam 
khusus dari Marinir TNI AL. 

Menteri Perhubungan Repub- 
lik Indonesia EE Mangindaan 
menuturkan, hasil investigasi 
Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi (KNKT) terkait pe- 
ristiwa tenggelamnya KMP Ba- 
huga Jaya setelah bertabrakan 
dengan kapal tanker MT Norgas 
Cathinka akan menjadi bahan 
evaluasi agar kejadian serupa ti- 
dak terulang lagi 

Ketua KNKT Tatang Kurniadi 


investi, 


mengatakan, 
bukan men 
melainkan memperbaiki 

Wakil Menteri Perhubungan 
Bambang Susantono mengingin- 
kan pemanduan lalu lintas per- 
airan secanggih pengaturan lalu 
lintas udara (ATC). Dengan de- 
mikian, dapat meminimalkan ta- 
brakan. 

Pakar transportasi dari Ins 
tut Teknologi Sepuluh Nopem! 
(TS) Surabaya, Saut Gurning 
dan Trika Pitana, menilai, Ma- 
najemen lalu lintas transportasi 
laut di Indonesia masih buruk. 
Persilangan jalur pelayaran in- 
ternasional dan domestik belum 
terkontrol dengan baik. ”Seba- 
gian besar kapal domestik pun 
tidak didukung sistem komuni- 
kasi yang optimal,” ungkap Saut,” 
Kamis (27/9). (REK/CAS/DEN) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Kapal Tenggelam, 
Menhub Sidak" 

di vod.kompas.com/ 
menhubsidak 


EKOWISATA 


Flores Bisa 
Maju Tanpa 
Tambang 


LABUAN BAJO, KOMPAS — 
Potensi ekowisata Pulau Flores 
amat potensial untuk mendu- 
kung kemajuan daerah itu. Tanpa 
harus bertumpu pada tambang, 
ekonomi daerah dan sekitarnya 
bisa digerakkan. 

Demikian pandangan Alexan- 
der Sonny Keraf, Menteri Ling- 
kungan Hidup (4999-2001), yang 
kini dosen Pascasarjana Tlmu 
Lingkungan Universitas Indone- 
sia, dalam seminar ”Ecoflores 
untuk Masa Depan Berkelanjut- 
an”, di Labuan Bajo, Kabupaten 
Manggarai Barat, Flores, Nusa 
Tenggara Timur, Kamis (27/9). 

Seminar itu merupakan rang- 
kaian kegiatan Ecoflores Con- 
ference sejak Rabu lalu. Turut 
berbicara adalah Meribeth Erb 
(antropolog) serta peneliti lain 
Supriatna dan Bandur. 

Menurut Keraf, kawasan Flo- 
res dan sekitarnya dapat diba- 
ngun lebih maju lagi dengan 
mengandalkan pertanian, peri 
kanan, dan pariwisata. As: 
Sayadidukung ta» 
kaatogi tepat guna, 

”Secara khusus, ekowisata da- 
pat menjadi sebagai lokomotif 
pengembangan ekonomi kawas- 
an itu, Syaratnya, menempatkan 
pertanian dan perikanan dalam 
kemasan ekonomi kreatif ber- 
basis masyarakat,” papar Keraf. 

Jika ekowisata diandalkan 
menjadi penggerak utama eko- 
nomi kawi itu, pilihan ter- 
sebut sekaligus menuntut k: 
apan masyarakat. Mereka hari 
terlibat aktif menyediakan j 
ekowisata, di antaranya resto: 
ransportasi, suvenir, 
dan pemandu wisata 

Sonny Keraf menegaskan, eko- 
wisata membutuhkan kemauan 
politik serta dukungan serius dan 
ten dari pemda di kawasan 
itu. Dukungan yang sangat di- 
harapkan adalah menyediakan 
infrastruktur dan sarana-prasa- 
Ja serta promosi, 
Supriatna mengatakan, dalam 
hal keanekaragaman hayati, In- 
donesia menempati urutan dua 
dunia setelah Br Flores dan 
pulau di sekitarnya kaya dengan 
berbagai hayati unik. Setidaknya 
ada 2.500 jenis tumbuhan di Flo- 
res yang bisa dimanfaatkan un- 
tuk obat. 

Adapun Meribeth Erb meng- 
ingatkan perlunya pengembang- 
an pariwisata yang bermartabat. 
Pariwisata Flores harus merujuk 
pada kebudayaan serta 
san lokal. (ANS) 


TAMBANG NIKEL 


China Disyaratkan Beri Nilai 


KENDARI, KOMPAS — Pe- 
merintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara menjalin kerja sama 
dengan Pemerintah Provinsi 
Liaoning, China, dalam bidang 
ekonomi. Salah satu rencana in- 
vestasi yang dikemukakan adalah 
pembangunan pabrik pengolah- 
an bijih nikel di daerah ini. In- 
vestor tersebut disyaratkan beri 
nilai tambah ekonomi bagi dae- 
rah. 

Penandatanganan nota kerja 
sama kedua pihak dilakukan Gu- 
bernur Sultra Nur Alam dan Wa- 
kil Gubernur Liaoning Tan Zuo 
Jun, di Kendari, Rabu. Adapun 
peletakan batu pertama pemba- 
ngunan pembangkit listrik untuk 
menunjang pabrik nikel itu di- 
lakukan di Molore, Kecamatan 
Langkikima, Kabupaten Konawe 
Utara, Kamis (27/9). 

Gubernur Nur Alam menga- 
takan, kerja sama dengan pro- 
vinsi di China ini merupakan 
yang kedua kalinya bagi Sultra. 
Sebelumnya, Sultra juga sudah 
menjalin kerja sama serupa de- 
ngan Provinsi Jilin dalam bidang 


pertambangan nikel yang saat ini 
pembangunan pabrik pengolah- 
annya tengah berjalan di Ka- 
baena, Kabupaten Bomban: 

Nur Alam menambahkan, 
ini merupakan momentum tepat 
untuk membangun industri 
pengolahan nikel. Sebab, pada 
akhir 2013, pemerintah melarang 
ekspor bahan mentah mineral, 
kecuali yang sudah diolah. Bagi 
daerah, keberadaan industri 
pengolahan akan memberikan 
nilai tambah ekonomi. 

Selama ini, sebagian besar ha- 
sil tambang nikel di Sultra hanya 
diekspor dalam wujud 
tah (ore), terutama ke C! 
puluhan perusahaan tambang 
yang beroperasi di Sultra, hanya 
PT Aneka Tambang yang me- 
miliki pabrik pengolahan bijih 
nikel menjadi feronikel. 

Kerja sama Sultra dengan Pro- 
vinsi Liaoning ini dimaksudkan 
untuk mendorong pelaku bisnis, 
khususnya pertambangan, agar 
menginvestasikan modalnya di 
Sultra, Mitra kerja Liaoning, di- 
katakan Nur Alam, telah me- 


Tambah 


miliki konsesi pertambangan ni- 


kel di Konawe Utara seluas 
10.000 hekta 
”Sebagai tahap awal, mereka 


akan membangun dulu pem- 
bangkit listrik untuk menunjang 
pabrik yang akan berdiri,” ujar 
Nur Alam. Pabrik itu nantinya 
akan mengolah hasil pertam- 
bangan dari lahan konsesi yang 
telah dimiliki tadi. 

Sementara itu, Wakil Guber- 
nur Liaoning Tan Zuo Jun dalam 
sambutannya mengatakan pen- 
tingnya Indonesia sebagai negara 
di ASEAN. Sultra juga 
dinilai penting dalam konteks 
ekonomi dan politik nasional. 

Tan menambahkan, kondisi 
sosial ekonomi Liaoning selama 
ini sangat baik dan mampu 
menghadapi krisis ekonomi glo- 
bal. Namun, ia juga berupaya 
mendorong pengusaha-pengusi 
ha lokal Liaoning untuk mena- 
namkan modalnya di luar negeri. 
"Kami harap dapat meningl 
kan kerja sama di bidang eko- 
nomi, pertambangan, ataupun 
perdagangan,” katanya. (ENG) 


PASCABANJIR 


Pengungsi Berangsur Pulang ke Rumah 


MEDAN, KOMPAS — Banjir 
yang merendam ratusan rumah 
di Kabupaten Tapanuli Tengah 
dan Serdang Bedagai, Sumatera 
Utara, berangsur surut, Kamis 
(27/9), Warga yang mengungsi 
kini sudah kembali ke rumah 
masing-masing untuk berbenah. 

Bupati Tapanuli Tengah Bo- 
naran Situmeang mengatakan, 
setelah pendataan terdapat 790 
rumah rusak berat dan ringan 
terendam banjir. Selain itu, 1 SD, 
4 SMA, dan 1 bangunan Perguru- 
an Muhammadiyah juga rusak. 

Kerusakan juga terjadi pada 5 
tanggul sungai, 1 jembatan, dan 
kantor Desa Sinale di Barus. Ta- 
naman padi yang hancur men- 
capai 25 hektar, 

Sebanyak 25 perahu nelayan 


berbobot mati 5 ton juga di- 
laporkan hilang, Awalnya ada 43 
perahu yang hanyut, 18 di an- 
taranya sudah ditemukan. 

Kepala Dinas Bencana Alam 
Kabupaten Tapanuli Tengah Bo- 
naparte Manurung mengatakan, 
pada Selasa malam hingga Rabu, 
tercatat ada 3.112 jiwa yang 
mengungsi ke rumah kerabat dan 
tetangga yang tidak kebanjiran. 

Sementara itu, di Kabupaten 
Serdang Bedagai, Pemerintah 
daerah menetapkan masa tang- 
gap darurat hingga satu minggu 
ke depan. Hingga Kamis malam, 
listrik di sebagian rumah korban 
di Kecamatan Perbaungan, Pe- 
gajahan, dan Pantai Cermin ma- 
padam karena banyak tiang 
listrik yang tumbang. 


Wakil Bupati Serdang Bedagai 
Soekirman mengatakan, pemda 
sangat prihatin dengan bencana 
ini karena sudah empat kali ta- 
hun ini kabupaten ini dilanda 
angin puting beliung. Atap se- 
bagian rumah warga terbang. 

Data terakhir menunjukkan, 
242 rumah rusak, 81 di antaranya 
rusak berat. Kemarin, Pemkab 
Serdang Bedagai membantu 81 
rumah warga yang rusak berat. 
Satu rumah mendapat 20 lembar 
seng dan 10 batang kayu. Warga 
mulai membangun rumahnya 
kembali. 

Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Kabupaten Serdang Be- 
dagai Joni Walker Manik menga- 
takan bantuan merupakan sti- 
mulus. (WSD) 


TANAMAN PANGAN 


Petani Didorong Pakai 
Benih Jagung Hibrida 


SURABAYA, KOMPAS — 
Bantuan bibit jagung untuk pe- 
tani di Jawa Timur sangat minim, 


ari luas area tanaman jagung 
sekitar 1,3 juta hektar, peme- 
rintah hanya memberikan bibit 
untuk lahan seluas 29.850 hektar. 
Selebihnya diusahakan oleh pe- 
tani. 

Kepala Bidang Produksi Ta- 
naman Pangan Dinas Pertanian 
Jatim Achmad Nurfalakhi, di 
Surabaya, Kamis (27/9), menga- 
takan, untuk meningkatkan pro- 
duksi jagung, petani diarahkan 
menggunakan bibit jagung hib- 
rida. 

"Tidak masalah bibit dipro- 
duksi oleh banyak perusahaan 
karena paling penting produksi 
jagung hibrida bisa dua kali lipat 
dari bibit lokal,” katanya. 


teratas da- 
lam usaha pembuatan bibit per- 
tanian. Untuk benih padi, Jatim 
menyumbang 27 persen atau se- 
kitar 78.000 ton dari produksi 


tim menempati posi 


nasional. Bahkan untuk benih 
jagung, provinsi ini menguasai 
produksi nasional dengan per- 
sentase 57 persen atau sekitar 
36000 ton. Jumlah produsen 
benih lebih dari 600 pabrik de- 
ngan mitra sekitar 160000 pe- 
tani. 

Manajer Pengembangan Pasar 
PT Bisi International (Tbk) En- 
dang Syachroni mengatakan, bi- 
bit jagung yang mulai diminati 
petani, setelah varietas Bisi 2, 
adalah Bisi 222 dengan produksi 
mencapai 7-8 ton per hektar. Ke- 
butuhan bibit untuk areal seluas 
satu hektar 25 kilogram. 


Hama tikus 


Hama tikus kembali me- 
nyerang sejumlah tanaman padi 
di lahan sawah milik petani di 
Kecamatan Suruh, Kabupaten 
Semarang, Jawa Tengah. Seba- 
gian petani gagal panen, seperti 
tiga kali musim tanam sebelum- 
nya, 

Seorang petani, Sriyana (30), 


di Desa Purworejo, Kecamatan 
Suruh, mengungkapkan, lahan 
ah seluas 2.000 meter persegi 
miliknya puso. Seharusnya panen 
kali ini ia bisa mendapat 9 kuintal 
beras, tetapi yang selamat hanya 
te) 0 kilogram. 

Hal serupa dialami Tharom 
(40) di Desa Plumbon, Keca- 
matan Suruh, yang tengah me- 
manen padinya. Dia mengaku be- 
lum tahu berapa banyak padi 
yang didapat pada panen kali ini. 
Namun, dia memperkirakan ha- 
silnya tidak maksimal. 

Meski hama tikus terus mun- 
cul sejak awal 2011, hingga kini 
petani di tempat itu tetap me- 
milih untuk menggunakan pola 
tanam padi-padi-padi, bukan pa- 
di-palawija-padi. 

Kepala Bidang Pertanian Di- 
nas Pertanian, Perkebunan, dan 
Kehutanan Kabupaten Semarang 
Fadjar Eko Priyono menyebut- 
kan, ada 382 hektar sawah yang 
mengalami gagal panen di Ka- 
bupaten Semarang akibat keke- 
ringan. Total ada 1.197 hektar 
sawah mengalami kekeringan. 

Adapun petani di Kabupaten 
Magelang, Jateng, tetap berupaya 
melanjutkan aktivitas bertani, 
Untuk mengairi lahan pertani- 
annya, selain menyedot air dari 
sumber air terdekat, petani juga 
membawa air dari rumah. 

Anto (82), salah seorang pe- 
tani asal Desa Kaponan, Ke- 
camatan Pakis, mengatakan, se- 
kalipun lama tidak turun hujan 
dan sumber-sumber air sudah 
mengering, pascapanen temba- 
kau sebulan lalu, dirinya tetap 
bertekad melanjutkan aktivitas 
bertani dengan menanam sayu- 
ran 

Air untuk lahan pertanian 
langsung dibawa dari rumah de- 
ngan menggunakan jeriken. ”Un- 
tuk tanaman 14000 bibit cabai 
yang akan saya tanam, satu kali 
penyiraman lahan, saya harus bo- 
lak-balik membawa air dari 
rumah 50 jeriken isi 25 liter," 
ujarnya. (UTI/EGI/ETA) 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 23 


SOMERSET 


KENCANA 
JAKARTA 


Managed by The Ascott Limited 


| 
Mita ta. 
ML 


VISIT OUR EXHIBITION 


GANDARIA CITY SENAYAN CITY 
LOWER GROUND LOWER GROUND 
24-30 SEPTEMBER 2012 1-7 OKTOBER 2012 


021-729 9999 


margahayuland 
www.thekencana.co.id ' ee 


mrioperkoran @ & 


24 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


MENJAGA NUSANTARA 


Para Relawan Penjaga Merbabu 


Dalam dua bulan 
terakhir, sudah lima 
kali kebakaran terjadi 
di kawasan Taman 
Nasional Gunung 
Merbabu. Walaupun 
kebakaran tidak seluas 
tahun lalu, yang 
menghanguskan 629 
hektar kawasan hutan, 
warga terus bersiaga 
karena bencana itu 
berdampak terhadap 
hidup mereka. 


Oleh AMANDA PUTRI 


ejak dikelola Taman Nasi- 
Gas Gunung Merbabu 

(TNGM), Jawa Tengah, ta- 
hun 2006, fungsi ekologis ka- 
wasan hutan di Gunung Mer- 
babu relatif terjaga. Namun, la- 
han kritis yang perlu dihij: 
masih ada. Bahaya kebakaran 
yang rawan terjadi di setiap 
musim kemarau mengancam 
bertambahnya lahan kritis. 

Untuk itu, pada dua tahun 
terakhir, Balai TNGM memben- 
tuk masyarakat peduli api 
(MPA) di daerah-daerah sekitar 
Gunung Merbabu. MPA terdiri 
dari relawan yang siap siaga jika 
sewaktu-waktu ti li kebakar- 
an di kawasan taman nasional, 

Namun, sebelum itu, ma 
rakat sekitar sudah banyak ter- 
ung dalam beberapa komu- 
eperti radio antarpendu- 
duk Indonesia (RAPP), Mangga- 
la, SAR, atau Komunitas Peduli 
as). Mereka 

ya” Merbabu 
berbagai hal, mulai dari ke- 
bakaran, kekeringan, hingga me- 
nyelamatkan pendaki yang 
mengalami kecelakaan, 

Supriyo, koordinator komuni- 
tas Radio Antar Pen- 
duduk Indones 
(RAPI) Kecamatan 
Getasan, Rabu (12/9), 
masih berjaga di de- 
pan perangkat radio, 
Dia bertanya apakah 
ada yang masih me 
lihat titik api pas 
kebakaran yang ter- 
jadi pada Selasa 
(4/9) dan melalap lahan seluas 
Lia hektar. "Masih aman Bos,” 
kata s di seberang sana. 
"Oke, tetap waspada. Copy," ujar 
Supriyo, 

Para relawan RAPI mengu- 
sahakan perlengkapan mereka 
sendiri, seperti radio dan handy 
e (HT). Untuk satu set radio 
p dengan HIT, misalnya, 
ng anggota harus menge- 
luarkan biaya mulai dari 
Rp 700000 hingga Rp 2,5 juta. 

a yang mau bergabung 


memi 
utamanya, 

Komunitas inilah yang paling 
cepat mendapat informasi me- 
al suatu kejadian. Dalam 
ja, informasi me- 
ar ke sejumlah tempat dan 
mendorong sejumlah pihak un- 
tuk segera datang, Meski demi- 


KOMPAS/AMANDA PUTRI 


Relawan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Supriyo, memantau perkembangan kondisi Gunung Merbabu, yang terakhir mengalami 


kebakaran hingga lima kali, melalui radio. Relawan RAPI bersama komunitas lain s 
bahaya kebakaran kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu serta turut menghi 


kian, mereka kerap menjadi 
yang terdepan turun ke lapang- 
an untuk segera mengatasi ma- 
salah. 

Kebakaran di hutan, misal- 
nya, tidak mungkin menunggu 
sampai petugas dari Taman Na- 
sional Gunung Merbabu datang 
karena api sangat cepat men- 


paling dekatlah yang segera na 
untuk memadamkan, 
umi menggunakan peralat- 


cangkul, dan g6 

yok s 

rena malah membuat api 

kin besar. Lebih efektif pa 

ranting basah (ranting yang ma- 
sih hidup)," kata Sup- 
riyo. 

Adapun cangkul 
dan garu digunakan 
untuk membuat sekat 
pembatas, seperti se- 
lokan seleb: u 
meter. Dengan sekat 
itu, api akan terloka- 
lisasi dan tidak me- 
rambat ke area lain 

dan lebih mudah dipadamkan, 
Pemadaman kebakaran di gu- 
nung tidak seperti di darat. Ti- 
dak dapat menggunakan alat 
canggih atau dengan menyem- 
protkan air ke ri api, Untuk 
mendaki saja 
harus membawa 
lau kebetulan di dekat Io! 
bakaran ada sumber air, kami 
menggunakan air. Kalau tidak, 
ya, tidak pakai,” tuturnya. 
Agoes Surolawe, koordinator 
MPA Pandhu di Desa Kopeng, 
Kecamatan 
kan, kepedulian warga setempat 
untuk ikut menjaga kawasan 
taman nasional didorong karena 
ketergantungan masyarakat ter- 


lap Merbabu, Kebutuhan air, 
lama ini dipenuhi 


sional. Demikian juga 
kebutuhan rumput untuk ter- 


nak dan kayu bakar dari ran- 
ting-ranting kering. 

Hutan di lereng Merbabu 
sempat kritis akibat penjarahan 
kayu besar-besaran pada tahun 
1998. Setelah itu, warga setem- 
pat merasakan air yang meng- 
alir tidak lagi melimpah. Apalagi 
tanaman yang dibudidayakan 
Perhutani waktu itu kebanyakan 
pohon pinus yang tidak mak- 
simal menyimpan air. Balai 
TNGM mencatat, setidaknya 
ada 12 mata air besar dan kecil 
di dalam kawasan yang meliputi 
tiga kabupaten, yaitu Semarang, 
Magelang, dan Boyolali. 


Tanam pohon 
Selain terjun langsung me- 


ni api, para relawan itu 
juga giat menanam pohon se- 


arian. Agoes menyebutkan, 
lebih kurang sudah sekitar 
6000 bibit pepohonan lokal, se- 
perti beringin (Ficus benjamina), 
akasia (Acacia decurens), puspa 
(Sehima noronhae), bintami (Po- 
ducarpus, sp), ditanam di lereng 
Merbabu. Mereka mempriori- 
taskan penanaman pohon di se- 
ar mata air dan di lahan kri- 


ti: 

Dampaknya, kini mata air 
mengalir sepanjang tahun. Bi- 
asanya, setiap musim kemarau, 
ja setempat sulit mendapat 
air karena sumber-sumber air 
mengering. Namun, Agoes 
mengakui, penghijauan belum 
maksimal. Sebab, air terjun yang 
biasanya terus hidup sepanjang 
tahun, pada musim kemarau ti- 
dak mengalir. 

Relawan RAPI dari Dusi 
Cunthel, Desa Kopeng, 
yono, menyebutkan, kini rela- 
wan juga tengah mempersiap- 
kan 1000 bibit pohon dengan 
mencangkok beberapa pohon 
endemis daerah itu, Rencana- 
nya, bibit-bibit itu akan ditanam 
begitu musim hujan tiba. 

”Kami juga berencana meng- 


ama ini menjaga kawa: 
ukan kawasan lahan kri 


n hutan di Merbabu dari 


TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU 


@ Luas: 5.725 hektar 

@ Wilayah: 
Kabupaten Magelang, seluas 2.160 ha 
Kabupaten Semarang, seluas 1.150 ha 
Kabupaten Boyolali, seluas 2.415 ha 

@ Flo 
(Pinus merkusi), akasia (Acacia decurens), 
puspa (Sehima noronhae), bintamni 


(Poducarpus, sp), dan kia (Chimehusspes). 
(@ Fauna Macan tutul (Phantera pardus), kijang 


(Muntiaeus Muntjak), kera ekor panjang 
(Macaca fascicularis), musang (Viveri 
langutunge), dan surti jawa/rekrekan 
(Presbytis fredericae). 


Berbagai jenis burung (53 spesies), mulai dari 


elang hitam (Ictinaetus mal 
alap-alap sapi (rae 


yonsis), 
nsis), kipasan 


ekor merah (Rhipidura phoenicura), cekakak jawa (Haleyon 
eyanmoventris), takur bututut (Megaluima corvina), tepus leher putih 
(Stachyris thoracica), dan clung air jawa (Maeronous/tavicollis). 


idelweiss (Anaphais javantea), pinus 


@ Potensi mata air besar dan kecil terdeteksi di 30 titik, 
@ Kebakaran tahun 2011 menghanguskan 629 hektar lahan, 


@ Pembentukan masyarakat poduli 
sembilan MPA dengan anggota ma 


ajak para pendaki yang meng- 
aku pencinta alam turut serta 
menyebarkan biji-bijian atau 
menanam bibit pohon ketika 
naik ke puncak Merbabu, Kami 
sediakan bijinya, nanti mereka 
mi minta menebar di atas 
kata Sutriyono. 


Rehabilitasi 


Kepala Balai TNGM 
(BTNGM) Wisnu Wibowo me- 
nyebutkan, kebakaran hutan ta- 
hun 291! yang menghanguskan 
: 9 hektar menyi- 
rumah, yaitu 
penghijauan untuk menyelamat- 
kan lahan kritis. Meskipun ke- 
bakaran sebagian besar meng- 
hanguskan rumput dan semak 
belukar, ada sebagian pohon 
yang ikut terbakar dan harus 
direboisasi. 

Selain dapat memperluas la- 
han kritis, kebakaran hutan juga 
mengancam aneka flora dan 
fauna di dalam taman nasiona 
Primata rekrekan atau surili ja 
wa (Presbytis fredericae), mi: 
nya, diketahui hanya tersi: 


(MPA) sejak tahun 2008. Hingga kini sudah ada 
masing 30 orang, 


GUNAWAN 


ekor di dalam hutan seluas 


Karena itu, BTNGM menang- 
karkan satwa yang dilindungi 
itu, Untuk makan hewan-hewan 
itu, ditanam pohon buah. 
BTNGM menyadari, pihaknya 
tidak dapat mengatasi bahaya 
kebakaran tanpa bantuan warga. 
Bahkan, warga setempatlah 
yang paling mungkin melakukan 
tindakan pemadaman secepat- 
nya karena lokasinya yang pa- 
ling dekat. 

ap desa yang berba 


man nasional setidaknya memi- 
liki satu MPA. Hingga kini, su- 
dah sembilan MPA terbentuk 
dengan 30 anggota. Wisnu 
mengakui, pihaknya belum da- 
pat memberi penghargaan un- 
tuk para relawan itu. "Kami ti- 
dak memiliki dana untuk meng- 
gaji mereka. Namun, kami 
tengah mengupayakan pengada- 
at, seperti HT dan radio, 
Setidaknya agar para relawan 
itu tetap bersemangat,” tambah- 
nya. 


IMIGRAN GELAP 


Terbukti Menyelundupkan, 
4 Anggota TNI Dihukum 


MADIUN, KOMPAS — Empat 
anggota TNI AD di Jawa Timur 
dijatuhi hukuman penjara oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Mi- 
liter ITI-3 Madiun, Kamis (27/9). 
Mereka dinyatakan terbukti se- 
cara sah dan meyakinkan men- 
jadi bagian dari jaringan penye- 
lundup imigran gelap asal Timur 
Tengah di Indonesia. 

Terpidana adalah Sersan Dua 
Kornelius Nama, Kopral Kepala 
Karyadi, Pembantu Letnan Satu 
Susi Ali, dan Sersan Kepala Khoi- 
rul Anam. Para terpidana me- 
rupakan anggota Bintara Pem- 
bina Desa (Babinsa) yang ber- 
tugas di Jatim, 

Majelis hakim yang diketuai 
Letnan Kolonel ' Mohammad 
Afandi menjatuhkan hukuman 6 
tahun penjara kepada Serda 
Kornelius dan 5 tahun penjara 
untuk tiga terpidana lainnya. 
Selain itu, mereka juga dijatuhi 
hukuman denda Rp 500 juta sub- 
sider dua bulan kurungan. 

"Menurut majelis hakim, ter- 
pidana melanggar P: 120 Ayat 
1 Undang-Undang Nomor 6 Ta- 
hun 2011 tentang keimigrasian 
juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, 
Kepada terpidana majelis hakim 
juga menjatuhkan hukuman su- 
ya mereka dipecat dari mi- 
liter,” ujarnya. 

Sanksi pemecatan layak di- 
berikan karena terpidana dinilai 
telah melanggar disiplin sebagai 
anggota TNI, Mereka bahkan te- 
lah mencemarkan nama baik ke- 


satuan di mata masyarakat serta 
dunia karena mencari pengha- 
silan di luar gaji dengan cara 
melanggar hukum. 

Sebelumnya, majelis hakim 
yang sama menjatuhkan hukum- 
an 6 tahun penjara dan denda 
Rp 500 juta kepada Serda Ilmun 
Abdul Said. Ilmun adalah koor- 
dinator penyelundup imigran 
gelap yang memberikan perintah 
kepada empat anggota TNI 
ini, 

Lima anggota TNI ini ber- 
sama-sama telah memfasilitasi 
penyelundupan imigran gelap 
dengan menyediakan kapal un- 
tuk mengantarkan mereka sam- 
pai ke tengah lautan sebelum 
menuju ke Australia. Kelima 
anggota TNI ini mendapatkan 
imbalan ratusan juta yang di- 
pakai untuk memperkaya diri 
sendiri. 

Menyikapi putusan hakim, pe- 
nasihat hukum keempat terpi- 
dana Kapten Agung Rahmad dan 
Sertu Ahmad Sodikin menyata- 
kan pikir-pikir, Adapun Oditur 
Militer Letkol Upang Juwaeni 
mengambil sikap menerima pu- 
tusan hakim. 

Selain memberikan efek jera 
bagi terpidana, putusan hakim ini 
diharapkan mampu memberikan 
pelajaran bagi anggota TNI lain- 
nya supaya tidak melakukan per- 
buatan yang sama. Lebih jauh 
lagi, harapannya, mampu mem- 
bantu upaya memerangi penye- 
lundupan manusia. (NIK) 


PENGANIAYAAN 


Penikam Ketua DPRD 
Kota Gorontalo mein 


GORONTALO, KOMPAS — 
Polisi berhasil menangkap dua 
tersangka penusukan terhadap 
Ketua DPRD Kota Gorontalo 
Nikson Ahmad di sebuah lokasi 
di Kabupaten Minahasa Selatan, 
Ilawesi Utara, Kamis (27/9). 
dini hari. Kedua pelaku, berinisial 
FS dan ES, kini ditahan di Markas 
Kepolisian Daerah Gorontalo. 
"Keduanya adalah pelaku pe- 
mukulan dan penusukan terha- 
dap Ketua DPRD Kota Gorontalo 
Nikson Ahmad. Tim yang me- 
ringkus keduanya adalah gabung- 
an dari Polres Kota Gorontalo 
dan Polda Gorontalo,” kata Ke- 
pala Polres Kota Gorontalo Ajun 


Kom Besar Dudi Hadiwi- 
jaya, Kamis. 
Dudi menambahkan, masih 


ada kemungkinan jumlah ter- 
sangka bertambah. Sebab, penye- 
ngan terhadap Nikson Ahmad 
atkan belasan orang. Ia 
percaya bahwa dengan tertang- 
kapnya — kedua — orang itu 
akan mempermudah pengusut- 
an. 


mi 


al motif penusukan dan pe- 
nyerangan, kami belum dapat 
memastikan. Tunggu saja sampai 
penyelidikan kasus ini tuntas,” 
ujar Dudi. 


Trauma 

Nikson ditikam di pinggang 
saat menghadiri diskusi yang di- 
rkan secara langsung di studio 
lantai dua Mimoza TV, 


televis 
25/9) 1 
beber pa menit, tiba-tiba belasan 
dikenal menyerbu ma- 
Ha ruang studio. Selain meni- 
kam Nikson, mereka merusak 
beberapa peralatan 


rektur Mimoza TV Hadi Sutrisno 
dan seorang karyawan. 
mpai tiga hari setelah pe- 
istiwa itu, Mimoza TV belum 
beroperasi normal. Sebagian be- 
wan enggan masuk kei 
karena trauma. Bahkan, Hadi 
yang turut menjadi korban 
pemukulan masih dirawat di 
ah Sakit Umum Daerah 
Saboe, Nikson juga masih 
dirawat di tempat yang sama 
dengan luka jahit sedalam 3 
sentimeter, sepanjang 10 senti- 
meter, "Aktivitas belum penuh di 
kantor,” ucap Tia Badaru (32), 
ah seorang penyiar Mimoza 


TV. 

Wali Kota Gorontalo Adhan 
Dambea mengecam peristiwa pe- 
nusukan dan penyerangan itu, 
Adhan mendesak polisi mengu- 
sut tuntas dan mengungkap mo- 
tif penusukan serta penyerangan 
itu, Menurut dia, peristiwa yang 
terjadi di kantor Mimoza TV ada- 
lah aksi premanisme yang harus 
diberantas. 
aya berharap masyarakat 
tenang, tidak terpancing dengan 
memberikan reaksi balasan,” ka- 
ta Adhan. (APO) 


KRIMINALITAS 


Penyelundupan Minyak Marak di Kepri 


KARIMUN, KOMPAS — Da- 
lam tiga pekan, lima kapal 
penyelundup minyak ditangkap 
Bea dan Cukai di perairan Ke- 
pulauan Riau, Total nilai selun- 
dupan Rp 221,3 miliar. 

Direktur Penyidikan dan Pe- 
nindakan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai Rahmat Subagio 
mengatakan, tiga kapal akan me- 
nuju luar negeri. Dua kapal lagi 
tertangkap tangan tengah mema- 
sukkan minyak ke dalam negeri. 

”Minyak yang akan diselun- 
dupkan keluar bernilai Rp 221,2 
miliar,” ujarnya, Kamis (27/9), di 
Karimun, Kepulauan Riau. 

Ditjen Bea dan Cukai menang- 
kap MT Hornet, MT Sakthi, dan 
MT Matrha Global yang mem- 


bawa minyak bakar dan miny 
mentah menuju perairan Malay- 
sia. Kapal-kapal itu ditangkap di 
tempat dan waktu terpisah. MT 
Martha Global yang berbendera 
Indonesia mengangkut 31.928 
kiloliter minyak mentah bernilai 
Rp 216 miliar ditangkap Rabu 
(19/9), di Pulau Bintan, Kepri. 
Rute perjalanan MT Martha 
Global amat — mencurigakan. 
Awak kapal mengaku berlayar 
dari Dumai, Riau, menuju Cila- 
cap, Jawa Tengah. Seharusi 
kapal mengarah ke Selatan. Na- 
mun, kapal tertangkap jauh dari 
rute pelayaran Dumai-Cilacap, 
yakni di utara Pulau Bintan atau 
melenceng ratusan mil dari rute 
yang seharusny 


MT Hornet, kapal berbendera 
Mongolia, membawa 102 ton mi- 
nyak bakar senilai Rp 700 juta. 
Sementara itu, MT Sakthi yang 
berbendara Saint Christopher 
and Nevis membawa 650 ton 
minyak mentah senilai Rp 45 


a kapal itu tidak punya 
dokumen sah untuk membawa 
minyak ke luar negeri,” ujarnya. 


Memindahkan solar 

Ditjen Bea dan Cukai juga me- 
nangkap MT Admiralty dan SB 
Siga-siga. MT Admiralty yang 
berbendera St Christopher and 
Navis tertangkap tengah memin- 
solar ke SB Siga-siga, ka- 
pal kayu berbendera Indonesia. 


Kedua tertangkap di perairan Pu- 
lau Seraya pada pekan kedua 
September. 

Kepala Kantor Bea dan Cukai 
wilayah Kepri HB Wi 
dak membantah bahwa perai 


itu terutama kerap terjadi di per- 
airan dekat perbatasan Indone- 
sia-Singapura, 


Di lokasi itu, kapal dengan mu- 
dah berpindah dari dan keluar 
wilayah Indonesia, Hal itu mem- 
buat aparat harus ekstra hati-ha- 
ti. Sebab, aparat justru bisa me- 
langgar wilayah negara lain bila 
terlalu jauh mengejar. "Pembuk- 
tiannya gampang-gampang su- 
sah,” ujarnya. (RAZ) 


INFRASTRUKTUR 


Tol Bali Ditargetkan Beroperasi Juli 2013 


BADUNG, KOMPAS — Men- 
teri Pekerjaan Umum Joko Kir- 
manto menegaskan, pemba- 
ngunan jalan tol di atas perairan 
Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa se- 
panjang 9,7 kilometer ditarget- 
kan beroperasi Juli 2013. Tidak 
ada lagi kendala pembebasan ta- 
nah dan masalah teknis. 

Percepatan jalan di atas per- 
airan ini bersifat segera sebagai 
solusi kemacetan di lokasi sekitar 
bundaran Patung Dewa Ruci 
yang vital menuju Denpasar-Nu- 
a Dua serta Bandara Interna- 
sional Ngurah Rai. 

"Selain menghadapi APEC 
akhir tahun 2013, jalan tol ini 
juga ditunggu oleh masyarakat 
Bali yang terjebak kemacetan lalu 


lintas” ujar Joko Kirmanto, 
se meninjau pembangunan 
Jalan Tol Bali, di Badung, Kamis 
279. 

Ia menambahkan, jalan ini 
harus bisa berfungsi sesuai de- 
ngan jadwal pada Juli 2013. Bah- 
kan, jalan tol dengan nilai total 
Rp 24 triliun ini diharapkan bi: 
berfungsi lebih cepat dari ji: 
walnya. 

Soal tarif, Joko memperkira- 
kan karcis tol sekitar Rp 10.000 
untuk kendaraan roda empat dan 
Rp 4000 untuk tarif kendaraan 
roda dua. Namun, tarif itu masih 
memungkinkan untuk berubah. 

Kepala Proyek 3 PT Hutama 
Karya I Nyoman Sujaya berharap 
masyarakat tidak resah dengan 


kelestarian hutan mangrove 
terkena proyek jalan tersebut. Ia 
menjelaskan, sebanyak 300 po- 
hon mangrove terpaksa ditebang 
untuk kelancaran proyek ini. 
Sujaya berjanji pada 1 Oktober 
mendatang mulai menanam ra- 
tusan pohon hingga 2.500 pohon 
mangrove sebagai penggantinya. 
Pohon tersebut akan tumbuh di 
sepanjang jalan tol tersebut. 
Saat ini, perjalanan Nusa 
Dua-Denpasar sekitar 20 kilo- 
meter bisa ditempuh lebih dari 
satu jam menumpang kendaraan 
roda empat. Padahal, setahun la- 
lu bisa ditempuh hanya sekitar 
20 menit. Jumlah kendaraan di 
Bali lebih dari 2,5 juta dengan 
penduduk 3.9 juta. (AYS) 


28 Sept-8 Oct 2012 


Lower Ground 


Oman der 
Tangety Computer Center & Gadgat Gallery 


(05573 3333 


1. Jend. Sudirman Na. | Tangerang 


Lag un) 


DALAMAN 
MD grnebee 1000 


ka KAN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Maket MRT 


Di ira v 


CNN TINTA TTTA 


Maket mass rapid transit (MRT) 


ng rencananya dih 
S MRT di pusat perbelanjaan Grand Indonesi ki: 
dilakukan di tujuh pusat perbelanjaan di Jakarta hingga akhir bul 


MET 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


dipamerkan di 
(27/9). Sosial 


meran 
i proyek MRT 


"Kesimpulan pertemuan ini 
menyetujui usul pemerintah, da- 
lam hal ini Kementerian Per- 
hubungan, untuk menunda ke. 
naikan tarif KRL,” kata komi- 
sioner Komnas HAM, Syafruddin 
Ngulma Simeulue. 

Dalam mediasi itu, Hanggoro 
Budi Wiryawan, perwakilan dari 
Kemenhub, mengatakan, pada 
Kamis sore diadakan pertemuan 
antara PT KAI dan PT KAI Com- 
muter Jabodetabek (KCJ) untuk 
membahas penundaan pelaksa- 
naan kebijakan tersebut. 

Syafruddin menambahkan, 
Komnas HAM melakukan me- 
diasi terkait dengan rencana ke- 
naikan tarif KRL nonekonomi 
tersebut karena ada potensi kon- 
flik jika kebijakan itu dilaks 


lan ini. 


nakan per 1 Oktober nanti. 


Pendapat serupa diutarakan 
M Fathur R dan Aryo Nugroho 
dari komunitas KRLmania. "Di 
sosial media, seperti Facebook, 
juga di stasiun-stasiun yani 
ri-hari kita lalui, penggu 
tak percaya kenaikan tarif bakal 
serta-merta diikuti pening 
kualitas layanan,” kata Fathur. 

Menurut Fathur dan Aryo, pi- 
hak manajemen KRL memang 
menyatakan bahwa kenaikan ta- 
rif sebesar Rp 2000 per orang 
akan diimbangi dengan perbaik- 
an fasilitas KRL, seperti stasiun 
dan sarana prasarana kereta api 
komuter tersebut. 

Pengguna KRLmania menya- 
dari, kenaikan tarif KRL non- 
ekonomi adalah keniscayaan. 
Fathur juga menegaskan, bukan 
masalah kenaikan tarifnya yang 


jadi problem utama, melainkan 
desakan agar manajemen KRL 
meningkatkan kualitas pelayan- 
an. "Gangguan listrik, sinyal, rem, 
berdesakan yang tak manusiawi, 
hingga jadwal yang sering ngaret 
nyaris tidak ada perbaikan ber- 
tahun-tahun," kata Fathur. 
Sujanto dari Yayasan 
ga Konsumen Indonesia 
(YLKI) menambahkan, jika su- 
dah diputuskan penundaan ke- 
bijakan kenaikan tarif, sejak se- 
karang hingga saatnya harga tiket 
baru berlaku, manajemen KRL, 
yaitu PT KAI dan PT KCJ, wajib 
memperhatikan suara konsu- 
men. 

”Libatkanlah konsumen kare- 
na mereka tahu kondisi riil di 
lapangan dan perbaikan layanan 
sesuai kebutuhan mereka. Buat 
jadwal dan target dalam kurun 
waktu tertentu terkait perbaikan 
layanan yang akan dilakukan ma- 
najemen KRL, kata Agus. 
Penolakan 

Sejumlah penumpang KRL 
Commuterline di Depok, Jawa 


Barat, menyatakan menolak ren- 
cana kenaikan tarif tersebut, Me- 


Kenaikan Tarif Ditunda 


PT KAI dan KCJ Diminta Memperhatikan Suara Konsumen 


JAKARTA, KOMPAS — Dalam mediasi yang 
digagas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia antara 
manajemen PT KAI, pengguna kereta komuter, 
YLKI, dan Kementerian Perhubungan, Kamis (27/9), 
diperoleh kesepakatan untuk menunda lagi rencana 
kenaikan tarif KRL nonekonomi. 


reka keberatan karena pelayanan 
kereta yang masih minim. 
Sejumlah penumpang yang di- 
temui di Stasiun Pondok Cina, 
Depok, Kamis, mengatakan ke- 
naikan Rp 2000 per penumpang 
itu tes memberatkan. "Kalau 
mahasiswa seperti saya ini tentu 
terasa ' memberatkan, apalagi 
yang dari kalangan bawah,” kata 
Adi, mahasiswa semester tiga di 
Politeknik Negeri Jakarta. 
Warga Pancoran ini menga- 
takan, ia setiap hari naik kereta 
untuk pergi dan pulang kuliah. 
"Kalau pulang dari Pondok Cina 
turun di Kalibata, terus sambung 
angkot lagi Rp 2.000, jadi terasa 
memberatkan,” ujarnya. 
Penumpang lain mengungkap- 
kan, pelayanan kereta juga 
masih kurang memuaskan. ”Ka- 
lau naik tarifnya, apakah pe 
kereta jadi tidak sering telat Ia 
gi?” kata Sagita (24), salah se- 
orang penggur 
Minim fasilitas terlihat di Sta- 
siun Pondok Cina. Atap stasiun 
tidak meneduhi seluruh peron 
sehingga calon penumpang bisa 
kepanasan atau kehujanan. 
(NEL/RAY) 


PEMBUNUHAN 


Wajah Dirusak untuk Mengaburkan Identitas Korban 


atu jenazah pria berbadan berserak, bambu, dan golok. 
Gis berkulit putih dite- 

mukan di kebun pisang, 
Kompleks Pemadam Kebakaran, 
Joglo, RT 012 RW 002, Kem- 
bangan, Jakarta Barat, Kamis 


Metro Kembangan Kom 


Kepala Kepolisian Sektor 


Sutoyo menduga, sebelum dibu- 
nuh, korban melawan, Hal itu 
ditunjukkan dengan putusnya 


ceroboh. Bukankah masih ada 
penyelidikan lewat pemeriksaan 
rahang dan gigi? Lewat peme- 
riksaan sidik jari korbar 
Dalam sejumlah kasus lain, 
pelaku mengaburkan identit: 


(279). tali jam tangan korban. korban umumnya dengan me- 
Wajah hingga dada korban Korban dibunuh dua pelaku mutilasi korban, terutama 
rusak dibakar dan at. ditempat lain, lalu dipindahkan — menghilangkan kepala dan te- 
Kepala korban retak oleh benda ke tempat kejadian perkara lapak tangan. 

tumpul, Tentang hal ini, Sutoyo tidak Tindakan merusak wajah 
Di dekat jasad itu, polisi me- — menjel: nnya. korban bisa saja hanya karena 
nemukan jam tangan warna hi- Sutoyo juga menduga, kedua kebencian pelaku yang meluap, 


tam merek Casio yang putu 
sepasang sepatu hitam Lavisono 
berukuran ”40”, dan celana da- 
lam abu-abu merek Raymona. 
Selain itu, juga ditemukan batu 


pelaku mengaburkan identi 


korban. Jika hal itu 


PENJUALAN AKTIVA TETAP TIDAK BERGERAK (ATTB) 


mengaburkan identitas korban 
yang dilakukan pelaku terkesan 


seperti dilakukan terpidana mati 
Ryan Heny 
wajah korbann, 

Ryan menghilangkan jejak 
korban dengan mengubur jena- 


zah para korban di belakang 
rumahnya, bukan saat ia memu- 
tilasi dan mer 
Pembunuh yang berniat 
menghilangkan ji korban de- 
ngan memutilasi antara lain Ba- 
ekuni alias Babeh dan Muryani 
(59) yang memutilasi suaminya, 
Karyadi (54), 12 Oktober 2010, 
Tepat tidaknya dugaan yang 
disampaikan Sutoyo bukan hal 
yang penting. Yang lebih pen- 
ting adalah usaha polisi membe- 
ri pembelajaran kepada publik 
lewat dugaan-dugaan tersebut, 
Pengungkapan kasus ini me- 
libatkan polisi Jepang yang be- 
kerja di tim identifik: 


libatan polisi Jepang bukan ka- 
rena korban diduga warga ne- 
Jepang, melainkan kar 
ada kerja sama antara Po 
sional Jepang dan Polri lewat 
Japan International Corporate 
Agency (JICA). "Sudah beberapa 
kali Polri melibatkan mere| 
dalam kegiatan identif 
bukan hal baru,” ujar Kepala 
tuan Kejahatan dengan Keke- 
n Ditreskrimum Polda Met- 
ro Jaya Ajun Komisari 
Helmy Santika, sem 
Kerja sama antara polisi Je- 
pang dan Polri mulai dijalin ta- 
hun 2002 lewat proyek pening- 
katan kapasitas Polres Bekasi. 


PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk 


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bermaksud mengadakan penjualan secara lelang atas Aktiva Tetap Tidak Bergerak (ATTB) Bank Mandiri 
bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) - Departemen Keuangan Republik Indonesia, 
dengan rincian sebagai tersebut : 


I. Program Penjualan Properti Bank Mandiri (Program PPBM) : 


Alamat Properti 


Tanah) 


Alamat Properti 


Kota 


Jl. Merdeka, Kel. Kampung Belakang | Meulaboh 1,788 


Jl. Cempaka Putih 


Barat II No.3C-D | Jakarta Pusat 


Alamat Properti 


Kegiatan ini tidak hanya ter- 
fokus pada pembangunan pos 

polisi, Kooban, Je 
unggul dalam fun, 
an, tetapi juga meningkatkan 


Kota 


mand 


DiDuR sw 


keterampilan dan pengetahuan 
pol atasi kejahatan dan 
sosial yang cenderung 
alan kejahatan. 
(WINDORO ADI) 


PP 
Iri 


Sertifikat 


Jl. Yos Sudarso KM 11 10,102 


Jl. Jatinegara Timur No.103 


Jakarta Timur 


Jl. Wijaya Timur No.1B 


Jl. Parloha Brastagi 13,547 


Kp. Susukan, Pasar Rebo 


Jakarta Timur 


Jl. Kesatrian Polri, Ciputat 


Tangerang 


Jl. Kartini 3,538 


Jl Condet Raya No.18 


Jakarta Timur 


Jl. Sumbawa 


Tegal 


Jl. Tanjung Priok / Ikan Sepat 669 


Jl. Manggis I No.1, 2, 3 


Jakarta Selatan 


Jl. Gelatik No.15-17 


Semarang 


Jl. Kyai Tapa No.100 4,040 


Jl. Manggis I No. 4 


Jakarta Selatan 


Jl, Dr. Muwardi Ill No.23 434 


Jl. Manggis | No. 6 


Jakarta Selatan 


Jl. Tiang Bendera /Bandarharjo No.3 


Semarang 


Jl. Dr. Muwardi Raya No.4 


Jl. Manggis I No. 8 


Jakarta Selatan 


Jl. Dr. Muwardi Raya No.6 


Jl. Manggis | No.9, 


10, 11 Jakarta Selatan 


Jl. Dr. Muwardi VIII No.51 


Jl. Wijaya Timur No.17 A,B,D,E 


Jakarta Selatan 


460 
494 
354 
220 


Jl. Dr. Susilo II No.360 


Jl. Wijaya Timur No.1A 


Jakarta Selatan 


Jl. Kapten PA Tendean No.54 


Alamat Properti 


Luas (M2) 
Tanah | Bgn 


Bukti 
Kepemilikan 


Alamat Properti 


Luas (M2) 
Tanah | Bgn 


Kota 


Bukti 
Kepemilikan 


Jl. Wijaya Timur Raya No. 115 , Kebayoran Baru Jakarta 


Selatan 528 M2 


SHM 


Blok C 31 No. 12 A, Pondok Cilegon Indah 


Cilegon 113 


Surat pelunasan dr Developer 


Blok C 30 No. 03, Pondok Cilegon Indah, Cilegon | Banten 


113 58 


Surat pelunasan dari Developer 


Blok C 31 No. 14 Pondok Cilegon Indah 


Cilegon 113 


Surat pelunasan dr Developer 


Blok C 30 No. 04, Pondok Cilegon Indah, Cilegon | Banten 


113 


Surat pelunasan dari Developer 


Blok C 36 No. 06, Pondok Cilegon Indah 


64 
64 
64 


Cilegon 113 


Surat pelunasan dr Developer 


Blok C 30 No. 05, Pondok Cilegon Indah, Cilegon | Banten 


113 


Surat pelunasan dari Developer 


Pulau Tarahan, Desa Margagiri, Kec. Bojonegara 


Cilegon 106,050 


AJB 


Blok C 30 No. 07, Pondok Cilegon Indah, Cilegon Banten 


113 


Surat pelunasan dari Developer 


Desa Argawana (282 AJB), Kec. Bojonegara 


Cilegon 498495 


AJB 


Blok C 31 No. 11, Pondok Cilegon Indah, Cilegon | Banten 


113 


Surat pelunasan dari Developer 


Blok C 31 No.12, Pondok Cilegon Indah, Cilegon | Banten 


Penjualan Asset Eks Sitaan : 


113 


Surat pelunasan dari Developer 


Jl. Simagalih II No. 46, Desa Megamendung 


Bogor 1,550 


Surat dari Kepala Desa 


Jl. Arief Rahman Hakim No.3 


Jakarta Pusat 16,250 


SHGB 


Alamat Properti 


Kota 


Bukti 
Kepemilikan 


Alamat Properti 


Kota 


Luas (M2) 


Bukti 


Tanah 


Bgn | Kepemilikan 


Perum Cipinang Indah I, Jl. Nusa Indah II Blok N/29 


Jakarta Timur 


SHM 


Jl, Pulau Sangihe 8/81 


Bekasi 138 


87 SHM 


Kamp. Kopo Rt.004/02, Desa Kopo Kec. Cisarua 


Bogor 


SHM 


Desa Tanjung Jaya Blok Golewang, Cihampelas- Cililin 


Bandung 1,540 


471 AJB 


Kamp. Kopo Rt.004/02, Desa Kopo Kec. Cisarua 


Bogor 


SHM 


Jl. Bunga Verbena VI No.22, Bukit Sentul 


Bogor 


PPJB 


Nama Kapal 


Kota 


Ukuran P x Lx D (M3) 


Bukti Kepemilikan 


Perumahan Rancamaya, Blok PJ-411 


Bogor 


SHM 


Kapal /Tongkang "Willem I" eks Intan Sekunyit 


Palembang 51,98x16,53x4 


Grosse Akte No.1277 


Jl. Warung Buncit Raya No.12 


Jakarta Selatan 


SHGB 


Perumahan Villa Cendana, Blok D No.16 Rt.004/08 


Tangerang 


Kapal Loh Jinawi II eks Antareja Pin 3 TB Jacob 1 


Surabaya 


19,27 x6,02x2,72 


Grosse Akte No.5387 


SHM 


Kapal /Tongkang TK "Senipah Sakti" 


Surabaya 


3513x1217 x244 


rosse Akte No.2982 


“ Verifikasi Dokumen 
»# Kondisi Penjualan 1 "Ask Is" 

# Rencana Lelang : Oktober 2012 

# Daftar properti dapat berubah sewaktu-waktu 


1 Kamis - Jum'at / 04 -05 Oktober 2012 


Pelaksana Pra Lelang (kecuali AYDA No.14) : 
Balai Lelang Internusa 
Komplek Permata Boulevard Business Sguare Blok BD 
Jl. Pos Pengumben Raya No.1 - Jakarta 11630 
Telp. 021-5862667, atau 021-5873096 
HP : 081389541501, 081281815017, 081316165652 dan 08129830552 A1 Aj LELANG INTERNUSA 
(www.balisa-auction.com) 


Untuk informasi terperinci, agar menghubungi Balai Lelang Internusa pada nomor telepon diatas 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


METROPOLITAN 


KOMPAS, JUMAT, 28 


SEPTEMBER 2012 


KILAS 
METRO 


Kantor Pegadaian di 
Tanjung Barat Dirampok 


Tiga pria yang memakai helm 
merampok Kantor Pegadaian di 
Jalan Tanjung Barat Raya, Ja- 

Is (27/9), pu- 
kul 1. .30 Delapan pria lain ber- 
sa di luar, mengamankan 


n senilai Rp 900 juta raib. 
juga mengambil central 
processing unit serta alat pe- 
nyimpan data dari kamera 
CCTV sementara kamera CCTV 
dirusak. Kapolsek Metro Jaga- 
karsa, Jaksel, Komisaris Arsalam 
membenarkan dan menjelaskan 
hal itu. (NEL) 


Festival Kuliner 
Nusantara 


Wali Kota Jaksel Anas Effendi 
membuka Festival Kuliner Nu- 
santara, di Kalibata City, Kali- 
bata, Kamis (27/9). Festival ini 
memamerkan dan memberi ke- 
sempatan kepada warga Jakarta 
neka masakan 
termasuk ber 
kan Betawi yang menjadi 
ciri khas Jaka lama dua 
, yaitu 27-28 September 
(NEL) 


Warga Tagih Janji 


Warga Kelurahan Kelapa Dua, 
Kecamatan Kebon Jeruk, Jak 
bar, menagih janji Pemprov DKI 
yang akan menormalisasi Kali 
aris "Kami 
tidak dinormalisasi, banjir 
siklus lima tahunan terjadi 


dilakukan pengukuran dengan 
alasan perbaikan data (updating) 
untuk segera dibebaskan. "Tapi 


da kejelasarn, 
ai ketua RW malu 


oal ganti 
rugi tanah dan bangunan, tetapi 
adanya rencana proyek pelebar- 
an kali tersebut. Rencana 
membuat rumah wi 
direnovi 


TAWURAN 


ps 


i memberi peringatan 
at. Namun, saat lepas 
dari pengawasan, mereka lang- 
sung bergerak menuju tum- 
pukan tas untuk mengambil te- 
lepon genggam. Bukannya takut, 
khawatir, atau gelisah, sejumlah 
siswa bahkan berfoto-foto di 
kantor polisi. Mengetahui hal 
itu, Kepala Polsek Sukmajaya 
Ajun Komisaris Fitria Mega 
langsung memperingatkan pel- 


”Kalian jangan meremehkan 
polisi. Kami akan memproses 
hukum pelajar yang terb 
terlibat tawuran, a 

Sebar 


bei 


Mereka Hitangkap polisi kamen 
diduga hendak tawuran. Saat di- 
tangkap, mereka tengah berge- 


rombol di dekat SMK Ganesha 
ya di Jalan Bahagia Raya, 


Pare, Pa kelas III SMK 
Mekanika, mengatakan, mereka 
dari Bogor ke Depok menum- 
pang bus. Bus itu disewa 
dengan uang patungan. "Kami 
sewa bus Bogor-Depok, bia 
nya Rp 2.000 per orang,” ka 
tanya. 

Kamal, siswa kel 
mengatakan, mereka mendengar 
berita tawuran dari media. 

Saat ditanya apakah ia takut de- 
ngan tew: swa dalam ta- 
wab dengan 
Kalau sudah takdir, mau 


s II Yatek, 


gimana.” 


Saling balas 
Di depan ruang jenazah di 
RSCM, Rabu (26/9), anak-anak 
SMA Yayasan Karya (Yake) 66 
Kampung Melayu berkumpul 


Mereka Terbiasa 
dengan Kekerasan 


Satu ruangan di Kantor Kepolisian Sektor 
Sukmajaya, Depok, penuh sesak puluhan pelajar dari 
sejumlah SMK di Bogor. Mereka membawa senjata, 
antara lain gir sepeda motor bekas. Saat ditanya oleh 
salah seorang polisi apa tujuan mereka ke Depok, 
mereka dengan kompak menjawab, "Mau main Pak!” 


dan berkabung atas kematian 
kawan mereka, Deni Januar 
(17), dalam tawuran dengan sis- 
wa-siswa SMK Kartika Zeni 
(K2 Matraman. 

"Mereka (siswa SMK KZ) 
akan meneri a 
tunggu saja,” kata salah satu 
siswa SMA Yake, sebut saja Rio. 

Sebelumnya, 
SMA Yake, Ari, mengatakan, ke- 
matian Deni diduga karena ba- 
las dendam siswa SMK KZ. T: 
hun 2011, menurut Ari, ada 
wa SMK KZ yang tewas dalam 
vuran dengan SMA Yake. 
tidak tahu mulai kapan, 
jak masuk ke sini 
suh kami 
kata Reza 
Nuryaman (18), teman Deni. 

Menurut Reza, mungkin ta- 
wuran akan terus terjadi karena 
an balas dendam. 

Sementara siswa SMAN 6, 
Faraoug El-Hassan (15), teman 
Alawy Yusianto Putra (15) yang 
tewas dicelurit FR, siswa SMA 
70 di Bulungan, Senin (24/9), 
mengatakan, ia dan kawan-ka- 
wannya tidak suka tawuran. 

”Habis ini juga tambah ga 
mau tawuran. Juga tidak balas 
dendam,” kata Faraoug meski- 
pun ia mengiyakan saat ditanya 
apakah kedua SMA negeri yang 


itu SMK KZ,” 


KOMPAS/WISNU WIDIAN 


Polisi menggiring FR, tersangka pembacok siswa SMA Negeri 6, Alawy Yusianto Putra, sesampainya di 


Markas Kepolis 
kawasan Condong Catur, Yogy: 


bertetangga di Bulungan, Jakar- 
ta Selatan, itu rutin terlibat 
wuran tanpa s ang jelas. 
Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Mohammad Nuh 


menjadi pei 
yang harus seger 
nurut dia, tawuran tis 


ena hal ini sangat berat 
Ada masalah sosial yang mele- 
kat pada pelaku tawuran. 
Nuh menyatakan, pelaku 
wuran ini tidak mengenal sta 


an Resor Jakarta Sel 


sosial atau ekonomi. "Kasus 
Deni dengan Alawy, struktur so- 
sialnya berbeda,” ujarnya 
Psikolog anak dan remaja da- 
ri Lembaga Psikologi Terapan 
Universitas Indonesia, Vera Ita- 
biliana Hadiwidjojo, menyata- 
kan, lingkungan dari rumah 
hingga sekolah memberikan an- 
dil terhadap perilaku anak. Re- 
maja butuh diakui, beraktuali- 
sasi, mereka mencari tempat, 
dan itu bisa positif atau negatif, 
tergantung dari lingkungan. 
Menurut Vera, tawuran ter- 


tan, Kamis (27/9). FR ditangkap oleh polisi pada Rabu (26/9) di 


jadi karena pembiaran terhadap 
kekerasan yang terus-menerus. 

Selain itu, lemahnya penegakan 
hukum terhadap pelaku tawur- 

an juga kian membudayakan ta- 
wuran, 

Komisioner Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia Syafruddin 
Ngulma Simeulue mengatakan, 
i tawuran 
lah mewujudkan rasa aman 

tiap siswa di semua ting- 
katan sekolah. 


KO P/ 
IANA) 


NARKOBA 


JAKARTA, KOMPAS Ke- 
or Metro Jakarta Ba- 
rat terus berupaya menghentikan 
pasar gelap narkoba di K 
Ambon, Kedaung 
Boncos, Taman Palem, Cengka- 
reng. Pada Kamis (27/9) pukul 
00.30-03.30, mereka kembali 
menggerebek "pasar induk" sabu 
tersebut. 

Dalam penggerebekan ter 
but, a Kepala Satuan Narkoba 
Polres Metro Jakbar Ajun Ko- 
misaris Besar Gembong Yudha, 
polisi mengamankan 57 orang, 
yakni 58 pria dan 4 perempuan. 


Mereka penjual dan pengguna 


#telah kami periksa sore ini, 
kami menetapkan 13 orang s 
bagai ter mpat orang 
menjadi pengedar, 
sembilan orang jai pengguna 
sabu," ujar Gembong. 
Kemungkinan bes 
bilan pengguna sabu bal 
pusat rehabil 
bang masuk penjar 
"Yang empat tersangka bakal 
masuk penjara, tetapi yang sem- 
n lainnya bakal mendapat 
perawatan di pusat rehabilitasi 


r, kesem- 
al masuk 
»ba ketim- 


narkoba s 
undangan 

Semontar 
sir,danji 


ai ketentuan per- 
kata Gembong. 
pemilik tapak 
uru timbang akan d 
al 14 tentang peng- 
ok, dan penjual. Me- 


ka- 


tentang kejahatan terorganisasi, 
"Akumulasi hukumannya 
umur hidup," kata Gembong. 


Jakbar paling rawan 

Hingga kini, Polres Jakbar ma- 
sih menjadi wilayah peredaran 
narkoba paling rawan di wilayah 
hukum Kepolisian Daerah Metro 


Kampung Ambon Digerebek Lagi, 13 Orang Menjadi T 


Jaya. Kampung Ambon, Boncos, 
Taman Palem, Cengkareng, serta 
kawasan tempat hiburan mala 
di Mangga Be 
pasar terbesar, 

Gembong mengakui, jaringan 
narkoba di Jakarta, terutama di 
Jakarta Barat, bak patah tumbuh 
hilang berganti. Dibasmi 
satu, muncul ja 

Hokul maoohemer bia 
ional, polisi mengguna 
lain yang lebih menghemat 
. "Kami ganggu saja kan- 
g-kantong pasarnya, Kami ya 
kin, lama-lama kantong-kantong 


masih menj 


'ersangka 


dba itu gulung tikar 
lau terus diganggu,” ujar Gem- 
bong. 


Tiga lokasi 


Penggerebekan kali ini dila- 
kukan di tiga lokasi, yaitu di Jalan 
Nila, Jalan Berlian, dan Jalan 
Intan. 

Gembong mengistilahkan 
Kampung Ambon sebaj 
induk narke am 
pasokan narkoba dari beberapa 
tempat masuk ke sana, 

“Sumbernya. banyak. 
nya pasar induk, Sulit me 


tilah- 
k 


iapa saja dan dari mana 
okannya,” ujar Gembong. 
Dalam penggerebekan kema- 
menyita sabu 21,75 
stasi 2 butir, 7 cangklong 
dan bong alat pengisap sabu, 
serta uang Rp 5105000 hasil 
penjualan sabu. Selain itu, polisi 
menyita 29 sepeda motor, 

ami belum  memerinci, 
i 29 sepeda motor tersebut, 
berapa yang menjadi alat atau 
ana kejahatan dan hasil ke- 
jahatan, atau milik para peng- 


Gembong. (WIN) 


T OuArSIDE 


Ne 


YOUR PRIVATE SEAT TO THE BEST VIEW IN PENANG, MALAYSIA 


Tanjung 
yong 


ps Tanjung Pinang 


PELUNCURAN PERDANA DI INDONESIA 
Sabtu & Minggu | 29 & 30 Sept 2012 
Krakatau Room, Grand Hyatt Hotel, Jakarta 

Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta, Indonesia 


UANG MUKA RINGAN 


Terletak di plot terakhir dalam Ouayside. 


ANDAMAN 


adalah — kondominium 


mewah tepi laut yang berdiri di lahan yang 
terbentang seluas 8.5 hektar, Tim arsitek 
kami dengan cermat mensejajarkan setiap 


tower agar 


pemandangan lepas ke arah laut, 


15K unitnya — memiliki 


marina 


Straits Ouay, waterpark, atau pesisir pantai 
ke arah Gurney Drive 


“ Seri 


Tanjung Pinang adalah 


rancangan 


hunian tepi laut kelas dunia terbesar di 
Penang, Malaysia 


@ Freehold kondominium terletak di 8.5 hektar 


tanah tepi 


laut, 283 hektar taman, 


1.82 hektar waterpark dan clubhouse elit 


bagi penghuninya 


#Andaman menawarkan servis dan finishing 
standar hotel bintang 5 


« Hanya 


berjarak beberapa 


menit dari 


Straits Ouay, retail mal, sekolah intemasional 
dan rumah sakit 


« Penang adalah satu dari Top 10 kota yang 
layak ditinggali di Asia: dan George Town 
dianugerahkan status “Worid Heritage Site" 
oleh UNESCO 


www.guaysideresort.com 


10.00 - 19.00 


UNDANGAN SEMINAR GRATIS 

29 Sept 2012 | 11.30 dan 15.30 

30 Sept 2012 | 15.30 

8 hal yang harus anda ketahul tentang 


Penang dan Aspek Legalitas Pembelian 
Properti di Malaysia 


DEPOSIT MULAI HANYA 54 DAN DISKON MENARIK 


Untuk keterangan lebih lanjut: 
62 812 8155 0516 
62 857 1558 1001 -X 
62 818 08917669 
62 898 9880123 


Jimmy 
Agus 
Paul 
Steven 


PRIME ONE 


K SERI TANJUNG PINANG 


PENANG « MALAYSIA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Marketing agent: 
021 5696 7679 


INNOVATION AWARDS 


AWARDING NIGHT 


INSPIRASI 


KERJA KERAS 


MEMBUIKA 
NK 


TRIAL& 
ERROR 


REATIVITAS 


INOVASI 
GIGI 


CITOS, JAKARTA 


29 SEPTEMBER 2012 


PERFORMANCES BY 


ENDAH N RHESA | KUNOKINI 


DREw | Hivi! 


EXPERIENCE OUR 


www.black Xperience.com 


» 


SEPUTAN 
MOOKESIA 


INNO 


SP djarumblack 


| BACKALLEY 


GATRA 


TIVE GAMES 


B @oblackxperience 
KOMPAS 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, 


SERANGAN JANTUNG, 


IMPOTENSI DAN 


GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


27 


Buruh Siapkan 
Demo Massal 


Menakertrans: Pemerintah Akan Tegas 


TANGERANG, KOMPAS — Sejumlah aliansi dan 
serikat buruh secara serempak berunjuk rasa di 
beberapa titik di Jakarta, Kota Tangerang, dan 
Kabupaten Tangerang, Kamis (27/9). Mereka 
mempersiapkan unjuk rasa dan mogok kerja massal 
se-Indonesia pada Rabu (3/10) mendatang. 


Sedikitnya 1.500 buruh Kon- 
federasi Serikat Pekerja Indone- 
sia berunjuk rasa di depan Ge- 
dung Kementerian Kesehatan 
dengan menutup Jalan HR Ra- 
suna Said, Jakarta Selatan, dari 
Warung Buncit menuju 
Menteng, 

Sekitar pukul 13.00, buruh ber- 
gerak ke Gedung Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. 
Aksi ini membuat arus lalu lintas 
macet parah. 

Mereka menuntut penghapus- 
an sistem kerja alih daya (out- 
sourcing), upah murah, dan me- 
nolak kewajiban iuran jaminan 
kesehatan bagi pekerja. 

Sementara itu, di Tangerang, 
aksi damai buruh dilakukan de- 
ngan mendatangi satu per u 
pabrik dan membagikan selebar- 
an, Sebagian dari mereka men- 
datangi kantor pusat pemerintah 
Kota Tangerang, 
ini sebagai wujud s0- 
Isasi dalam rangka memper- 
aa unjuk rasa dan mogok 

a Indonesia, Re abu 
@/0) Menang al 
ra, Koordinator Federasi Seri 
Buruh Kary: kepada 
Kompas di abupaten Tange- 
rang, kemarin. 

Dikawal petugas dari kepoli- 
usan buruh yang ter- 
gi-bagi dalam beberapa kelom- 
pok itu melakukan aksi di 
jumlah titik, di antarany 


wasan Industri Jatake, dan 
an Industri Manis, 

ara buruh juga melakukan 
aksi unjuk rasa damai di kawa: 
Palem Manis dan Kali S: 
bagian lagi, buruh mendat 
pusat pemerintahan. Aksi ber- 


langsung damai hingga mereka 
bubar sekitar pukul 14-00, 


Tuntutan buruh 


yang juga Presidium 
tt Tangerang Raya, 
mengatakan, tuntutan utama p 
ra buruh adalah menghapi 
tem kerja alih daya dan menolak 
upah murah. 

Menurut Koswara, aksi ini se- 
bagai langkah pemanasan untuk 
persiapan unjuk rasa di kawasan 
industri se-Tangerang Raya ter- 
kait dengan demonstrasi dan mo- 
gok bersama buruh di 4 kawasan 
industri seluruh Indonesia. 

Rapat akbar ribuan buruh 
se-Tangerang Raya (Kota dan Ka- 
bupaten Tangerang, Tangerang 
Selatan) pada 8 Oktober diren- 
canakan digelar di Lapangan 
Bitung. 

Kepala Kepolisian Resor Ta- 
ngerang Kabupaten Komisaris 
Besar Bambang Priyo A menga- 
takan, pihaknya sudah menge- 
tahui informasi rencana rapat ak- 
bar pada 8 Oktober mendatang. 


Pemerintah janji tegas 
Sementara itu, Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Mena- 
kertrans) Muhaimin Iskandar 
kembali menjanjikan akan men- 
cabut izin perusahaan penyalur 
a alih daya yang bekerja 
aturan perun- 


dang-undangan. 

Dua bulan lalu, Kemenaker- 
lah meminta pe- 
h mendata per- 
ir tenaga alih da- 
akan dan pengawasan 
n outsourcing harus 
tegas sesuai dengan kewenang- 
annya. Saya minta pemerintah 
supaya mencabut izin opera- 


sional pengerah tenaga outsour- 
cing yang tidak taat aturan,” kata 
Muhaimin, 


Jangan tunduk tekanan 


Secara terpisah, Ketua Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo) 
Anton J Supit meminta peme- 
rintah mengikuti regulasi dalam 
menangani masalah ketenaga- 
kerjaan sehingga tidak tunduk 
begitu saja terhadap tekanan bu- 
ruh lewat unjuk rasa. 

Menurut Anton, pengusaha 
membutuhkan jaminan perlin- 
dungan dan penegakan hukum 
agar mereka berproduksi 
dan menciptakan lapangan kerja 
dengan tenang, 

Pemerintah harus tegas meng- 
hentikan kebijakan populis yang 
menyesatkan dan tidak mendu- 
kung iklim investasi, 

Anton mencontohkan, peme- 
rintah menaikkan tarif tenaga lis- 
trik (TTL) industri secara se- 
pihak sambil mempertahankan 
subsidi listrik dan bahan bakar 
minyak demi kepentingan pen- 


ku umum di dunia 
ri membayar listrik 
lebih murah dari rumah tangga 
karena industri berproduksi dan 
menciptakan lapangan kerj 
lam soal juran jaminan kesehatan 
dan pajak, semestinya semua 


rakyat turut membayar sesuai 
dengan kemampuan sehingga 


sip keadilan benar-benar ter- 
wujud,” kata Anton, 
siden Konfederasi Serikat 
a Said Igbal me- 
ngatakan, pejabat Kementerian 
Kesehatan sudah menyetujui, pe- 
nerima bantuan iuran jaminan 
kesehatan adalah setiap orang 
yang berpendapatan sama atau 
lebih kecil dari upah minimum 
Namun, pejabat kedua kemen- 
terian tetap harus membawa ha- 
sil pertemuan kepada Menteri 
Kesehatan dan delapan menteri 
terkait untuk dirumuskan di tim 
kelompok kerja pembuat ran- 
cangan peraturan presiden dan 
rancangan peraturan pemerin- 
tah. (HAM/NEL/PIN) 


Jakar taria HANDINING 


u 


Dari Thanak, Usaha Bisa Menjadi Wah 


enjadi ibu rumah tang- 
ga tidak harus selalu 
mengurus rumah, sua- 
mi, anak-anak, dan momong cu- 
cu, Meski berada di rumah 
giatan produktif bisa dilakuka 
untuk memberikan kontribus 
terhadap pendapatan keluarga. 
Ruang pertemuan Kantor Ke- 
camatan Serpong Utara, Tange- 


sampai solusi berpromosi mu- 
rah melalui internet. 
Pelatihan bertajuk "Sajian 

Bersama Bogasari” di Kecamat- 
an Serpong Utara ini, menurut 

Product Group Manager PT In- 
dofood Sukses Makmur Tbk Di- 
na, meru- 


layah yang diprogramkan. 


rang Selatan, Rabu (26/9), ramai Sejak Juni hingga akhir Sep- 
kedatangan ibu-ibu PKK se-Ke- — tember 2012, mereka sudah ber- 
camatan Serpong Utara. Sekitar keliling ke sepuluh wilayah Ja- 


150 ibu rumah tangga yang da- 
tang itu siap dilatih membuka 
saha mandiri makanan, 
Selama dua jam, mereka di- 
sejumlah 
terigu, Ada 
ck, dan spa- 


karta, Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi (Jabodetabek), di an- 
taranya Cipinang Be 
wamangun, Mangga latan, 
Pondok Kelapa, Pondok Kopi, 
dan Menteng. 

Setelah Serpong Utara, pela- 
tihan serupa akan dilakukan 
maraton ke sejumlah kecamatan 
di Bekasi, Tanjung Priok (Jakar- 


a sep d 
makanan berbasi 
, cheesi 
aus tomat, 

Mereka juga diajarkan meng- 
hitung proyeksi keuntungan 


ta Utara), Kalideres (Jakarta Ba- 
rat), serta Kecamatan Cimahi 
Selatan dan Soreang (Bandung, 
Jawa Barat). 

Pelatihan serupa akan diberi- 
kan di Jar rat, Jawa Tengah, 
Pontianak, Aceh, Medan, 
dang, Riau, Jambi, Bengkulu, 
Bangka-Belitung, Lampung, Ja- 
wa Timur, Kalimantan, dan 
Sulawesi. 

"Targetnya, sampai akhir ta- 
hun ini sudah terealisasi kepada 
37.500 ibu rumah tangga,” kata 
Andriana. 


Potensial 

Senior Vice President Com- 
mercial PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk Divisi Bog: 
Hans Ryan Aditio menjela 
peluang kalangan ibu membuka 
usaha makanan berbasis terigu 


sangat potensial, Terbukti, 38 
persen atau sekitar 20154 dari 
52.868 usaha kecil menengah 
(UKM) makanan berbasis terigu 
binaan Bogasari adalah ibu: 
evaluasi program usaha 
yang sudah dilakukan 
di 10 titik sebelumnya, 
86 persen da s 
menyatakan belum pernah 
mengikuti pelatihan serupa. 
Sunarti (45), warga Villa Me- 
i an Serpong 
orang peserta, ju- 
ngat tertarik de- 


ga mengaku 
ngan pelatih: 


yang digalakkan pemerintah da- 
lam menghidupkan dan mencip- 
takan ekonomi kreatif di dalam 
rumah tangga. 

(PINGKAN ELITA DUNDU) 


BEST DENKI 


Yeo er 
Na Sa Wa 2905 
Sama jabar oo 


ana TIWARI LAGI 


ANN a20 Bagi 2012 (KUNJUNGILAH/ Buni 


Ultrabook" City ha 
LAGI: 


Hot D Deals! 


room ali LEADING brani 


ATRIUM SENAYAN ar, 
JADILAH YANG PERTAMA UNTUK PENAWARAN PG 


Dapatkan Har 
——4 Cicilan Ok s.i taburan Aa 
1 Lage 


Cash Rewards s.d R 


at ATRIUM OVAL GROUND FLOOR 


SUMMARECON MAL $ SERPONG | 


DAPATKAN DISKON SANGAT SPESIAL. 
SELAMA PAMERAN BERLANGSUNG' 


ya 


Special 
Price 


2.909, OOC 


Electrolux 
esa 


khusus pemegang mandiri kartu kredit | 


Disc Up To Add Disc Up To 
Y 0/5 
s.d 18 bulan 


Berlaku diseluruh store Best Denki 
Periode : 28 - 30 September 2012 

SELECTED ITEMS 
mandiri 


power buy 


| “JSyarat & ketentuan berlaku 


anggora CAS Ouarua Maman ME Pm PS (9 MANA 
SHARP CAMOM fm UPN Deen PNPS Pe pa 


PETS 8 Muna MLaccom Ae ULIA SOV ALS wara 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pad tamu aam 


Munyabertaku@ Okespop” 
Jakarta Plaza Semanggi 1.2 «Pondok Indah Maf 2 13 Aang MEC Lt LG» 
Semarang DP MallLLI » Surabaya Ty LE bana Pen 


Sx - 


TEJ setu pernegang Kartu Kredit AN untuk perbaetan Gadge hata23 pa 
NPL dan perntetan Gasoet hanya turwupelngyan 


FREE 1 BULAN BIAYA BERLANGGANAN 
TV satelit AORA TV disetiap pembelian handphone 
khusus di Global Teleshop" 


CD LOBAL : 


an HI 


ai 


Danamon 


ag 


Ounua pe 
dan hanya tu 


MMASA 
UNTUK AN/ K 


TELESMOP 


pang art kredit RI 
di Giobal Talestop 


BNI 


Pend promo 
28 Septarrbar- 01 Oktobr 2012 


terbakar atau terjatuh 
hari hanya dengan tambahan 


FI tb.com/okeshop 
OkeShop 


Hotline : (021) 2903-5108 
Shop Online : www.oke.com 


Shop Online : www. 


(021) 794-7a86 
0813999 70000 
baiteleshop.com 


Komunitas Penggelar ”Wine Olympics” Didenda 


Suatu pekan raya minuman anggur di Jerman yang digagas 
komunitas Langenlonsheim pada Agustus 2012 memasang logo 
mirip logo olimpiade untuk berpameran. Panitia menamainya 
Wine Olympics karena digelar bersamaan dengan Olimpiade 
London 2012. Namun, Komite Olimpiade Jerman meminta 
agar komunitas itu tidak lagi menggunakan simbol-simbol 
olimpiade untuk kepentingan komersial. Komunitas itu kini 
diminta menandatangani semacam surat perjanjian, menya- 
takan berhenti menggunakan simbol-simbol olimpiade. Mereka 
juga didenda 5.000 curo (sekitar Rp 62 juta). "Tujuan acara itu 
bukan untuk mendukung olimpiade. Mereka tidak boleh sem- 
barangan, aturan ini berlaku di semua negara,” kata juru bicara 
Konfederasi Olahraga Olimpiade Jerman, Christian Klaue, Ka- 
mis (27/9). Perwakilan komunitas tersebut belum berkomentar 
soal denda dan larangan ini. Komite Olimpiade Internasional 
sangat ketat mengatur logo yang mendatangkan miliaran dollar 
AS dari para sponsor tersebut. (REUTERS/IVV) 


Loeb Tidak Berlomba Penuh Tahun Depan 


Juara dunia reli delapan kali, Sebastian Loeb (Perancis), tidak 
akan berlomba penuh di semua seri pada tahun depan. Loeb 
yang membela tim Citroen memimpin klasemen sementara 
dengan 219 poin, terpaut 61 poin dari rekan satu timnya, Mikko 
Hirvonen (Finlandia), Jadi, dia bakal juara dunia reli untuk 
kesembilan kalinya tahun ini walau masih ada tiga seri tersi: 
yakni seri Perancis, Italia, dan Spanyol, Oktober-November 
mendatang ”Loeb dan navigatornya, Daniel Elena, tidak akan 
mempertahankan gelar mereka pada 2013,” demikian perr 
taan Citroen Racing dalam situs mereka, www.citroen-wrc.com. 
Namun, Loeb/Elena akan berpartisipasi mpai empat 
reli, seperti di Monte Carlo, seri pembuka musim balapan 2013 
pada 15-20 Januari. Sepanjang kariernya, pereli berusia 38 
tahun itu mengoleksi 69 kemenangan. Namun, Loeb tetap akan 
bergabung dengan tim Citroen. Hirvonen akan berlomba penuh 
tahun depan dan pereli ketiga Citroen adalah Khaleed al-Gas- 
simi (Uni Emirat Arab). (AFP/REUTERS/TIA) 


Balapan Malam di Makassar 


Jumat (28/9) ini berlangsung babak kualifikasi balapan malam 
perdana Yamaha Cup Race (YCR) di sirkuit semipermanen 
Trans Studio Makassar, Sementara balapan berlangsung Sabtu 
esok. Ajang ini merupakan seri keenam YCR 2012 dan diikuti 
lebih dari 200 peserta. Manajer Motosport Yamaha Indonesia 
Supriyanto mengatakan, balapan malam lebih menguras fisik 
pebalap. Sebaliknya, bagi penonton, suasana lebih nyaman ka- 
rena tidak kepanasan. "Pebalap Yamaha dari 
dari Region 5 Sulawesi dan Region 6 Ambon-Papua yang biasa 
tampil di Motoprix, tampil di seri ini," kata Supriyanto, Ada 
tujuh kelas lomba di YCR Makassar, yakni MPI (bebek 4 tak 
125 ce tune up seeded), MP2 (bebek 4 tak 10 ce tune up 
seeded), MP3 (bebek 4 tak 125 ce tune up pemula), MP4 (bebek 
4tak 110 cc tune up seeded), MP6 (bebek standar 110 ce 
pemula), MP7 (matic 130 ce tune up seeded), dan kelas spesial 
bebek standar showroom pemula. Tahun ini, balapan malam 
YCR Makassar adalah yang kedua setelah di Jember. (TIA) 


OLAH 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


RAGA 


Pemberian Penghargaan 


Na 


Atlet DKI 
Jakarta yang 
berlaga pada 
PON Riau 2012 
berfoto sebelum 
acara pemberian 
penghargaan di 
Jakarta, Kamis 
(27/9). DKI 
Jakarta tampil 
sebagai juara 
umum pada 
PON Riau 2012 
dengan 
perolehan 110 
emas, IOI perak, 
dan 12 
perunggu. 


KOMPAS/YUNTADHI AGUNG 


Unggulan Duel Tiga Gim 


Liliyana/Tontowi ke Perempat Final 


PALEMBANG, KOMPAS — Tiga pebulu tangkis 
tunggal putra unggulan Indonesia bertarung tiga gim 
pada babak ketiga Indonesia Open Grand Prix Gold 
2012 di Palembang, Kamis (27/9). Sementara ganda 
campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir melaju 
mulus ke babak perempat final. 


Menghadapi peringkat ke-102 
dunia, Simon Santoso bak meng- 
hadapi Tembok Raksasa China, 
Dia kalah 21-23 dari Chen Yue- 
kun pada gim pertama, Simon 
adalah unggulan pertama turna- 
men itu, tetapi dia tertatih-tatih 
mengejar Chen yang tampil sa- 
ngat gigih. 

Namun, pada gim kedua, kegi- 
gihan Chen raib sehingga Simon 
dapat menutup gim tersebut 
21-12. Pada gim penentuan, Si- 
mon tancap gas. Dia menekan 


Chen dengan melancarkan smes 
keras untuk unggul 4-2. 
Kegigihan Chen muncul lagi 
pada gim ketiga. Dia bertempur 
sengit dan sukses mengembali- 
kan smes keras Simon guna me- 
metik poin. Namun, Simon tam- 
pil lebih jeli dan segera meng- 
akhiri perlawanan Chen, 21-14, 
dalam total waktu 53 menit. 
Laga Dionysius Hayom Rum- 
baka melawan Iskandar Zulkar- 
nain Zainuddin (Malaysia) pun 
berlangsung hingga 50 menit. 


Unggul 21-12 pada gim pertama, 
Hayom kehilangan gim kedua, 
16-21. Hayom yang berada di pc 
ringkat ke-19 dunia meny 
perlawanan Iskandar, per 
ke-99 dunia, dengan 21-17. 

Sama seperti rekannya, Sony 
Dwi Kuncoro pun berduel tiga 
gim kala berjumpa dengan An- 
drew Smith (Inggris). Kiprah 
Sony mendebarkan karena dia 
kalah 14-21 pada gim pertama. 
Berbekal pengalaman lebih ma 
tang Sony bangkit dan tak ter- 
bendung untuk merebut dua gim 
berikutnya, 2-7, 2-13. 

”Pada gim pertama, ber- 
usaha terus menempel poin. N: 
mun, hal itu sulit karena kondisi 
lapangan kurang menguntung- 
kan,” ujar Simon. 

Hayom pun berpendapat se- 
nada, Dia tidak puas dengan pel 
tandingan itu karena angin dari 


pendingin ruangan tidak stabil, 
"Kami sama-sama tidak bisa 
tampil lepas,” katanya. 


Ganda campuran 


Berbeda dari tunggal putra 
yang berjuang ekstra demi me- 
lewati babak ketiga, ganda cam- 
puran Tontowi Ahmad/Liliyana 
Natsir melaju mulus ke perempat 
final. Pasangan peringkat keem- 
pat dunia itu membungkam Put- 
ra Eka Rhoma/Aris Budiharti da- 
lam waktu relatif singkat, 17 me- 
nit, dengan skor 21-8, 21-15. Se- 
lanjutnya, Tontowi/Liliyana ber- 
jumpa Wijaya Rendra/Devi Tika 
Permatasi 

Sementara ganda putri ung- 
gulan Anneke Feinya Agus- 
tin/Nitya Krishinda Maheswari 
menyingkirkan Imawan Gebby 
Ristiyani/Nuraidah Tiara Rosa- 
lia, 21-17, 21-12. (IRE) 


SEA GAMES 2013 


Data Enam 
Cabang 
Ditunggu 


JAKARTA, KOMPAS — Hing- 
ga Kamis (27/9), masih ada enam 
induk organisasi cabang olahraga 
yang belum mengirim jumlah 
dan daftar nama atlet SEA Games 
Myanmar 2013 ke Komite Olah- 
raga Nasional Indonesia. Ketua 
Umum KONI Tono Suratman 
mengungkapkan, KONI bisa saja 
menggunakan data dari tim mo- 
nitoring dan Satlak Prima apabila 
usul dari keenam cabang itu be- 
lum juga diterima. 

Seperti diketahui, Satlak Prima 
Utama Muda meminta pengurus 
induk organisasi dari 38 cabang 
di SEA Games Myanmar me- 
nyerahkan usul jumlah atlet dan 
nama, Penyampaian usul dila- 
kukan mulai Rabu (26/9) hingga 
Jumat ini. 

Hingga Rabu sore, tujuh 
bang belum mengusulkan atlet 
sesuai dengan kriteria Satlak Pri- 
ma, Kamis, loncat indah menyu- 
sul. "Dari tujuh cabang yang be- 
lum memasukkan usul pada Ra- 
bu kemarin, hari ini (Kamis) lon- 
cat indah mengusulkan 14 atlet 
dengan nama,” ujar Kepala Sub- 
bidang Kompetisi Utama Muda 
Andri Paranoan, Kamis. 

Tono menambahkan, KONT 
masih menunggu usul lengkap 
jumlah atlet.” Kalau sampai Jum- 
at sore belum juga lengkap, KONI 
akan membantu melengkapi data 
dengan menggunakan database 
Satlak Prima supaya SK (surat 
keputusan) pelatnas bisa terbit. 
Kami tidak mau mengulang per- 
siapan SEA Games 2011 yang 
pelatnasnya tidak serentak,” ujar 
Tono, 

Dari atletik, 108 atlet yang ter- 
diri dari 52 atlet putri dan 56 atlet 
putra disiapkan. "Jumlah itu bisa 
berkurang. Pengi 
jadi lewa 
raan 1 
coba," ujar Kepala Bidang Pem- 
binaan Prestasi PB PASI Boedi 
Darma Sidi. PASI telah menda- 
tangkan seorang pelatih loncat 
galah dari Rusia untuk mendu- 
kung pelatnas, (ILN) 


NEW INK TANK SYSTEM PRINTERS 
L110/L210/L300/L350 


Acer recommends Windows" 7. 


EPSON 


EXCEED YOUR VISION 


000 


Halaman per botol - 


ur MRP69.000. 


Saksikan dan Buktikan 
Kehebatannya di Pameran: 


# SEMARKOMTEK 2012 - SEMARANG 
Java Mali, 28 Sept - 2 Okt 2012 
“ JOGJAKOMTEK 2012 - YOGYAKARTA 
Jogja Expo Center, 29 Sept - 3 Okt 2012 
# MANGGA DUA MALL - JAKARTA 
Mangga Dua Mall Lt. Dasar, 23 Sept - 4 Okt 2012 
“IT & GADGET FAIR 2012 - JAKARTA 
Ratu Plaza Lt. Dasar, 25 - 30 Sept 2012 


Intel" Core”” 13-2367M processor (1.40GHz) » 
Genuine Windows" 7 Home Premium - 4GB: 
DDRI - 500GB HDD 


Rp 7400p 

Ho Oon - GI 
Agan. r—----A 
(1,70GHz with Turbo Boost up to 2.60Ghz) 


Na aa 


Also Available with Intal" Gore”" 17:3817U processor 
(1.90 GHz with Turbo Boost up to 3.10 GHz) 


Aas 


Intel" processor 877 (1.40GHz) - 2GB DORI - 
320GB HDD 


P2. CE 


Also Avallabio with Intel” processor 877 (1.40 Gia) & 
Genuine Windows" 7 Home Basic 


Rp 3,599jt' « 


Aspire S3 Ultrabook"" (13.3”) 


Also Available: 
Aspire One 756 (11.6") 


PN 


(iso Avallabie with Intel” Pentium” processor 967 DAPATKAN KAOS KEREN 
orformance Mini Laptor aa Sa Isl big 54 "Untukmu Indonesiaku" 
Rp 3 900jt MT | eta MOTO LAMA pemtatan LNOKANOLADALNO 
Effective — Ink Bottles Genuine Inks Black Iniks' 
DUA Parrata Iu Tan MAN DA CATAT MATAN Pe Ad Koe Lee catu Tai Paten 2 2 Yep KR 
era An Dengue menggunakan Arit PI Buram BONECSE7AU Gro 1 het ala IC mer 1.710 8 LONO ceme 1000 Senar LNG ALAN yang MSN) SMYAL “ Baba KA LAM LK 
LOW COST HIGH @UALITY PEACE OF MIND 


EP LP O— o— — 


Aspire S3 Ultrabook?" Is powered by Intel" Core'" (7 Processor 

Pastikan produkmu borgaransi resmi PT Acer Indonosia I www.acer.co.id 

/Acer Cemter: JAKARTA (021: Onion Dust Mangga Dua 6230 2202, Ambusador Mal 5793 2655, Ratu Paza 7279 7797, Pong 
Saut 7592 13351 36 SEMARANG (024k Ruko Mataram Plaza 356 008 SURABAYA (03 1): Htech Mail 535 5618 8G Junctan 
332 1731, Margorejo Indah 843 2006 MEDAN (061): Sun Prara 450 ISA Krakatau 664 2114 MAKASSAR (0811 Gurwng 
Bewakarserg 442 237 BANDUNG (022): Cihampelas Walk 206 117! PALEMBANG (871k Palembung Sguwe 380 316 
SAMARINDA (0541): Agus Salim 733 409 YOGYAKARTA (0274): Gejayan 549 271, Demangan 3! 738 BANJARMASIN 
IBSY1: Gatot Subroto 325 Oset MALANG (0381): Ruko Bondowoso 576 375/ 576 377 TANGERANG (021): Supermal 
Karawaci 54200530 Gading Serpong 546 0614 BALIKPAPAN (05421: « Walk ?00 3777 MANADO (0491): Buk Megasmart 
(BKI 1456 PEKANBARU (076 1: Setia Budi 25 I87 SOLO (0271) Solo Cemter Poent 730 177 


Cetak dokumen hingga 18.500 lembar” 
Rp 20,-/lembar untuk dokumen BW 
Rp 35,-/lembar untuk dokumen F/C 


Resolusi 5760 x 1440 dpi Dengan tangki tinta Asli dari Epson 


Garansi resmi 1 tahun 


| semut, IG 
sit wWW.epson.c d or cal 462 021 5723161 


k 


Ultrabool 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Samsung 


GALAXY Note 


101 


Our New Way to do many things 


Didiet Maulana Fashion Designer 


Ide bisa datang kapan saja dan 

Samsung GALAXY Note 10.1 membantu saya 
untuk bisa menuangkan ide dan inspirasi dalam 
bentuk sketch. Photoshop Touch dan S Pen yang 
praktis pun memudahkan saya mempercantik 
desain dan mempresentasikan koleksi 

dengan percaya diri. 


Yoris Sebastian Entrepreneur 


Samsung GALAXY Note 10.1 meningkatkan 
kemampuan multi-tasking saya dalam 
menjalankan bisnis sehari-hari. Saya dapat 
mengecek hasil kerja tim kerja saya sekaligus 
melakukan koreksi dimanapun saya berada, 
karena S Note memudahkan saya menulis 
langsung pada dokumen yang saya terima. 


Maba 
rt TE oh" Wa Kah Sdh Bl | Ratih Ibrahim Psychologist 
Samsung GALAXY Note 10.1 ini bisa dijadikan alat 
belajar interaktif yang dapat mengembangkan 
potensi anak secara optimal. Kini, menulis, 
membuat sketsa dan mengerjakan rumus 
matematika dapat dilakukan secara bersamaan 


berkat tampilan multi screen. 


Sunny Gho Visual Artis 


Lewat komik, saya dapat berbagi ide dan 
cerita. Kapasitas prosesor dan memori 
Samsung GALAXY Note 10.1 yang tinggi 
memungkinkan saya membuat komik dan 
mencari referensi secara bersamaan 
dengan lebih nyaman. 


A N 
Experience Indonesia's «55 |. 
local content from Samsung 
» Lubitu Laguku eReading 


“ Illustrations are created using Samsung GALAXY Note 10.1 


10.1" Large Screen | Precise S Pen Input | SMP (Rear) # 2MP (Front) Camera | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 2GB RAM | 1.4GHz Guadcore Processor | Voice Call 


SamsungMobileIndonesia » @Samsung. ID 


Customer service & contact center: Toll Free 0800-112-8888, Telp (021) 5699-7777 (hunting) | www.samsung.com/id Be Pearl White (5 Pearl Grey 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OLAHRAGA 


KOMPAS, JUMAT, 28 


SEPTEMBER 2012 


TENIS 


Azarenka, Lelah 
dan Habis Energi 


aat tubuh meminta untuk berhenti, apa yang bisa di- 
S lakukan oleh seorang petenis nomor satu dunia 

lipun? Tidak ada, kecuali berhenti. Victoria 
mendadak mundur dari turnamen tenis Pan Pasifik Terbuka di 
Tokyo setelah melaju ke perempat final dengan mengalahkan 
Roberta Vinci, 6-4, 6-2, Rabu (26/9). Petenis Belarus itu se- 
harusnya menghadapi petenis Jerman, Angeligue Kerber, di 
delapan besar. 

Azarenka mundur karena merasa sangat lelah dan tak punya 
energi lagi untuk melanjutkan pertandingan. Sewaktu melawan 
Vinci, Azarenka tampak tidak terlalu bugar. Ta mengeluh pu- 
sing, Tekanan darahnya dicek saat kedudukan 4-3 untuk ke- 
menangan Vinci, Karena hasilnya baik-b , petenis ber- 
usia 23 tahun itu kembali melanjutkan laga dan bahkan ia 
menemukan momen untuk menyerang ketika pukulan fore- 
hand Vinci mengenai net. 

"Saya merasa pusing di lapangan. Kepala saya berput: 

di antara poin demi poin. 


uutar 


mencoba menyelesai 
ujar Azaren- 


sepat mungkin,” 


si 
69 ka 
Peteni: 


kan Serena Willian 
Terbuka 2012 itu langsung men- 
dapatkan irama permainan pada 
set kedua, Ia tidak memberikan 
kesempatan kepada Vinci dan 
unggul 4-0, 

Namun, mendadak pada Ka- 
mis kemarin Azarenka menya- 
takan mundur, "Sebelum turna- 
men dimulai, saya sudah mera: 
tidak terlalu sehat. ngat rendah, Ini 
bukan saya yang sa tidak mungkin untuk 
bertanding hari ini (melawan Kerber)," tutur juara Grand Slam 
Australia Terbuka itu, 

zarenka menduga tubuhnya sangat lelah setelah bertanding 
sepanjang musim hingga Olimpiade London dan pertaruhan 
terbesarnya, AS Terbuka, awal bulan ini, “Selebihnya masih 
belum tahu ada apa di tubuh saya ini,” ucapnya lagi, 

Kelelahan mendera hampir semua petenis pada musim ini, 
seperti pernah terjadi tahun 2008 ketika dihelat pesta olahraga 
akbar olimpiade, Petenis peringkat pertama ATP, Roger 
derer, beberapa waktu lalu juga mengatakan sangat lelah me- 
lalui musim yang panjang tahun ir 

Petenis asal China, Li Na, yang biasanya tampak garang, kali 
ini tidak terlalu bugar ketika melawan petenis Denmark, 
roline Wozniacki, Selain unforced error, Li Na membikin ba- 
nyak double fault. Peringkat kedelapan WTA itu pun tersingkir, 

i, yang pekan lalu meraih satu-satunya titel 


Saya merasa energi 

saya sangat rendah. 

Ini bukan saya yang 
sebenarnya. 
Victoria Azarenka 


IMAGES/ROKI NAGAHAMA 


Petenis Australia, Samantha Stosur, membubuhkan tanda tangan untuk penggemarnya setelah membungkam Maria Sharapova (Rusia) 


pada perempat final turnamen Toray Pan Pasifik Terbuka di Ariake Colos 


cum, Tokyo, Jepang, Kamis (27/9). 


Wozniacki Tak Berdaya 


Stosur Tumbangkan Sharapova 


TOKYO, KAMIS — Mantan petenis nomor satu 
dunia, Caroline Wozniacki, masih kesulitan untuk 
bangkit dan mendekati kembali penampilan 
terbaiknya. Pada perempat final Toray Pan Pasifik 


Terbuka, 


Kamis (27/9), petenis Denmark itu tak 


berdaya menghadapi Agnieszka Radwanska, 4-6, 3-6, 


Penampilan petenis Denmark 
itu tidak buruk, tetapi perma- 
inannya relatif monoton sehing- 
a mudah dibaca lawan. Sebalik- 
nya, Radwanska (Polandia) ma 


sejauh ini di an kelelahan. "Pada per- 
tandingan pertama, setelah set pertama, energi 
tajam, Namun, akhirnya saya bisa kembali pulih, 5 Berbeda dari Wozniacki yang ti- 
dan Li Na, petenis peringkat atas yang dak memperlihatkan kemajuan 
tersingkir di Pan Pasifik ini adalah petenis ayu asal Rusia, berarti dalam permainan atau 
Maria Sharapova. Ia kandas di tangan Samantha Stosur. pukulan-pukulannya, 

Venus Williams pernah didiagnosis menderita penyakit yang Dalam turnamen yang ber- 
menyerang imunitasnya sehingga ia selalu merasa lelah. "Tni langsung di Tokyo, Jepang, itu, 
lebih dari lelah,” a Venus di stasiun televisi ABC tahun lalu. Radwanska menempati unggulan 

Novak Djokovic mengatakan, petenis harus pintar mengatur ketiga, sedangkan Wozniacki 
tubuhnya sendiri dan jadwal bertanding. Jika merasa lelah, unggulan ke-10. 
jangan dipaksakan karena akibatnya bisa fatal. Pantas petenis Sejak kehilangan posisinya se- 
Serbia ini selalu terlihat segar di lapangan. (AP/AFP/IVV) bagai petenis tunggal putri no- 


dalam dua tahun terakhi 


ya menurun pes 
ujarn 


mor satu dunia, Januari 2012, 
peringkat Wozniacki terus me- 
lorot dan kini menempati pe- 
ringkat ke-11 duniz 

Mantan peteni 


nomor satu 


dunia, Maria Sharapova (Rusia), 
juga belum menemukan perma- 
inan terbaiknya di Pan P' 


mifinal. Peteni 
singkir 


jangkung itu ter- 
di hadapan 


Stosur yang tampil lebih ha- 
ti-hati dan penuh perhitungan 
tidak kesulitan mematahkan pu- 
kulan-pukulan keras Sharapova. 
Bahkan, dia mengimbangi lawan- 


nya dengan pukulan-pukulan 
yang keras pula. Dalam pertemu- 
an mereka sebelumnya, Shara- 
pova sembilan kali menang atas 
Stosur, Kekalahan dari Stosur itu 
merupakan yang kedua bagi Sha- 
rapova sepanjang kariernya. 

”Dia sangat s 
lebih banyak melaku 
lahan tidak perlu. Kekal 
gat mengecewakan. Namun, 
Anda harus dapat menerima ke- 
kecewaan dan mengubahnya 
menjadi sesuatu yang positit," 

rapova. 


mampu membalikkan keadaan 
dan mengempaskan Errani. 

Kehadiran kembali Petrova 
dalam turnamen besar seperti itu 
adalah yang pertama kali dalam 
tiga tahun terakhir, yaitu sejak 
Beijing 2009. 

Di semifinal, Petrova akan ber- 
hadapan dengan Stosur, Dari de- 
lapan kali pertemuan keduanya, 
Petrova menang lima kali, tiga 
nya milik Stosur. Akan tetapi, 
ur meraih semua kemenang- 
an itu dalam tiga pertemuan ter- 
akhir mereka. Pe 


PEMBINAAN 


Efisiensi, 
PON 
Sebaiknya 
Dipecah 


JAKARTA, KOMPAS — Pekan 
Olahraga Nasional sebaiknya di- 
pecah dua untuk efisiensi ang- 
Saran dan agar pembinaan atlet 
lebih baik dengan memperba- 
nyak kompetisi. PON seyogianya 
digelar dua tahun sekali, Cabang 
olimpiade dan cabang non-olim- 
piade jangan dipentaskan dalam 
satu gelaran pesta olahraga na- 
sional. 

Pengamat olahraga Sri Sudono 
Sumarto, Kamis (27/9), menga- 
takan, berkaca pada PON Kaltim 
2008 dan PON Riau 2012, tuan 
rumah menghabiskan ratusan 
miliar rupiah untuk membangun 
arena pertandingan. Setelah 
PON, arena itu hampir tidak ter- 
pakai. Velodrom di Tenggarong, 
Kaltim, sampai hari ini tidak per- 
nah lagi digunakan sejak PON 
2008 dan Kejuaraan Asia Balap 
Sepeda 2009. Arena PON Riau 
juga terancam tidak terpakai. 

Pembangunan arena olahraga 
dilakukan karena terlalu banyak 
cabang yang dipentaskan. Selain 
itu, banyak atlet yang membu- 
tuhkan tempat tinggal selama 
PON sehingga harus memba- 
ngun perkampungan atlet. 

Menurut Sudono, supaya atlet 
Indonesia mampu berprestasi di 
abang olimpiade dan cabang 
Asian Games, sebaiknya PON di- 
pecah dua. PON hanya untuk 
mempertandingkan cabang olim- 
piade dan cabang Asian Games. 
Namun, ada pesta olahraga ting- 
kat nasional yang khusus untuk 
cabang Asian Games dan cabang 
non-olimpiade, 

Ketua Umum KONI Tono Su- 
ratman mengatakan, membagi 


ungan me- | PON menjadi dua gelaran masih 
sulit. "Perlu kajian mendalam 
dan teliti untuk menggelar PON 
yang dibedakan,” ujar Tono. 

Lagi pula, ujar Tono, PON me- 
rupakan gelaran yang d 
selama empat tahun. 
PON Jab: 
akan ada pembor 
cabang. Arena sebaiknya diba- 
ngun dekat dengan m 
sehingga bisa dimanfaatkan se- 
telah PON,” ujarnya. (HLN/WAD) 


reka di AS Terbuka 2011 tercatat 
sebagai pertandingan terpanjang 
tunggal putri sepanjang sejarah 
turnamen AS Terbuka. 

Semifinalis lainnya adalah 
Radwanska melawan Angeligue 
Kerber (Jerman). Kerber melaju 
ke semifinal setelah petenis no- 
mor satu dunia Victoria Aza- 
renka mengundurkan diri karena 
kondisi kesehatannya membu- 
ruk. (AP/REUTERS/OKI) 


Petrova kembali 

Pada perempat final lainnya, 
senior Nadia Petrova 
ia) menapak ke delapan be- 
sar setelah menyingkirkan ung- 
gulan keenam Sara Errani (Ita- 
lia), 3-6, 7-5, 6- 

Meski kalah pada set pertama 
dan tertinggal 1-4 pada set kedua, 
Petrova tetap gigih dan enggan 
menyerah hingga akhir. Dia 


HP merekomendasikan Windows. 


J 


Saat terbaik. 
Kesempatan terbaik. 
Penawaran terbaik. 


Sekarang waktunya mendapatkan komputer baru yang 
kamu butuhkan. Kamu dan keluargamu pasti suka! 


HP 430/431 series 


HP Pavilion gd series 


HP-431 w323 HP Pavilion g4-13357x HP Mini 200 
Rp4.399.000 Rp4.848.000 Rp2.459.000 
Rp4-599-000 Rp5-500-000 Rp2-599-000 


" Intel? Corem i3-2310M 

« 14" HD BrightView LED Display 
« AMD Radeon 7450m 1GB 

" 2GB DDR3 RAM / 640GB Storage 


» Intel” Corem'i3 2350M 

- 14" HD BrightView LED Display 

" AMD Radeon 7450m 1GB 

" 2GB DDR3 RAM / 60GB Storage 


« Intel? Atom N2600 

« 10.1" WSVGA HP Anti-glare 
LED Display 

“ 2GB DDR3 Memory 


Free DOS « Free DOS « 320GB Storage 

Juga tersedia Juga tersedia " Free DOS 

MP-431 ws223 HP Pavilion 94-131atu/131aT1x " Tersedia warna blue, red, black 
Intele Core 15-2430M Intel Core 5-2450M 


USD 590 Lsp-61s Harga baru mulai USD 629 


Tersedia warna red, charcoal grey 


www.hp.com/id 


nu.facabook.com/hpindonesia | (2 | @hanyakPuntukku 

Jakarta (021): Electronic Solution 42876611, Electronic City 5151177, Infonet 62302128/6129435, CPU 75921175/5713220/6123469/ 
16125744, Columbia 62303995/6393106/6337511/6397281/7508927, Phoenixindo 6120760, IT Connect 30005516, Sinar Mulia 5763131/ 
75921355, Laser Comp 7251911/6330333/6127784, Bhinneka 62301383/57933712/29292828/7203032/6126687/87756770, 
IT Galeri 75921230/75921231/5760702, Octopus 62301301/62301302, Prioritas 6123175, Sentral Komputer 4804285/8854249, 
Millenia Multivisi 30006190/75921310, Teguh Komputama -6122092, Jana 6120613, Simple PC 6259336/6129435 Bekasi (021): 
Ixindo 62301281, Bekasi 88962477, Sentral Komp 8954249 Depak (021): Astro Computer (87701659) Simura (78870215) 
(0251): IT Galeri 8403608, Millenia Muttivisi 8345867 Karawang (0267): Aldo Print 8454618 


AFTER SALES & TECHNICAL SUPPORT :0 8001112 111 (TOLL FREE) 


2012 Hewlett-Packard Development Company. Allothertrademarksarethe propertyof their respective 
.owners, Not all features are available in all editions of Windows 7. This system may reguire upgraded 
and/or separately purchased hardware ta install the Windows 7 software and take full advantage of 
Windows 7 functionality. See http//www.microsoft.com/windows/windows-7/ for details. Ultrabook, 
Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, 
Intel Inside Logo, Intel vPro,Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon,and Xeon 
Insidearetrademarks ofntel Corporation n the U.S. and/or other countries. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kirimkan 
materi 
iklan 
Anda 
dalam 
bentuk 


dan 
untuk pengiriman 
yang lebih hemat 
volume, dan 
kualitas yang lebih 
maksimal, 
gunakan file pdf 
dengan 
ISO: 
PDF/X-1a:2001 


Manfaatkan juga 
fasilitas pengiriman 
materi iklan Anda 
lewat jaringan Web 
FTP. 
Informasi lebih 
lanjut untuk 
aplikasi Web FTP 
dapat 
menghubungi 
Bagian Iklan 
Kompas di 


KOMPAS 


Lam) 
erajaya 


BlackBerrys 


SEA AAONAN 


10 Sepeda Motor 
« Honda Scoopy 


ok 


100 Power Bank Hippo 


Pi S800mAH 


tam 
7 


10 Voucher 
Tvip ke Bali 


BlackBerry Bold” BlackBerry" Torch" 
9790 smartphone 9800 smartphone 
1.4.445.000,- 19.3.699.000,- 


GashsRewardsa 


(cash :Rewards.l 


Aa 1 - 

DISKON!!! 3 
Batere” Budi Ciran L ) 0 seba 
Cena BB ryan Biso - 
MiMmn0on. m2000, 


nituan berlaku 


smartphone 


Kunjungi Pameran Blackf 


"AM di Mali Yaman Anggrek Main Lobby Atrium s/d 30 Sept 2012 
Raih kesempatan mendapatkan hadiah senilai jutaan rupiah dengan kupon gosok untuk 
pembelian BlackBerry" smartphone tipe tertentu, selama periode 28 Sept -18 Nov 2012 di outlet : 


JAKARTA Erafone Megastore MOI LL.GF No. TAG - 1A9 Erafone Magasi 


Taman Angg 


ok Lt. 3 Na 326 - BlackBorry” by Erafone, 


Itestyle store ITC Roxy Mas Lt. GF No. 87 » lackBerry”" by Erafone. hlestyle store Gandaria City Lt.I No, 190 A -- Erafone Puri Indah Mall 
Lt. 1 No. 234- Erafone Mall Ambasador Lt. 3A No.6 TANGERANG - BlackBerry” by Erafone, Nlestyle store Summarecon Mall Serpong 2 
Lt. GF No 222 BANDUNG, Erafone BEC LG Floor No. A-02 MAKASSAR Erafone Megastore Jl. Ahmad Yani No. 37 A- 378 » BlackBerry” by 
Erafone, htestyle store Mal Panakukang Lt. GF D1 No.02-03 MEDAN - Erafone Megastore Plaza Medan Fa Lt, 4 No. 17 - 18 


Hanya dengan Kartu Kredit BRI 
BRI TOOCM 


2: Jantan" 


(@picmix 


AO Dba) Daan 3 Bl | Ae ea kan 


eter doa 
#lachilerry" Full Service (bulan 
Nelpon 200 menit dan 200 SMS/Butan 


Slam 


Download 8 waw aepkema 21 man 
AW bar Aga War 


www.teletama.com 
1 ebb tam Fi tacabook.convteletama 


"BlackBerry. 


Mean Mr Mam ran ea Demam nd ag Kapan maa 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA DAN AGENDA 


BULU TANGKIS 
INDONESIA OPEN GP GOLD 


Huat (MAS) 21-16, 20-22, 21-12 


Dionysius Hayom Rumbaka (INA) vs 


Iskandar Zulkarnain Zainuddin (MAS) 
21-12, 16-21, 21-17 


Tunggal putra: 


Simon Santoso (INA) vs Chen Yuekun 
(CHN), 21-23, 21-12, 21-14 

Sony Dwi Kuncoro (INA) vs Andrew 
Smith (ENG), 14-21, 21-7, 21-13 
Alamsyah Yunus (INA) vs Zulfadli 
Zulkiffli (MAS) 21-19, 21-17 

Tommy Sugiarto (INA) vs Goh Soon 


Tunggal putri: 


TUNGGAL PUT 
Rusydina Antardayu Riodingin CINA) vs 
Xing Aiying (SIN) 20-22, 23-21, 21-15 


Renna Suwarno (INA) vs Tike Arieda 
Ningrum (INA) 21-12, 21-17 
Lindaweni Fanetri (INA) vs Nozomi 
Okuhara (JPN) 22-20, 21-14 


Adriyanti Firdasari (INA) vs Sayaka 
Takahashi (JPN) 13-21, 21-13, 23-21 
Aprilla Yuswandari (INA) vs Aya Ohori 
(JPN) 21-8, 22-20 

Yeni Asmarani (INA) vs Deng Xuan 
(CHN) 21-14, 21-19 


Rendra Wijaya/Rian Sukmawan (INA) 
vs Markis Kido/Tri Kusharjanto (INA) 
21-15, 18-21, 21-18 


Angga Pratama/Ryan Agung S (INA) vs 


Wahyu Nayaka AP/Ade Yusuf (INA) 21- 
17, 21-12 


LiHan (CHN) vs Febby Angguni (INA) 
2-6, 21-9 


Desi Hera (INA) vs Kana Ito (JPN) 21- 
18, 21-6 


Ganda putra: 

Praveen Jordan/Didit Juang (INA) vs 
Ricky K Suwardi/Muhammad Ulinnuha 
(INA) 21-19, 16-21, 21-18 


Andrei Adistia/Christopher Rusdianto 
(INA) vs Yeo Zhao Jiang Terry/Vi Liu 
(SIN) 25-23, 22-20 


Angriawan (INA) 17-21, 21-12, 21-19 


(JPN) 17-21, 21-13, 21-19 


Ganda campuran: 


Kim Ki-jung/Kim Sa-rang (KOR) vs 
Ronald Alexander/Selvanus Geh (INA) 
23-21, 22-24, 21-12 

Hafiz Faisal/Putra Eka Rhoma (INA) vs 
Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid/Teo Kok 
Siang (MAS) 13-21, 21-16, 22-20 


Ganda putri: 


Pia Zebadiah/Rizki Amelia Pradipta 
(INA) vs. Khairunnisa Imma 
Muthiah/Geovani Mareta Dea (INA) 21- 
12, 21-13 

Suci Rizky Andini/Della Destiara Haris 
(INA) vs Tresna Novelia Citra 
Resmi/Dara Ayu Setiawati (INA) 21-17, 
21-18 


Gideon Markus Fernaldi/Agripinna Prima 
Rahmanto Putra (INA) vs Ronel 
Estanislao/Paul Jefferson Vivas (PHI) 
21-12, 28-21 


Anneke Feinya Agustm/Initya Krishinda 
Maheswari (INA) vs Gebby Ristiyani 
Imawan/Tiara Rosalia Nuraidah (INA) 
21-17, 21-12 


Yonathan Suryatama Dasuki/Hendra AG 
(INA) vs Rahmat Adianto/Berry 


NETIFIAL PFDENIT PFAON AE TUE EAATDAI 


Gelandang Arsenal 
(Capital One Cup) di $ 


ARD/GLAN KIKK 


Rusia, Andrey Arshavin, mengontrol bola sebelum mencetak gol ke gawang Coventry City pada laga Piala Liga 
tadion Emirates, London, Kamis (27/9) dini hari WIB. Arsenal menang telak 6-1. 


Arsenal Mengganas 


Liverpool Melaju ke Putaran Keempat 


LONDON, KAMIS — Bombardir Arsenal terlalu 
ganas bagi Coventry City. "The Gunners” 
melenyapkan Coventry dari ajang Piala Liga pada 
laga putaran ketiga, Kamis (27/9), dengan skor 6-1. 
Di putaran keempat, bombardir Arsenal akan diuji 


Reading yang menekuk Gueens 


aga di Stadion Emirates itu 
an timpang, Coventry City 
yang merupakan tim di tiga 
menjadi bulan-bulanan Arsenal. 
Gol tuan rumah tercipta melalui 
Olivier Giroud (menit ke-39), 
Alex Oxlade-Chamberlain (menit 
ke-57), Andrey Arshavin (menit 
ke-63), Theo Walcott (menit 
ke-74 dan ke-90), dan Igna: 
guel (menit ke-80). Gol bala 
Coventry dari upaya Callum Ball 
(menit ke-78). 

Gol Giroud merupakan gol 
pertamanya musim ini. Mantan 
penyerang klub Montpellier itu 
lima kali tampil bersama Arsenal 
di ajang Liga Inggris, tetapi be- 
lum pernah mencetak satu gol 


Park Rangers, 3-2, 
pun. Sayangnya, Giroud batal 
menambah koleksi gol karena ga- 
gal mengeksekusi tendangan pe- 
nalti pada menit ke-51. 
Manajer Arsenal Ai 
nger memuji Giroud. "Semakin 
cepat dia mencetak gol, semakin 
baik. Pikiran seperti itu ada di 
benak setiap orang, begitu juga di 
benak Olivier Giroud. Olivier 
memberikan sentuhan akhir de- 
ik,” kata Wenger. 


ene We- 


sih dalam proses memupuk 
"berharap 


tambah besar di setiap pertan- 
dingan Liga Inggris setelah men- 
cetak gol pertamanya. 


”The Reds” lambat 

Juara bertahan Piala Liga, Li- 
verpool, lambat panas saat meng- 
hadapi tuan rumah West Brom- 
wich Albion di ion The 
Hawthorns, Kamis, meskipun 
akhirnya menang 2-1. Di putaran 
keempat, Liverpool akan meng- 
hadapi Swansea City 

Sebastien — Gabriel 
membobol gawang 
melalui tendangan dekat 
ketika pertandingan baru ber- 
jalan tiga menit. Liverpool me 
balas melalui tendangan Nu 
hin menit ke-17 yang seharusnya 
dapat diatasi kiper West Brom- 
wich, Ben Foster. Sahin menjadi 
penentu kemenangan Liverpool 
dengan gol keduanya yang tercip- 


Tamas 
Liverpool 


umpan sil: 
"Kemenangan ini dapat dipre- 
karena penampilan kami 
Im ini lebih baik,” kata Ma- 
najer Liverpool Brendan Rod- 
gers, Faktanya, "The Reds” han- 
cur lebur di Liga Inggris sebagai 
penghuni peringkat ke-18. 


Rooney kembali 

Manchester United juga me- 
laju ke putaran keempat Piala 
Liga setelah menggulung New- 
castle United, 2-1. Dua gol MU 
tercipta melalui dua pemain yang 
jarang membuat gol, Anderson 
(menit ke-44), dan Tom Clever- 
ley (menit ke-58). 

Di barisan belakang, Manajer 
MU Alex Ferguson memet 
kan kepada pemain muda, seperti 
Marnick Vermijl, Scott Wotton, 
dan Michael Keane. 

Akan tetapi, di barisan depan, 
Ferguson masih mengandalkan 
Wayne Rooney. Rooney, yang ba- 
ru sembuh dari cedera, sanggup 
tampil selama 76 menit. 

"Menyenangkan sekali dapat 
bermain kembali dalam tim se- 
telah empat minggu ada di luar 
lapangan. Saya siap dan ingin 
terus dimainkan,” kata Rooney. 

MU kini bersiap menghadapi 
partai besar melawan Chelsea di 
putaran keempat Piala Liga, Se- 
nin (29/10) di Stamford Bridge. 

(AP/AFP/REUTERS/WAD) 


BINTANG LAPANGAN 


Pengabdian Sepanjang Hayat "Il Prince” 


pril 2007. Dalam acara 
A: ncang-bincang ”Contro- 
-ampo” di stasiun televisi 


0 Totti di- 
”Francesco, mengapa An- 
lak bermain di klub lain 
liga lain di luar Italia dan 
memenangi gelar bergengsi lain- 
nya?” 

Totti menjawab, "Aku besar 
karena bermain untuk Roma 
dan ingin mati bersama Roma, 
Aku penggemar terbesar Roma!" 

Kini, tepat pada hari ulang 
tahunnya yang ke-36 yang jatuh 
pada 27 September, pemain 
kelahiran San Giovanni, 
satu distrik di kota 
, dinobatkan se- 
bagai pemain terbesar 
klub berlambang se- 
rigala ini. 

Totti telah 
mengemas 271 gol 
dari 645 laga da- 
lam berbagai 
kompetisi. Di Se- 
rie A, dia telah 
mengemas 216 
gol dari 505 la- 
ga yang dijalan- 
inya. Ini menasbihkan 
dirinya sebagai pemain AS Ro- 
ma yang mampu mencetak gol 
terbanyak sepanjang kariernya. 
Gol ke-216 itu dia cetak ke ga- 
wang Sampdoria, pada laga Se- 
rie A, Rabu (26/9), atau sehari 
sebelum ulang tahunnya. 

Jumlah 216 gol yang ditoreh- 
kan Totti juga membuatnya se- 
jajar dengan Giuseppe Meazza 
(mantan pemain Inter, AC Mi- 
lan, Juventus) dan Jose Altafini 
(AC Milan, Napoli, Juventus). 
Namun, dari dua nama terakhir, 
hanya Totti yang masih tercatat 
sebagai pesepak bola aktif. 

Kini, Totti mengejar rekor gol 
Gunnar Nordahl (AC Milan, AS 


lokal Italia, Fran 
tanya, 


Roma) yang mampu mencetak 
225 gol sepanjang kariern 
Pun, jika kondisi mengizinkan, 
dia ingin mengejar rekor pence- 
tak gol terbanyak sepanjang 
massa Liga Italia, Silvio Piola, 
yaitu 290 gol. 


Darah Roma 

Tak ada yang me- 
nyangkal, Totti adalah 
AS Roma, Dan seba- 
liknya, AS Roma ada- 
lah Totti. Keduanya tak 
dipisahkan. 

Banyak yang menya- 
makan raut wajah Totti 
dengan pemegang kekuasa- 
an kekaisaran Roma, Julius 
Cesar. Bentuk rahang yang 
ko- 
koh, hidung mancung, bibir ti- 
pis, sorot mata tajam, serta ta- 
tapan yang dingin, ditambah 
rambut pirang Totti, kerap di- 
identikkan dengan Cesar. Begitu 
identiknya Totti dan sang ka 
sehingga dia dijuluki “TI Prince 
atau Sang Pangeran. 

Tak heran, para penggemar 
sepak bola perempuan membu- 
ru majalah resmi klub AS Roma. 
Mereka memburu Hotti Totti, 
salah satu simbol seks Italia. 


Pasang surut 


Bersama AS Roma dan Italia, 
Totti merasakan pahit manisnya 
sepak bola. Gelar scudetto Liga 
Serie A Italia (2000/2001), dua 
gelar Piala Italia (2007 dan 
2008), serta gelar Italian Super 
Cup (2007) telah dipersembah- 
kannya. 
Kiprahnya di tim "Azzurri” 
Italia pun tak kalah kinclong. 
Membawa tim Italia U-21 seba- 
gai kampiun pada 1996, pe- 
main terbaik laga final Euro 
2000 saat Italia melawan 
Perancis, serta kampiun Pi- 
ala Dunia 2006, dirasakan- 
nya bersama Azzurri. 
Tapi, Hotti Totti pun 
pernah dicaci-maki para tif: 


l. 


Josi, yaitu ketika dia ketahuan 


GETTY IMAGES/PAOLO BKUNO 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


FRANCESCO 
TOTTI roma 


Lahir : Roma, 
27 September 1976 

Klub LAS Roma 

Debut pertama: Desember 1993 

Jumlah penampilan bersama klub 

“Total 1645 (pada semua 

kompetisi) 

#Di liga Serie A: 505 

Jumlah gol di Serie A: 
216 (per 27 September 2012) 
- peringkat ketiga pencetak gol 
terbanyak di liga Serie A Italia 
bersama Giuseppe Meazza dan 
Jose Altafini. 


@ Serie A Young Footballer of The 
Year 1999 

@ Pemain Terbaik Italia (5 kali): 
tahun 2000, 2001, 2003, 2004 
dan 2007. 

# Penghargaan Sepatu 
Emas Eropa 
tahun 2007 


Riset: Mahdi Muhammad 


Sumber: Situs resrni AS Roma dan situs resmi 
Francesco Toiti 


ANDRI 


meludahi pemain Denmark, Ch- 
ristian Poulsen, pada Piala Ero- 
pa 2004 dan membuat Italia 
tersingkir. Dalam situs pribadi- 
nya, Totti mengatakan, tindakan 
itu di luar kontrolnya dan bukan 
mencerminkan dirinya. 

Kini, suami Ilary Blassi dan 
ayah dari Christian ini tengah 
menikmati hari-hari puncaknya 
bersama AS Roma. Totti adalah 
Roma dan Roma adalah Totti. 
Tak mungkin dia meninggalkan 
cinta pertama dan terakhirnya, 
Grazie, Totti! (MHD) 


Anggia Shitta Awanda/Devi A Shela 
(INA) vs Yuki Fukushima/Yui Miyauchi 


LIGA INGGRIS 


Misaki Matsumoto/Ayaka Takahashi 
(JPN) vs Sylvina Kurniawan/Tike A 
Ningrum (INA) 14-21, 21-9, 21-12 

Yu Xiaohan/Huang Yagiong (CHN) vs 
Vita Marissa/Nadya Melati (INA) 21-11, 
18-21, 21-15 


Muhammad Rijal/Debby Susanto (INA) 
vs Lukhi Apri Nugroho/Annisa Saufika 
(INA) 21-18, 21-14 

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA) vs 
Putra Eka Rhoma/Aris Budiharti (INA) 
218, 21-15 

Rendra Wijaya/Devi Tika Permatasari 
(INA) vs Edi Subaktiar/Melati Daeva 
Oktaviani (INA) 21-12, 15-21, 21-17 
Markis Kido/Pia Zebadiah (INA) vs. Fran 
Kurniawan/Shendy Puspa Irawati (INA) 
17-21, 21-17, 21-16 


Chelsea Bisa ”Dikudeta” dari Puncak 


LONDON, KAMIS — Dua dari 
delapan pertandingan Liga Ing- 
gris, Sabtu (29/9) besok, bisa ber- 
ujung di satu titik, yakni ”kudeta” 
Chelsea dari puncak klasemen 
sementara, Kedua laga itu adalah 
Arsenal versus CI 

Emirates dan Manchester United 
melawan Tottenham Hotspur di 
Stadion Old Trafford. 

Chelsea, yang saat ini bercokol 
di puncak klasemen sementara 
dengan nilai 13 dari lima pertan- 
dingan belum terkalahkan, Tim 
asuhan Pelatih Roberto Di Mat- 
teo itu hanya terpaut satu angka 


di atas Manchester United 
(MU). 
Jika Chelsea tergelincir di kan- 


dang Arsenal dan MU menang 
atas Tottenham, kudeta” itu ter- 
jadi. ”(Laga) ini pertandingan be- 
ungguhnya bagi kami 
ami tahu, bagaima- 
na performa dan kualitas kami,” 
kata Branislay Ivanovic, bek 
Chelsea asal Serbia 

Namun, kami harus menun- 
jukkan kepada semua orang dan 
harus menampilkannya di setiap 
laga,” lanjut Ivanovic, "(Laga) ini 
tantangan terbi a pikir, 
reel bete menja tantangan 
hebat bagi kami, dan kami harus 
siap dengan hal itu,” 

Pada lima laga pertama, "The 
Blues” belum pernah bertanding 
melawan tim-tim yang menjadi 
rival untuk juara. Mereka me- 
raup kemenangan atas Wigan 
Athletic, Reading, Newcastle 
United, dan Stoke City, serta seri 
melawan Gucens Park Rangers 

Saat menghadapi tim ku 
perti Juventus di Liga Cham- 

sea tampil kurang me- 
y ebelum ditahan seri 
2-2 di kandang sendiri. Arsenal 
diyakini bakal menghadirkan an- 


3 


Saya pikir, Arsenal 
bakal menjadi 
tantangan hebat bagi 
kami, dan kami harus 
siap dengan hal itu. 
Branislav Ivanovic 


caman serupa setelah bermain 
impresif saat menahan juara ber- 
tahan Manchester City, I-l, akhir 
pekan lalu. 


Terry diskors 4 laga 


Pusat perhatian bakal terpusat 
kepada bek Chelsea, John Terry, 
Ta baru memutuskan mundur da- 
ri tim nasional Inggris karena 
"merasa mendapat tekanan” 
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) 
terkait rasisme yang disi- 
dang di pengadilan. Semalam, FA 
menghukum Terry dengan skors 
empat laga dan denda 220.000 
poundsterling (Rp 34 miliar) da- 
lam kasus menghina bek Gueens 
Park Rangers, Anton Ferdinand, 
dalam partai Liga Primer, Ok- 
tober 2011. 

Pelatih Arsenal Arsene We- 
nger secara tersirat mengung- 
kapkan kelegaannya bahwa Chel- 
sea kali ini sudah tidak dipe t 
striker Didier Drogba. "Saya tidak 
tahu seberapa besar Chelsea ke- 
n dia, tetapi kami tak me- 
hilangan dia (Drogba). Dia 
selalu mendatangkan banyak ke- 
sulitan kepada kami di setiap 
laga,” ujar Wenger, 

”Dia punya kualitas tersebut 
dan bahkan pada hari buruknya 
selama 80 menit, dia tidak me- 


nyerah dan mempertahankan fo- 
kus dan tekadnya untuk bermain 
efisien,” lanjut Wenger, 

Pelatih asal Perancis itu juga 
mengonfirmasi, kapten dan bek 
tengah Thomas Vermaelen sudah 
fit untuk tampil melawan Chel- 
sea, Pemain asal Belgia itu absen 
saat Arsenal menahan Manches- 
ter City, pekan lalu, karena ter- 
serang viru 

Para pemain Arsenal saat ini 
dalam kondisi mood yang tinggi 
setelah menggilas klub divisi ti 
Coventry, 6-1. Pada laga itu, stri- 
ker Olivier Giroud mulai "pecah 
telur” dengan mencetak gol per- 
tamanya bagi Arsenal setelah di- 
gaet dari klub Perancis, Mont- 
pellier, Ta seharusnya bisa mem- 
borong dua gol andai tidak gagal 
mengeksekusi penalti, 

"Semuanya sudah terbayang di 
pikiran banyak orang. Begitu dia 
mulai menyatu (dengan per- 
mainan tim), saat itu pula ia 
bermain lebih b: 


yakin, di ih mencari 
kepercayaan diri dan gol tersebut 
bakal membantunya, Saya ber- 
n diri 
a di Liga Primer." 


Walcott ingin jadi striker 
Selain Giroud, Waleott juga 
menyumbang dua dari lima gol 
lainnya ke gawang Coventry. 
Walcott, yang selama ini diplot di 
yap, mengungkapkan keingin- 
annya bermain di po: 
Saya tidak menolal 
mainkan Walcott sebag: 
Saya tidak kebe 
tetapi kami mencoba da 
ada kompetisi besar di depan. 
Kami punya formula berbeda dan 
tim sedang tampil bagu 
Wenger. (AP/RBUTE 


Kejayaan Santos 


AP PHOTO/ANDRE PENNER 


Pemain Santos Brasil, Neymar (tengah), mengangkat trofi Recopa Sudamericana saat merayakan 


kesuk: 


n bersama timnya 


stelah mengalahkan Universidad de Chile, 2-0, pada final Recopa 
cana di Sao Paulo, Brasil, Rabu (26/9). 


dicabut status 


pengukuhannya sebagai 


Demikian agar maklum 


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN 


GEDUNG UTAMA KPOJP LT 24 JALAN JENDERAL GATOT BUBMOTO NO0.4, JAKARTA SELAYAN 12123 
Te 1) S2sab42: SITUS yoee.a, 10. 
LAYANAN INPOMWASI DAN KELUMAN RING PAJAK (aan senang 
Pa Pasar 


2282914: PAKSIMILE 


MAN pusat peng: 


PENGUMUMAN 


NOMOR: Peng-or IWPJ.04/2012 


TENTANG 


PENCABUTAN STATUS PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 


1, Berdasarkan hasil kegiatan Registrasi Ulang PKP Tahun 2012, terdapat PKP yang 
PKP karena 
persyaratan subjektif dan objektif: 
2. Dengan dicabutnya status PKP, Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas 
penjualan/penyerahan barang dan/atau jasa oleh pengusaha tersebut tidak dapat 
dikreditkan oleh pihak yang membeli, 
3. Apabila pengusaha yang telah dicabut status PKP-nya dapat membuktikan masih 
berstatus sebagai PKP, agar segera menyampaikan sanggahan kepada Kantor 
Pelayanan Pajak tempat terdaftar untuk ditindaklanjuti: 
4. Daftar PKP yang dicabut di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan dapat 
dilihat dalam website www.palak.g0.Id 


Ditetapkan di Jakarta 
sma) tanggal 48 September 2012 


Bastari—— 


Ke Pi oovotace0 


tidak lagi memenuhi 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


ANNE HATHAWAY 


Penggalangan Dana 


ntuk pertama kali aktris Anne 
Hathaway (29) akan terlibat da- 
lam konser di New York, AS, 

24 Oktober 2012. Konser ini di- 
beri judul "Perfectly Marvelous: 
'The Songs of Cabaret with Anne 
Hathaway and Friends”. 


Acara itu sekaligus penggalangan dana 
sebesar 40 juta dollar AS yang akan digu- 
nakan untuk merevitalisasi Astor Place, 
Public Theater, di New York. Tiket masuk 
untuk menikmati suara Hathaway ini di- 
jual seharga 100 dollar AS sampai 300 
dollar AS, termasuk makan dan minum. 

Pemain film The Dark Knight Rises ini 
akan menyanyikan beberapa lagu, seperti 

"Willkommen”, ”Cabaret”, "Maybe This 
Time”, dan "Perfectly Marvelous' 
adalah salah satu aktris yang 
an Public Theater, Ia pernah 
berperan sebagai Viola dalam drama 
Twelfth Night karya William Shakes- 
peare di sini pada 2009, 

”Saya senang bisa reuni di The 
Public untuk malam yang spesial, me- 

rayakan kebesaran nama teater, dan 
mendukung misi mengembangkan 
teater ini kepada masyarakat New 
York, termasuk wisatawan," ung- 
kap Hathaway dalam pernyataan 
persnya. 
Film terbaru Hathaway adalah 
Les Miserables, bersama Russell 
Crowe dan Hugh Jackman. Dalam 
film itu, Hathaway juga bernyanyi. 
ya, film tersebut 
akan mulai diputar di bios- 
kop pada akhir 2012. 
(MDB/AP/SIE) 


SBITY INAGES/IAN GAVAN 


&@ KOMPAS GRAMEDIA 


UMN 
TEs Beasiswa UMN AAN 
TAHUN AJARAN 2013/2014 


Ki @Universitas Multimedia Nusantara (1 @umn serpong PIN # 


2788479F 


Excellent Career begins 
with Excellent Education 


KANTOR ADMISI HARI SABTU BUKA SAMPAI PKL 


Untuk Informasi lebih lanjut: | Online registration: 
(021) 5422 0808 | www.umn.ac.id 


KAMPUS UMN, SCIENTIA GARDEN, IL MOULEVARO GADING SERPONG, TANGERANG -BANTEN, TELP (021) 5422 0808, rx. (021) 5422 0800 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PEGGY MELATI SUKMA 


Menyiapkan Buku 


M eski masih disibukkan sinetron berjudul Dia Ayu, 


Peggy Melati Sukma tetap punya waktu untuk 
menyiapkan sejumlah buku. Buku pertamanya ada- 
lah 99 Perempuan Berjilbab, sul Peggy Berbagi. 

"Beberapa buku lain yang sedang aku siapkan di antaranya 
tentang kebudayaan kampung halamanku, Cirebon,” kata perem- 
puan kelahiran Cirebon, 13 Juni 1976, itu, 

Untuk buku 99 Perempuan Berjilbab, peran Peggy 
adalah membantu seorang penulis muda, Buku itu berisi 
tentang 99 perempuan Indonesia sukses yang memakai 
jilbab. 

”Buku itu hendak menegaskan bahwa kehadiran kaum 
perempuan berjilbab mampu 
memelopori kemajuan Indone- 
sia yang majemuk,” ucapnya. 

Buku kedua, menurut Peggy, 
tentang suka duka perjalanan 
hidup dia, termasuk kegagalan- 
nya berumah tangga. "Saya tak 
hanya menyampaikan sesuatu 
yangindah dalam hidup, tetapi 
juga sisi gelap dan kegagalan 
saya. Semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran 
bagi orang lain," ujarnya. 

Peggy butuh waktu lima tahun lebih untuk me- 
ngumpulkan keberanian menulis dengan jujur ten- 
tang hal itu. 

Tentang buku barunya, Peggy masih dalam 
proses mengumpulkan berbagai informasi tentang 
Cirebon. Kesenian Cirebon, tradisinya, sejarah Cirebon, 
dan yang terutama tentang Sunan Gunung Jati,” ungkap 
Peggy bersemangat. (WIN) 


HOT SAUCE 


Berlatih 24 Jam 


awaian pebasket streetball asal Amerika Serikat, Philip Champion 
as Hot Sauce (86), tak muncul mendadak. Selain bakat, ia juga 
kemampuan itu ibaratnya 24 jam setiap hari selama 
bertahun-i 
sebabnya ia memiliki lebih dari 100 gerakan dengan nama-nama 
seperti The Hypnotizer, The Windmill, The Hurricane, The 
one Shuffle, dan The Boomerang. 
"Dulu saya tak punya rumah dan pekerjaan, tak ada tempat untuk 
tidur. Saya selalu di gim atau tempat olahraga lain, terus berlatih basket 
dan menciptakan trik. Saya hafal jam buka tutup gim di lingkungan 
aya," kata Hot Sauce saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, 
Jakarta, Senin (24/9). 
Kemampuannya itu mengantarkan Hot Sauce ke perguruan tinggi 
dengan gedung olahraga. Alhasil, dia punya tempat untuk tidur, 
Awalnya, Hot Sauce tak menyadari keahlian memainkan bola 
basket itu akan mengubah nasibnya. Ia menjadi terkenal, punya 
banyak penggemar di dunia. Aksinya pun ditiru orang. 
”Karena saya dapat melakukan banyak trik, saat bertemu street- 
baller lain dengan trik baru atau berbeda, dengan mudah saya ambil 
n mereka dan menciptakan trik baru lagi,” katanya. 
"Kalau bingung mau melanjutkan trik apa lagi, saya 
menggoyangkan pinggul, pasti penonton senang,” ujar salah satu 
"dewa" streetball ini. (TIA) 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


KOMPAS/PUTU PAJAH ARCANA 
JEIHAN 


Rumah Masa 
Depan 


elukis Jeihan mer: 
P puncak hidupnya seperti 

rang, tak ada lagi yang ia 
Dia merasa bahagia, tak punya beban, 
dan semata-mata ingin memberi. 

Itu ditunjukkannya saat mera 
kan ulang tahun ke-74 di studionya di 
kawasan Padasuka, Bandung, Rabu, 
26 September lalu. Pesta sederhana 
di rumahnya dihadiri sejumlah saha- 
bat yang umumnya 

Pada kesempa 
memberi pengha ada 
bat karibnya sejak SMA di Solo, pe- 
nyair Sapardi Djoko Damono. 

Dulu, Jeihan yang menerbitkan 
buku kumpulan sajak Sapardi berju- 
dul Dukamu Abadi, Kini, Jeihan 
memberi gelar Sapardi sebagai pu- 
jangga. 


larang?” ucap 
Sugiyo. Sapardi berhalangan hadir di 
Bandung hari itu. 

Jeihan mengaku hanya ingin mem- 
bahagiakan orang lain, tak malah me- 
repotkan. Untuk tak merepotkan 
orang lain itu pula, ia telah me- 
nyiapkan makam kalau ia meninggal 
kelak. Kuburan itu terletak di ling- 
kungan studionya yang luas. Tempat 
sampai jalan setapak menuju ”rumah 
masa depan” itu tertata rapi. 

”Biar gampang. Saya punya empat 
anak laki-laki dan dua perempuan. 
Yang empat lelaki mengangkat jena- 
zah saya nanti, yang dua perempuan 
membawa bunga. Enak, kan? Tinggal 
goodbye...,” ucapnya. (BRE) 


SONY 


make.believe 


"love my VAIO E series, 
Because it's me" 


NAIO 


Buy a Windows 7 PC and get Windows 8 Pro for USD 1499. 
Oick wwwwindowsupgradeoffer.com 


Ai 


Ark Gun Metalic 


KOMPAS omar, 28 SEPTEMBER F OKUS 


Industri Kreatif: Ketika 
Korea Inc Bekerja ua.za 


33 


Gelombang Korea dan Gaya 
Menunggang Kuda ala Psy na.35 


Jangan Biarkan Tari 
uda Gandrung Punah ux.xo 


INDUSTRI KREATIF 


Memi 


Lagu "Gangnam Style” yang 
bergaung di sebuah pusat 
kebugaran di Jakarta, 
Selasa (25/9) malam, itu 
sebetulnya tak terlalu 
istimewa. Namun, iramanya 
yang dinamis membuat 
beberapa orang di tempat 
itu menggoyangkan badan 
dan kaki, seolah tengah 
berkuda, sambil bergumam. 
Mereka mungkin tak sadar 
lagu ini adalah titik kecil 
dari industri senilai 34 
miliar dollar AS yang tengah 
merambah dunia. 


Oleh FITRISIA MARTISASI 


p op op op. Oppan 
Gangnam — Style, 
Gangnam Style,” be- 
gitu Pay, rapper 
Korea Selatan, 
membawakan lagunya, Video musik 
yang diunggah di Youtube itu telah 
ditonton 285 juta kali 

Gelombang Korea yang dikenal de- 
ngan nama hallyu memang luar biasa. 
Tidak hanya menggelitik selera musik 
kaum muda dunia, tetapi juga 
film, animasi, kuliner, hingga bal 
Adalah industri konten—mes 
komotif ckonomi kreatif—yang mam- 
pu masuk 10 besar dunia dengan 
sumbangan 33,8 miliar dollar AS. 
Meski persentasenya kecil, hanya 24 
dari nilai total dunia sebesar 
un dollar AS, Korea bisa me- 
nempati posisi kesembilan setelah 
Serikat, Jepang, Jerman, 
Inggris, Perancis, Italia, dan 
Kanada. 

Akibat dari populernya s 
berbau Korea adalah meningkatnya 
kunjungan wi ke negeri itu, g 
dalam tiga tahun terakhir naik r 
25 persen, menjadi hampir 10 juta 
wisatawan tahun 201. 

Menteri P: a dan Ekonomi 
Kreatif Mari Pangestu dan Wakil 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti 
sama-sama mengakui, dalam hal ini 
Indonesia harus banyak belajar dari 
Korea Selatan. Untuk mempelajar- 
inya, Mari pun melakukan perjalanan 
di ke Jepang dan Korea Selatan 
pada 18-26 September lalu. 

"Jepang jauh lebih dulu memba- 
ngun industri kreatifnya. Korea lantas 
belajar dari Jepang dan sekarang ke- 
suksesannya terlihat. Kita perlu bel- 
ajar dari mereka,” kata Mari, pekan 
lalu di Jakarta, seraya mencontohkan 


gala yang 


bagaimana negara-negara yang eko- 
nominya kuat biasanya juga sukses 
membuat branding negara melalui 
ekonomi kreatifnya. "Revolusi 
dilakukan The Beatles menj 
Inggris sebagai ikon industri musik: 

Saat mengunjungi Badan Produk 
K Korea (KOCCA) di Seoul, 
Korsel, Senin (24/9), Mari menga- 
gumi pola kerja mere 
benar-benar — menjadi  perangs 
bangkitnya industri kreatif Koi 
lantai 13 gedung itu, misalr sekitar 
20 penulis Korea—yang dipilih setiap 
tahun—mendapat s nyaman 
dan dana cukup untuk hidup. Karya 
terbaik mendapat dana 500 juta won 
(Rp 4,3 miliar) untuk biaya produksi 
pembuatan film atau drama. 

Kompas sempat melihat langsung 
kondisi kamar penulis. Mereka bisa 
tinggal di tempat itu selama 24 
karena semua nyaman, 
nang sekali bisa bekerja di sini. Saya 
belum begitu terkenal, saya sedang 
membuat karya semoga bisa bagus 
nanti,” kata Jong:ll Kim, penulis yang 
mendapat f: di KOCCA. 
badan semipermanen pe- 
merintah, KOCCA memberikan ban- 
tuan pengembangan industri kreatif 
seperti hallyu dalam hal pendanaan, 
teknologi, dan pelatihan, Kalau perlu 
juga menyediakan peralatan produksi 
dukungan admini untuk 
kata Presiden dan CEO 
KOCCA Hong Sang-pyo, 

KOCCA yang berada di bawah Ke- 
menterian Budaya, Olahraga, dan Pa- 
riwisata Korea berkoordinasi dengan 
lain untuk menentukan pro- 


mpikan 
"Gelombang Indones 


duk yang akan dibuat untuk drama, 
game, animasi, iklan, dan film. "KOC- 
CA menjadi wadah seniman menu- 
angkan karyanya,” kata Hong, 


Langkah terintegrasi 


Wakil Mendikbud Wiendu men- 
cermati ada empat strategi Peme- 
rintah Korsel yang patut dicatat. Yang 
pertama adalah mengasah sumber da- 
ya manusianya, terutama di sini ada- 
lah para seniman senior yang mem- 
butuhkan penyegaran selama 3-6 bu- 
lan. Mereka bisa magang atau belajar 
ke salah satu pusat seni di suatu 
negara dan saat kembali menularkan 
ilmunya kepada seniman lain. 

Skema kedua adalah dengan mem- 
berikan insentif kepada sejumlah in- 
dustri kreatif, misalnya dengan sub- 
sidi atau keringanan pajak 

Ketiga adalah memberikan fasili 
luas bagi komunitas seni untuk bi 
mengasah kemampuan, Keterbat: 
tempat untuk tampil seharusnya bi: 
diatasi dengan langkah pemerintah 
mencarikan lembaga atau pribadi 
yang memiliki arena kosong. 


Yang keempat adalah diplomasi bu- 
daya, yang di mata Wiendu sangat 
penting guna menjadi sarana mengo- 
munikasikan keunggulan kepada du- 
kuatan budaya kita besar, 
kan ke lu- 


ni: 


ar," kata ta, Sel 
"Ttu bisa diwujudkan antara 
rumah budaya di sejumlah negara, 

Wiendu mengakui, hingga saat ini 
Indonesia belum punya langkah ter- 
integrasi dalam memperkenalkan ke- 
budayaannya, Padahal, sangat penting 


membuat warga dunia mengenal, 
membicarakan, lalu memiliki kebu- 
tuhan terhadap produk Indonesia. 

"Asal ada kreativitas, ide, dan ga- 


gasan, dengan didukung anggaran dan 
langkah antar-pemangku kepenting- 


an yang derapnya menyatu, kita bisa 
lakukan itu kurang 10 tahun,” 
ujar Wiendu optimistis. 

Pendiri sekaligus Ketua Pembina 
Yayasan Lontar John H McGlynn juga 
menyayangkan kurangnya upaya ber- 
sama yang dimotori oleh negara untuk 
memperkenalkan Indonesia di mata 
dunia. Padahal, di zaman Kei 
Sriwijaya, pezi China I-Ching 
telah mempromc ijaya se- 
bagai tempat paling baik untuk belajar 
agama Buddha sebelum ke India. 

"Nusantara juga menjadi gudang 
pelaut yang merintis rute melintasi 

mudra,” kata McGlynn, Rabu 
(26/9). "Mengapa kini Indonesia 
menjadi tertinggal? Tidak terwakili 
dalam bidang apa pun? Menjadi pasif, 
bukan pengekspor.” 

Ia lantas mencontohkan penerbit- 
an buku di Indonesia yang tahun lalu 
mencapai sekitar 20000 judul buku 
dengan sekitar 30 persen merupakan 
buku terjemahan dari bahasa asing 
Yang sebaliknya terjadi pada buku 
Indonesia yang diterjemahkan ke ba- 
hasa asing. 

”Meski tak ada data nasional yang 
pasti, saya perkirakan jumlahnya ku- 
rang dari selusin,” ujar McGlynn yang 
25 tahun bergelut dalam pe- 
jemahan buku Indonesia ke ba 
hasa asing, terutama Inggris. "Ya 
Lontar adalah satu-satuny 


organ! 


la” 


KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT 


di dunia yang fokus utamanya adalah 
mempromosikan Indonesia melalui 
penerjemahan ra Indone 
Kondisi ini” mengkhawatirkan 
McGlynn, juga Wiendu. Maklum, p: 
da tahun 2015 Indonesia akan men- 
jadi negara kehormatan di Frankfurt 
Book Fair, pameran buku intern: 
sional terbesar di dunia. Pamer: 
ng telah ada sejak abad ke-15 ini 
akal menjadi ajang pamer buku 
7.500 penerbit dari 100 negara, 
"Waktu kita sempit, hanya tiga ta- 
hun, Masih banyak buku 
terjemahkan ke bahasa Ingg 
Wiendu. "Padahal, sebagai negai 
hormatan Indonesia diberi lahan yang 
luas. Belum lagi kesempatan untuk 
memamerkan budaya kita di sejumlah 
museum di seluruh Jerm: 
McGlynn membandingkannya de- 
kah Turki, China, Argentina, 
at menjadi negara ke- 
hormatan antara tahun 2008-201. 
Turki (2008), misalnya, menerjemah- 
kan 404 buku ke dalam bahasa Jer- 
man, dan China (2009) 403 buku. 
karya kre: In- 
donesi n di pasar in- 
ternasional, mungkin Presiden AS Ba- 
rack Obama pun akan memberikan 
pujian serupa yang diucapkannya di 
Hankuk University, Seoul, Maret lalu, 
"Tak heran begitu banyak orang di 
dunia yang terlanda gelombang 
Korea, hallyu," kata Obama. 
Kapankah "gelombang Indonesia" 
akan menggulung dunia' 
(ANDY RIZA HIDAYAT/ 
SUHARTONO, 
dari Korea Selatan) 


bel 


PERJALANAN 


Belajar Kerja 
Keras dari 
Korea 


slama delapan hari, antara 18-26 
S September, Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu 
keluar-masuk berbagai lembaga di Jepang 
dan Korea Selatan. Setiap hari dari pagi 
hingga malam. 

Selain ke kementerian yang terkait de- 
ngan pariwisata dan industri kreatif, ia 
juga menemui pelaku kreatif, perguruan 
tinggi yang berbasis pada teknologi 
formasi, serta rumah produksi film ani- 
dan film. Saat berada di Seoul, Korea 
Selatan, ia sempat melakukan konferensi 
jarak jauh dengan pelaku kreatif di Ame- 
a Serikat dan Indonesia. 

Intinya, Mari tengah belajai bel- 
ajar banyak dari Jepang dan Korea, pelaku 
industri kreatif yang memberi banyak in- 
spirasi. Indonesia perlu menggali lebih 
dalam bagaimana mereka bisa berkem- 
bang seperti ini,” ujarnya di Seoul, Korea 
Selatan. 

Ta mengakui, di Indonesia industri kre- 
atif sudah berjalan, namun tanpa sinergi 
yang rapi. Beberapa pelaku kreatif sudah 
menjalin kerja sama pembuatan film ber- 
sama Korea, Sel nya semua kegiatan 
kreatif di Indonesia dapat dibangun dalam 
sinergi yang bagus sehingga mendatang- 
kan nilai tambah be: 

”Proses belajar harus kita dapatkan. 
Tidak hanya berhenti pada outsourcing 
(alih daya), tetapi lebih dari itu adalah 
menjalin hubungan bisnis membuat 
produksi bersama, Dengan cara itu, kita 


bisa mendapatkan hak intelektual,” 
katanya, 
Dia yakin dengan potensi budaya yang 


dimiliki Indonesia mampu membangun 
industri kre Jika di Korea ada 
K-Pop, Mari ingin suatu saat ini muncul 
I-Pop. Apa pun itu, katanya, ke depan akan 
ada ikon budaya pop Indone: 
Badan Produk Kreatif Korea (KOCCA) 
menyambut dengan tangan terbuka. "Ka- 
mi siap membuka pintu bagi Indonesia. 
Kerja sama bisa kami lakukan pada in- 
dan lainnya. Kami 
kan musisi Indonesia ikut se 
idan membuat karya bersam: 
CEO KOCCA Hong Sang-pyo saat 

menerima kunjungan Mari Pangestu. 
dar bahwa membangun 
industri kreatif berbasis seni budaya bu- 
jaan mudah, butuh waktu ber- 


mempers 


s memerlukan 
waktu 80 tahun untuk mencapai kondisi 
seperti saat ini setelah belajar dari Je- 
pang 

Park Young-soo, CEO PT YS Media 
(manajer industri musik K-Pop) menyam- 
an keyakinannya I-Pop bakal muncul 
di Indonesia, sebab Indon memiliki 
bakat yang luar biasa. "Dari Korea kami 
belajar disiplin mereka dalam memba- 
ngun K-Pop. Saya ingin T-Pop Indones 
tampil dengan er yang berbedi 
ark, warga Korea yang sudah men- 
ga negara Indonesia. 

Manajemen YS Media saat ini melatih 
10 anak muda Indone: yang dididik 
sebelum terjun ke industri musik. Mereka 
belajar tujuh bulan mengenai seni pang- 
gung, dasar-d: menyanyi, kebugaran, 
dan bah: di Seoul, dari pukul 08.00 
hingga pukul 2400 setiap hari. 

Kerja keras. Itu kata kunci yang perlu 
dipelajari dari Korea. Selamat datang 
I-Pop. 


(ANDY RIZA HIDAYAT 
dari Korea Selatan) 


- 
a 
8 left! 


Free One IIMS Entry j: 


ZUNX 
ECO-MOBILITY 


4 


P 


Pass for Every Pertamax Purchase" 


vw. 


THE 20" 


INDONESIA 
INTERNATIONAL 


MOTOR 
SHOW 


FREE SHUTTLEBUS EMERI IS MINUTES FROM IIMS 


EXTRA 
PARKING MI 


Buy 2 Day Trans Retum Tickets & 
Get 1 Free Entry Pass to IIMS 


DayIrang 


Demawer ren 
Mondy, Meter /19 


OICA Ta mna PENTAMINA 
0S u “ Jeep” W D @x — b 
xd AI (wranara FS uv ercedes Benz 
sean SD maan an aa 31 lam 9 GAIKINDO Tmn finange asia Gillete 
: & 
be” sma i 2 0 LL —.o Oo 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


FOKUS: INDUSTRI KREATIF 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


PENETRASI BUDAYA 


Saat ”Hallyu” 
Datang... 


ilm serial drama Jepang, Oshin, pernah menguasai televisi 
F Indonesia dan beberapa negara ASEAN pada 

1970-1980-an. Demikian pula serbuan lagu-lagu Jepang, 
sebut saja seperti "Kokoro No Tomo” dan "Amayadori" karya 
Mayumi Itsuwa. Kini, film serial dan lagu-lagu itu jarang ditemui 
lagi di Indonesia dan sebagian negara ASEAN. Kini berganti 
dengan drama-drama dan lagu-lagu serta musik asal Korea 
Selatan yang dikenal dengan Korean Pop (K-Pop) dan Korean 
Wave (K-Wave). 

Budaya pop baru asal Korea yang mendunia ini kemudian 
dikenal dengan istilah hallyu atau gelombang Korea, Istilah ini 
pertama kali dicetuskan oleh wartawan China di majalah Ging- 
nianbao pada 1999. Waktu itu, fenomena tayangan drama Korea 
merajalela di daratan China. 

Hallyu berasal dari kata China, han dan Iyu, yang artinya 
gelombang dingin yang datang tiba-tiba. Dan, sekarang diartikan 
sebagai gelombang budaya pop Korea yang "menyerang”, 

Majalah itu bermaksud mengingatkan warga China terhadap 
penetrasi budaya Korea. Namun, apa daya serbuan budaya Korea 
tak terelakkan, Dari drama Korea tersebut, anak-anak muda 
China kemudian justru meniru cara berpakaian para tokoh dalam 
drama-drama Korea tersebut. Budaya pop Korea kemudian 
merambah ke negara-negara lain di Asia Tenggara. 

Gelombang Korea selanjutnya jadi julukan untuk semua 
penggemar budaya Korea di dunia yang gandrung dengan budaya 
pop Korea, dari drama, musik, film, hingga barang produk, 
makanan, sampai turis yang mendatangi lokasi film dan drama 
Korea. 


Dari China ke ASEAN 


Saat ini, bukan hanya anak-anak muda China yang gandrung 
dengan serba Korea, melainkan juga anak-anak muda di ASEAN 
dan negara lain. Menurut data Korea Tourism Organization, dari 
88 juta turis mancanegara yang datang ke Korea sampai 2010, 
sebanyak 10 persen di antaranya karena ingin tahu soal hallyu, 
seperti melihat lokasi syuting atau bertemu dengan bintangnya, 

Kedatangan turis dari ASEAN tercatat cukup besar. Angkanya 
mencapai 1,2 juta orang yang berkunjung ke Korea. "Kemitraan 
ASEAN dengan Korea semakin kuat setelah pengaruh pertukaran 
budaya di antara dua kawasan tersebut," ujar Duta Besar di 
Sekretariat Jenderal ASEAN di Korea Chung Hae-moon kepada 
Kompas, akhir pekan lalu, di sela-sela Pameran Seoul Gift 2012 di 
Gedung Convention & Exhibition Centre, Seoul. 

Selain hubungan dagang dan investasi, sebagian juga di- 
pengaruhi oleh faktor hallyu yang juga ikut melatarbelakangi 
peningkatan relasi dua kawasan tersebut, termasuk turis-turis 
ASEAN yang datang ke Korea. ASEAN tercatat kawasan nomor 
dua yang paling sering dikunjungi orang-orang Korea setelah 
China. Indonesia nomor urut empat dari 10 negara ASEAN yang 
terbesar berkunjung ke Korea. Posisi Indonesia berada setelah 
Thailand, Filipina, dan Malaysia. 

Sejak 2008, setelah China, hallyu mulai melanda Jepang. Salah 
satunya lewat drama Winter Sonata, yang mengudara lewat 
stasiun radio NHK. Selanjutnya, di Jepang istilah hallyu di- 
gunakan untuk semua hal berbau Korea. Dari Hallyu Boom, 
Hallyu Star, Hallyu Drama, hingga Hallyu Cosmetic, 

Profesor Milim Kim dari Keio University dan Sagami Women's 
University, Korea, tempat dia mengambil tesis S-3, mengakui, 
dukungan penuh Pemerintah Korea hingga media massa ter- 
hadap budaya pop negerinya menjadi faktor utama globalisasi 
hallyu. Jadi, jangankan Indonesia, Jepang dan China pun tak 
berdaya menghadapi budaya pop negeri ginseng tersebut. (HAR) 


PROSES 


Ketika Korea Inc Bekerja 


Seoul Broadcasting System atau SBS Inkigayo hanya 
program tren musik yang rutin digelar setiap Minggu 
sore di Korea Selatan. Namun, jangan dipandang 
sebelah mata pengaruhnya. Acara yang disiarkan 
secara langsung oleh jaringan radio dan televisi 
nasional SBS ini menjadi barometer bagi 
perkembangan musik dan bintang lokal Korea. Dari 
sinilah lagu dan musik yang hits bakal membawa 
artisnya menjadi bintang hallyu atau gelombang 
budaya pop Korea yang kini mewabah ke 


mancanegara. 


Oleh SUHARTONO 


inggu (6/9) 
lalu di SBS 
Open Hall Se- 
oul-si, Gang- 
seo-gu, 
Deungchon-dong 58-, Seoul, 
Korea, tampil sejumlah bintang 
anyar dan populer di Korea. Ada 
kelompok 24K, Two Double X, 
'Tasty, dan Fiestar. Ada juga ke- 
lompok VIXX, ZEA, Orange Ca- 
ramel, dan FT Island. Inilah na- 
ma-nama kelompok bintang hall- 
yu yang lebih dulu mendunia 
melalui Korean Pop (K-Pop) dan 
Korean Wave (K-Wave). 

Saat ini sudah ada nama-nama 
boyband dan girlband Korea, di 
antaranya SM Town, TVXO, JYJ 
Park, Jo Han Sun, Won Bin, Psy- 
yang baru-baru ini terkenal de- 
ngan "Gangnam Style”-nya- atau 
Lee Jun Kin, Jo Han Sun. 


Jalan panjang 

K-Pop dan K-Wave saat ini 
seperti budaya pop baru yang 
mewabah di belahan dunia, ter- 
masuk di Indonesia. Tak heran 
jika bintang-bintang hallyu se- 
perti X5, N-Super Sonic Junior, 
yang pernah datang ke Jakarta 
beberapa waktu lalu maupun Su- 
per Junior, Girl's Generation, 
SHINee, EXO dan BoA-yang ba- 
ru-baru ini pentas di Gelora Bung 
Karno, Senayan-membuat his- 
teria penonton. 

K-Pop dan K-Wave kini men- 
jadi trendsetter sebagian kalangan 
anak-anak muda hingga dewasa 


mancanegara, yang tak hanya 
musik dan film semata, akan 
tetapi juga gaya busana dan ram- 
but. Bahkan, merembet ke pro- 
duk-produk makanan, 

Akibat globalisasi — hallyu, 
Korea meraup keuntungan besar, 
Namun, keberhasilan itu dicapai 
melalui jalan panjang selama 20 
tahun. Bahkan, semua komponen 
negara ikut mendukungnya. Dari 
pemerintah yang mengeluarkan 
kebijakan, strategi, dan penda- 
naan hingga komitmen bersama 
lembaga-lembaga yang didirikan 
Pemerintah Korea, Bukan seka- 
dar membangun gedung per- 
tunjukan, tetapi infrastruktur 
untuk tumbuhnya industri kre- 
atif. 

"Korea incorporated-nya be- 
nar-benar berjalan, Bukan slogan 
saja,” kata Atase Perdagangan 
Kedutaan Besar RI di Korea Ari 
Satria, Kamis (20/9). 

Korea incorporated — untuk 
menjadikan hallyu sebagai 
lombang Korea benar-benar di 
jalankan, Mulai dari gagasan, ke- 
bijakan, sampai pelaksanaannya 
secara disiplin penuh komit- 
men. 

Duta Besar di Sekretariat Jen- 
deral ASEAN Korea Centre Hae 
Moon Chung saat dikonfirmasi 
Kompas seusai membuka pamer- 
an Seoul Gift 2012 di Gedung 
Convetion & Exhibition Centre, 
Seoul, membenarkan. "Ya, ya, Pe- 
merintah Korea tidak bekerja 
sendiri untuk membangun in- 


PANGSA PASAR INDUSTRI G 
(2010) 


(81,29) 
Jepang 


(12,31) 
. 


Amerika Serikat KE 


LOBAL HIBURAN DAN MEDIA 
(miliar dollar AS) 


4 | 


china (65) HAM — SITI 


Inggris (5,48) 


Perancis (4,756) MEI 


Italia (35) MLM 42,2 


Sumber: PWC (2011) Global Entertainment & Met 


dustri kreatif” ujarnya. 

Buktinya, ASEAN Korea Cen- 
tre mencatat pertumbuhan pen- 
dapatan dua kali lipat akibat pe- 
ngaruh hallyu dari tahun 2011 
menjadi 12 triliun won. 

Korea incorporated berjalan 
bahu membahu. "Kami ber- 
sama-sama ikut mengembang- 
kan hallyu. Pemerintah kota Se- 
oul menambah angka kunjungan 
turis dengan menopang hallyu 
dalam berbagai pertunjukan “di 
Seoul,” tandas Wali Kota Seoul 
Park Won-soon. Disadari, hallyu 
memiliki peranan penting bagi 
peningkatan ekonomi Seoul. 


Regulasi dipermudah 


Selama ini ada beberapa per- 
soalan yang menjadi hambatan 
bagi kemajuan hallyu, seperti 
kekosongan institusi yang meng- 
integrasi produksi dan kreativitas 
industri Korea. — Pemerintah 
Korea pun kemudian mendirikan 
Badan Produk Kreatif Korea 
(Korea Creative Content Agen- 
cy/KOCCA) pada tahun 2009. 
Badan ini mengintegrasikan 
Korea Broadcasting Institute, 
Korea Game Development & 
Promoting Institute, dan bebe- 
rapa badan lainnya seperti Cul- 


dia Outlook 2011-2015 
GUNAWAN 


ture & Content Centre. 

"Sebagai badan semi perma- 
nen pemerintah, KOCCA mem- 
berikan bantuan pengembangan 
industri kreatif seperti hallyu da- 
lam hal pendanaan, teknologi, 
dan pelatihan. Kalau perlu juga 
menyediakan peralatan produksi 
sampai dukungan administrasi,” 
kata Presiden & CEO KOCCA 
Hong Sang-pyo. 

Soal regulasi yang mengatur 
hak cipta karya industri kreatif, 
pemerintah juga memudahkan. 
"Korea punya cara untuk me- 
narik minat stasiun televisi ne- 
gara lain untuk membeli produk 
film dan drama. Jika dibanding- 
kan Jepang, peraturan hak cipta 
film dan drama Korea cenderung 
lebih mudah, Bahkan televisi ne- 
gara lain memperbolehkan for- 
mat ulang untuk drama mereka, 
apalagi semua drama dan film 
dijual satu paket sehingga mem- 
buat pembeli jauh lebih nya- 
man,” kata Dr Jung-Sun Park, 
dalam artikelnya ”Hallyu (The 
Korean Wave): Transnational 
Flows of South Korean Popular 
Culture, baru-baru ini di situs 
Korea, 

Ini diperkuat Korea Tourism 
Organization (KTO). "KTO me- 


ngembangkan produk turisme 
terkait hallyu, di antaranya 
menggelar acara jumpa pengge- 
mar dengan para bintang hallyu, 
mengembangkan produk-produk 
terkait produk di drama televisi 
dan film,” ujar Direktur KTO Je 
Sang-weon, 

Partisipasi penuh juga dijalan- 
kan Korea Foundation, yang se- 
tiap tahun mengirim pelajar dan 
mahasiswa, termasuk seniman 
Korea secara besar-besaran. Me- 
reka dididik untuk belajar budaya 
dan tradisi bangsa-bangsa di Ero- 
pa hingga Amerika Serikat. 

Dari situlah tampaknya para 
anak muda Korea belajar bahasa, 
gaya hidup, musik, dan busana, 
serta rambut. Jangan heran jika 
melihat hampir semua bintang 
hallyu memiliki wajah Eropa. 
Mereka seperti boneka Barbie, 
dengan bentuk tubuh yang ram- 
ping. Sayangnya, tak semua orang 
di Korea mau berbicara soal ope- 
rasi plastik bintang hallyu. 

"Kalau Psy (bintang yang me- 
ngenalkan "Gangnam Style”), ten- 
tu tidak. Tetapi, yang lainnya, ya. 
Hampir semuanya ke salon,” ujar 
seorang pegawai pemerintah. 

Semua demi hal juga di- 
lakukan JoongAng Media Net- 
work, salah satu grup media besar 
di Korea yang menerbitkan 
koran, televisi, radio, dan portal. 
Kebijakan editorialnya pun di- 
usahakan seimbang jika terkait 
hal yang mendiskreditkan pro- 
duk Korea, seperti kasus Sam- 
sung yang dituding menjiplak 
teknologi Apple. "Kami tetap me- 
nempatkan Samsung sebagai 
produk nasional yang harus di- 
jaga meskipun sebagai jurnalis 
kami tetap harus kritis,” ujar 
pimpinan JoongAng Media Net- 
work, Jeongho Nam. 

Inilah pelajaran bagaimana 
memajukan industri kreatif di 
sebuah negeri yang terbukti maju 
budaya popnya. 


(SUHARTONO, 


dari Korea Selatan) 


Lihat Video Terkait 
"Serangan Industri Kreatif 
Korea" di vod.kompas. 
com/industrikreatifkorea 


@NISBEN 


STASIUN MRT SHENTON WAY YANG AKAN 
DATANG, BERADA DI DEPAN PINTU ANDA 


YANG TERBAIK DARI BISNIS DAN HIBURAN BERADA 
DI SATU TEMPAT YANG LUAR BIASA - MARINA BAY 


" Sebuah menara kembar spektakuler yang terdiri dari satu gedung kantor dengan 23 lantai 
dan menara hunian dengan 54 lantai, yang berlokasi di 5 Shenton Way, sebuah alamat yang 


sangat eksklusif 


" Dirancang oleh perusahaan arsitek internasional yang terkenal di seluruh penjuru dunia, UNStudio 


" Dikelilingi oleh berbagai lembaga keuangan, perusahaan internasional, dan landmark penting 
seperti Marina Bay Financial Centre, Asia Sguare, Westin Hotel baru, Marina Bay Sands, dan 


Gardens by the Bay 


" Terdiri dari unit studio, 1, 2 dan 3 kamar Harga mulai dari S$1,000,000 


- Pengembangan yang terlaris di Singapura" 


Tempat : Bromo Room Grand Hyatt Hotel 
Jl MH Thamrin Kav 28 - 30 Jakarta 10350 
Tanggal : 29 - 30 September 2012 (Sabtu Dan Minggu) I Waktu: 11:00 - 19:00 WIB 


“ySusanti 0815 8749529 


| ewy.susanti@cbre.com.sg 


Yuri Mutiara 0878 8015 2211 | yuri.mutiara@savills.com.sg 


www.v-on-shenton.com.sg 


Dowloper— UIO Investment (Propestii) Pte Ltd (Co. Reg. No. — 196 


mrloperkoran @ & 


East Coast Parkway (ECP) 


AGEN PEMASARA? 


Gambar ilustrasi 


MARINA BAY 


N 


| CBREzosjll 


@ 
GARDEN BY THE BAY 
(BAY SOUTH) 


ki 
SINGAPORE 
FLYER 


DIKEMBANUKAN OLEH 


uic 


176) - Deweloper'» Licenae No. — OI “Tere of Land - 99 years wef 23 November 2)1I - Location Lot WOBUT TS 30 e15 Shentan Way Erpecsed Date of Vacani Powesdan—31 December Expecsesi Date of Legal Compietion — 31 Desember RIO. #Souree: URA (j ) 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


FOKUS: INDUSTRI KREATIF 


KREASI PEKERJA SENI 


Gelombang Korea dan Gaya 
Menunggang Kuda ala Psy 


Salah satu contoh industri 
kreatif Korea Selatan yang 
baru-baru ini mendunia 
adalah "Gangnam Style” 
yang dipopulerkan oleh Park 
Jae-sang atau dikenal 
dengan Psy. 


- ria 84 tahu, berpipi 
) am dan berpa- 

kaian perlente de- 

ngan kacamata hi- 

tam-seperti dalam vi- 
deonya yang diunggah di situs You- 
tube-berhasil menjadi bintang hallyu 
lantaran menyanyi dengan gerakan se- 
perti menunggang kuda sambil meng- 
hela tali kendalinya. 

Sejak diunggah pada 15 Juli 2012, 
rapper dan aktor film lulusan Boston 
University dan Barkley of Music di 
Amerika Serikat itu, video klipnya ber- 
hasil menembus angka fantastis lebih 
dari 150 juta penonton dalam waktu 
kurang dari dua bulan, 

Tak heran jika Psy akhirnya masuk 
Guinness World Records sebagai video 
laris sepanjang massa. Angka itu me- 
nyisihkan video musik LMFAO dengan 
lagu "Party Rock Anthem”, video musik 
”Baby” yang dinyanyikan Justin Bicber 
serta "Rolling in the Deep”-nya Adele, 


Sejarah K-Pop 

Psy telah menandai sejarah baru 
dalam dunia K-Pop Korea. Sebelumnya 
tak pernah ada bintang hallyu yang 
video klip-nya menembus angka lebih 
dari 150 juta pengunggah. 

Bagi rakyat Korea, keberhasilan Psy 
sangat membanggakan. Apalagi meng- 
ingat bintang pop Amerika, Britney 
Spears, beserta putrinya penasaran dan 
ingin belajar langsung” Gangnam Style" 
dari penciptanya itu. Psy diundang ke 
Amerika Serikat, khusus untuk meng- 
ajari Spears. Psy kemudian juga di- 
kontrak Island Records, yang me- 
nangani Justin Bieber, untuk meniti 
karier barunya di dunia musik. 

Namun, sambutan di Korea, "Gang- 
nam Style”, tampaknya tidak terlalu 
heboh. Dalam kunjungan 30 wartawan 
ASEAN yang mengikuti program "Ex- 
change Visit of ASEAN and Korean 


Media People”, pekan lalu di Seoul, 
"Gangnam Style” tak terlalu dibe- 
sar-besarkan oleh Asean Korea Centre 
selaku penyelenggara acara meskipun 
isu hallyu menjadi topik populer se- 
lama kunjungan itu. 

Bahan referensi yang dibagikan 
ASEAN Korea Centre hanya menying- 
gung video Psy dengan "Gangnam Sty- 
le”-nya merupakan video atraktif yang 
disaksikan oleh 220 negara-melebihi 
jumlah anggota Perserikatan Bangsa 
Bangsa yang 193 negara. Psy ditulis 
tengah membangun dunianya sendiri 
melalui Psy-World. 

Kementerian Kebudayaan Korea ju- 
ga hanya menunjuk "Gangnam Style” 
sebagai salah satu sensasi internasional 
seperti yang diraih bintang hallyu lain- 
nya. "Tni hanya bagian dari sensasi 
K-pop seperti halnya Wonder Girls, 
yang menyanyi bahasa Inggris untuk 
pemirsa internasional,” ujar Menteri 
Kebudayaan Korea Choe Kwang-shik 
seperti dikutip dari Korea Times, Selasa 
48/9). 

Choe Kwang-shik lebih menekankan 
invasi hallyu harus dimanfaatkan de- 
ngan membangun sekolah bahasa 
Korea secara internasional di banyak 
negara. Maklumlah, tren hallyu juga 
mendorong ketertarikan turis mem- 
pelajari bahasa Korea setelah meniru 
busana, rambut, dan penampilan ar- 
tisnya. 

"Gangnam Style” sebagai fenomena 
baru Gelombang Budaya Pop Korea 
baru disinggung saat Kompas bertanya 
kepada Direktur Hallyu Tourism Team 
Korea Tourism Organization, Je Sang 
Weon, Rabu (19/9) lalu. "Gangnam Sty- 
le memang mengejutkan dan cukup 
fenomenal,” tandas Je Sang Weon sam- 
bil tersenyum. 

Dalam percakapan dengan beberapa 
warga Seoul, gaya menunggang kuda- 
yang menjadi ikon Psy-memang mem- 
buat senyum geli. Bahkan, ada penjag 
toko di Sangam-dong, Seoul, yang mi 
malu saat dipraktikkan gaya Gang- 
nam, 

Video klip Psy yang mengalahkan 
pasar Amerika Serikat dan Eropa tam- 
paknya menjadi kebanggaan, Namun, 
gaya Gangnam-nya sendiri dan kritik 
sosial yang dilakukan Psy lewat i 
lagunya, tampaknya kurang disukai. 
Meski begitu, tampaknya orang Korea 
juga tak menolak Psy dengan "Gang- 
nam Style”-nya. 


Gangnam sendiri sebenarnya nama 
sebuah distrik di selatan kota met- 
ropolitan Seoul yang banyak berdiri 
restoran dan salon. Banyak pria ma- 
upun wanita Korea, termasuk kalangan 
bintang hallyu, yang mempermak wa- 
jahnya melalui operasi plastik untuk 
mengubah penampilan dan citra di- 
rinya. Dengan latar belakang itulah Psy 
menciptakan lagu, ia meledek kon- 
sumerisme selain berusaha mengem- 
balikan citra diri orang Korea untuk 
belajar menerima apa adanya, 


Latar belakang kelam 

Psy sendiri tampaknya memiliki la- 
tar belakang kelam sebelum menjadi 
bintang populer Korea. Di kemudian 
hari, perusahaan ayahnya, yang mem- 
produksi peranti lunak DI Corp di 
Korca ketiban rezeki mendapat ke- 
untungan berlipat ganda sejak Psy po- 
puler dengan "Gangnam Style”-nya. 
Park Won-ho, ayah Psy, adalah pemilik 
saham di perusahaan semikonduktor 
yang sahamnya di jual di bursa saham 
Korea. Sejak "Gangnam Style” menjadi 
hits, kapitalisasi pasar saham peru- 
sahaan ayahnya diberitakan mening- 


(3 


Mimpi dan imajinasi 
merupakan kunci untuk 
mencapai 'content' dari 

kemajuan kelas dunia. 
Hong Sang-pyo 


Semangat nasionalisme Psy pernah 
diragukan akibat ia mangkir dari wajib 
militer tahun 2003-2005, Psy pernah 
ditangkap dan dipaksa wajib militer 
kembali tahun 2007. Ta juga pernah 
ditangkap karena memakai ganja pada 
tahun 2001 dan didenda hingga 500 
juta won atau setara dengan Rp 4,2 
miliar. 

Album lagu perdananya tahun 2001, 
pernah ditarik dari pasaran karena di- 
nilai melanggar etika. Sedangkan album 
keduanya juga ditarik dari pasaran ka- 
rena target pemasarannya tak sesuai 
dengan “peruntukan videonya bagi 


Penyanyi Korea Park Jae: 


JAE IWAN 


sang, yang populer dengan nama Psy, memberikan keterangan pers setelah kembali dari tur 


ke Amerika Serikat, 25 September 2012 lalu, di Seoul, Korea Selatan. Penyanyi berwajah tembam berusia 34 tahun itu 
menjadi selebriti dunia lewat aksinya yang terkenal dengan "Gangnam Style” yang diunggah ke situs Youtube sejak 
pertengahan Juli 2012. Sampai sekarang, aksinya di Youtube telah ditonton oleh 270 juta orang. 


anak-anak remaja yang belum dewasa, 
Video itu sendiri sebenarnya ditujukan 
untuk konsumsi dewasa. 

Psy yang kini menjadi bintang hallyu 
ditangani sepenuhnya oleh agensi di 
Korea, YG Entertainment, yang juga 
menangani manajemen bintang hallyu 
lainnya, 2NE1 dan BIG BANG. Se- 
belumnya, ia pernah menangani sendiri 
video klipnya. Namun, hasilnya kurang 
memuaskan, 


Impian yang tumbuh 

Apakah "Gangnam Style" merupak- 
an bagian dari impian yang tumbuh di 
Korea sebagai salah satu produk kreatif 
industri untuk mewujudkan globalisasi 
hallyu? Jawabannya, ya. 

Badan Produk Kreatif Korea (Korea 
Creative Content Agency/KOCCA) 
yang berperan memicu setiap produk 
kreatif industri di Korea memiliki ko- 
mitmen untuk mewujudkan mimpi 
yang berkembang untuk membesar 
hallyu dalam skala dunia, termasuk 
"Gangnam Style”, 

"Mimpi dan imajinasi merupakan 
kunci untuk mencapai content dari ke- 
majuan kelas dunia,” kata Presiden & 
CEO KOCCA Hong Sang-pyo, Rabu. 
Dengan peranannya, KOCCA berupaya 
menemukan talenta, menggali setiap 
tradisi untuk menghadapi tantangan 
dan mewujudkan blooming dreams. 

Menurut Hong Sang-pyo, KOCCA 


bekerja untuk membangun dan meng- 
olah setiap kisah dan memiliki ima- 
jinasi, harus bisa dihidupkan menjadi 
realita kehidupan lewat visualisasi, Un- 
tuk itu, KOCCA yang memproduksi 
film, cerita drama, musik, permainan, 
novel, dan animasi, bena 
kerja dan melayani industri kreatif 
Korea dengan mengemas budaya dan 
tradisi melalui pengembangan tekno- 
logi. 

KOCCA melalui para penulis ske- 
narionya juga menggali cerita dan ih 
rakyat tak hanya di Korea, akan tetapi 
juga sejumlah negara yang memiliki 
akar budaya hampir sama dengan 
Korea. Misalnya, ke Thailand, Laos, dan 
Kamboja, untuk kemudian dikembang- 
kan menjadi cerita drama dengan ke- 
masan budaya pop dan tradisi-tradisi 
Korea, 

"Dengan cara itulah, imajinasi dapat 
ditangkap dan dikembangkan dalam 
sasi gambar yang bisa 
meningkatkan nilai tambah ekonomi 
kreatif di Korea, Setiap industri nan- 
tinya akan ditentukan oleh ekonomi 
kreatif, peningkatan pegawai, pening- 
katan ekspor, serta pengembangan pa- 
sar domestik,” papar Fong Sang-pyo. 

Sementara — menurut — Executive 
Corporate Communication Departe- 
men CJ E&M Roh Hye Yung-anak 
perusahaan dari CJ Grup, sebuah kong- 
lomerat yang bergerak di bidang hi- 


buran, gaya hidup, dan makanan-in- 
dustri kreatif harus ditopang dengan 
kesungguhan dan kerja keras. 

CJ E&M tercatat sebagai perusa- 
haan yang mendistribusikan pro- 
duk-produk hiburan dan media di 
Korea. Mulai dari produk drama te- 
levisi, dialog, pertunjukan hiburan, 
konser, animasi, dan lainnya, Revenue 
yang diperoleh CJ Grup sendiri tercatat 
sampai 20 triliun dollar AS, Bidang 
hiburan dan media menyumbang 14 
persennya, Selebihnya disumbang oleh 
anak perusahaan CJ Grup yang ber- 
gerak di bidang makanan dan layanan 
makanan, logistik, dan perbelanjaan, 
asi, 
dengan hallyu yang me- 
rambah ke mancanegara, termasuk In- 
donesia, banyak bermunculan perwa- 
kilan perusahaan Korca untuk me- 
nangani tak hanya seni pertunjukan 
bintang-bintang hallyu, akan tetapi juga 
kunjungan turis dan jumpa /ans di 
Kor Dari data Pusat Kebudayaan 
Korea di Indon ini tercatat ada 
1.300 kantor cabang perusahaan Korea 
yang didirikan di Indone 

Keberadaan The Korea Arts Ma- 
nagement Service, Korea Entertain- 
ment Producers Association, dan Visit 
Korea Committee, juga ikut meleng- 
kapi tekad tumbuh dan berkembang- 
nya mimpi bangsa Korea agar hallyu 
menjadi kenyataan. (SUHARTONO) 


TOSHIBA 


Leading Innovation 


honda 


20 pemenang | 


spacy-in 


4 
50 pemenang 
ledtvtoshiba 32” 


LINA JAKARTA BARAT 
RIANA LESMANAWATI BANDUNG 
A.YUNIATI KURNIANINGRUM — YOGYAKARTA 
EDY HARJANTO A. SEMARANG 
AGUNG WIJAYA K. GRESIK 


KHO CHANDRA VALENTHINO BALIKPAPAN 


50 pemenang 
lemari.es toshiba 


6 pemenang grand prize 
daihatsu xenia 


REGZA 


3173056208780xxx 
3204046909690xxx 
3471135406790xxx 
3322100608580xxx 
721115480xxx 

6471030606830xxx 


ABDULROHMAN —— BEKASI 32759117120600xx 
ANA MARIANA BEKASI 327501700585010xx 
ADI PURNOMO CueDua 3671061405670x0xx PASKA BEKASI 22750819046800x 
AMIRUDIN BANDUNG 3273181214900x1 RUMMI SASIRAIT — CILEDUG 387108600573000x 
JUMANTO CITRA KARAWANG 321521270543000 URAY MUZULIMPAH JAKARTA SELATAN 31740962077600x1 
BENY KURNIAWAN PRIBADI — SEMARANG 397406201278000 CrNTYA BANDUNG 10502466048100x 
DESIYANI YOSANA SE SURAKARTA 3972016712700100x DINI HAMIDIN BANDUNG 77091305701 
SUHARTINI SEMARANG 3974130809090x0x IDAH SUWAIDAH CIMAHI 32710168038 1020xx 
RETNOWAHYU WWAYATI YOGYAKARTA 347113570362000x SOLEMUDDINIR.— BANDUNG 106000210053000 
DEVID SAUNOAH SIDOARYO 361618100478000 WULAN SULISTIYA — BANDUNG 105001490580300 
MOHAMMAD AFIF GRESIK 68081554001 ANTONIUS AGUS W. WONOGIRI 3912121607000x 
SAI WAHYUNINGSIH SIDOARJO 1214115904740000x HARIS AIZGI ARIFIN SEMARANG SI AO17O0LONOK 
TIMBUL SIMAMORA PEMATANG SIANTAR 12720129008900x MARTADI NGESTI R. SEMARANG 3974112108510200x 
AGUNG MULYA PADANG 137102220889010xx SITIMUNAWAROCH SEMARANG 39740142127500xx 
ASRUJAI PADANG 137 N0024047OOO. Y.CHRISTANTOW.U, SURAKARTA 39720429128000xx 
KISWANTO BATAM 2171122003789x0x YONAS ADHI S. SEMARANG 38740906018801xx 
RIOWANM MAKASSAR 78711307088000xx MTAUFIK S SLEMAN DIY 34040810078200x 
SERLY SUWANDI MAKASSAR 787101500973000 MERISKADIANITA SURABAYA 357804850485000x 
FATMA WATI PONTIANAK 617105610408000x EMILIA AGUS SALIM SIDOARJO 35150849128000x1 
NOOA LIYANA BANJARMASIN 637105500282010x GIGIH AP SURABAYA 3678221703870xxx 
DANI EKO SAPUTRO DENPASAR 51710310107900x LENNY WUAYANTI — MALANG 35790569128200xx 
KOMING DIAH UNTARI DENPASAR 5171036408790200x YAMI KUSNADI SURABAYA 12582502 12460001 
DARWIN MEDAN 250172702150 
MHD.AEZA VAHIENI — MEDAN 1271621008200xx 
YEREMIA MEDAN 127110208810001 
20 MUSRI MUIS PADANG 171082909001 
pemenang WYNDO REGANDHA PADANG 137108080481 Moo 
ANTON BATAM 21711029057700 
notebook ZAMBINNANING — BATAM 217101210176000 
toshiba SUTARBILAN BATAM 2in1 r213ose30ox 
| AMARIK JALIL PALEMBANG 1671091201650001x 
| YANSEN PALEMBANG 8804111700 
AHMAD NURYADI SERANG 380419150304001x MOCHTAR MAKAGGAR TariOM ana 
TARUDIH.S.SI TANGERANG 38710426108500x STIIMEHDGA, — TKAAK proordiasipopnamia 
YUUANTO kangen pedmedpesora YULIANASIMON MAKASSAR 215002560741000 
ASEP S HERMAWAN BANDUNG BARAT 3217062108730ox Le pentumrppdii PONTIANAK Airin pam 
LELA NUTJAMILAH CIMAHI 20101331 Hoot SLAMET HARYANTO PONTIANAK 327611030181020xx 
HEIDEDOI WIAYANTO KLATEN SI1cespenarsnnn YULIA CHRISTIAN —— PONTIANAK B171015007880ex 
'STEPHANIE DIVIN. SEMARANG 3974135902830xx PNEAL HANNG BALIKPAPAN sarankan 
KOESYANTO YOGYAKARTA SeoMOrsnO7anO0n JONATHAN FELIX K.  BANJARMASIN 637105150090 
CHNSNO MUDJIANTO MALANG Sersukoataramoi JUWITASUGIANTO — BANJARMASIN 6371014200830010 
OEY BIE SWAN SURABAYA 1256237010690xxx KARYA BALANPAN Sera aKAN aan 
FENDY SURYA MEDAN 2501817048400x Lara Lappritevenea ada paroki 
INGBUNG, MEDAN Tem Isariangoon, REZKA AMALIA HULU SUNGAI UTARA 63080564 1094000 
RETNO PRASASTI BATAM en wentaranan SULAIMAN KURDI,H— HULU SUNGAI UTARA 69091819000 
NUR INDAH PALEMBANG 167114531079020x1 TAWON. SAMA, ti. — BONTANG sean Dana 
MAH BACHMAWATY Boke hedhhadodh rom HERYANTO DENPASAR 51710425017100xx 
YULIANI PUSPITA PONTIANAK 61710559008200x MIKEN, Enya pennoasi dnk-om 
JUWANTO BOTANG Sansootraonn MD.DWI ARYANTHI — DENPASAR 51710270098500x 
NUR LIDYA FUAD BANJARM SIT LOLATORBA AK VERONKALGIRON DENFASAR sinosasogranan 
ASMANTO PUJI R MERAUKE 810101210873000 
1B.GEDE CHRISTIAN M BANGLI 510602170892000x 


Syamar dm berontuan berkahu 
pak ulah eh tanggung penerang Una Mata jun Motor 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ELIANA SAFITRI TANGERANG 
ESA RIVAL M CIANJUR 
IRIANA UNTEANI BOGOR 

M. AGUNG NUGROHO TANGERANG 
ROHADI BOGOR 
'SOEHENDRA S. TANGERANG 
ZULKIFU SE BEKASI 
AHMAD BAGIR BANDUNG 
INDRA HENDRAWAN BANDUNG 
RENI SUSANTI CIMAHI 

BIANI BANDUNG 
WINA NUR PALINA BANDUNG 
BAYU NUSKANTONO SEMARANG 
FXDWI AGUNG N, SEMARANG 
JATU TRI SUMBODO SALATIGA 
SULASTRI BANYUMAS 
TEGUH ASHARUANTO DEMAK 
MULYONO YOGYAKARTA 
NARYANTO YOGYAKARTA, 
AGUSTIONO SURABAYA 
DJAMAL ABO.NASER MALANG 
DYAH SRIWILUVENG MALANG 
NANGY LUSIA K SURABAYA 
RPMOHRICHARD NOOR SURABAYA 
ENNY MEDAN 
JESRAYA MP.SIDABUTAR MEDAN 
LUANA MEDAN 
MKAHDAHAFI MEDAN 

RIZAL FAHMI BANDA ACEH 
DONI SUWANDI PADANG 
HERU PAMAYUDHA PADANG 
JUNAIDI N. PEKANBARU 
SALMANI BATAM 

INGE NJIOLAH MAKASSAR 
JOICE ANDPUES MAKASSAR 
MURLINAH ABDULLAHSH MAKASSAR 
NURDJANNAH MAKASSAR 
'SUHARDI SAMAD MAKASSAR 
EKO MARYADI PONTIANAK 
LYLY JENNY PONTIANAK 
RUDI PONTIANAK 
AGUS BALIKPAPAN 
HARTATI BONTANG 
HIMAWAN H. BANJARMASIN 
KHO SURYANI BALIKPAPAN 
SURIANI M. BANJARMASIN 
SYAHRANI BANJARMASIN 
MADE AGUSTIAWAN DENPASAR 
NIWAYAN TENI RISMAWATI KLUNGKUNG. 
WAYAN SILA SAYANG 'SANUR 


3674026401850hax ANTON WIJAYA DEPOK 3270050508740111 
32000121108501x1x BUDDY ICHTIARTO TANGERANG 36012490055iKhax 
327 10RSGOREIAN DHANI JUHAELI SERANG 3604151807800201 
367108171078010x1 ELIZA ROZALI DEPOK 3276028507650xK1 
2201080705770h0x HERMAN BOGOR 3271010809550n0xx 
36710115015300xx INDAH PERMATASARI BEKASI 327SNOEENBOOON 
227505231060n0x NOVIE NURUL DIAN BEKASI 2275045 111790b001 
T2TIRANROASOONAA TAUFIK DARNADI DEPOK 32720607078500x 
7004130510h0xx ADIANA MUTAKIN K. SUBANG 32130925067 1020xx 
227709610872001 DIANA DHARMA BANDUNG 3273105706740x11 
105013690978. ERNI RISMAYANI BANDUNG 10501 148097200 
2273024412850001 HENNY SETIAWATI BANDUNG 3273055411610h00 
3971110810730ex IRWAN SEPTRIANA GARUT 32050301098 10p0xx 
3922 14200480001 RINA ENDRIANY BANDUNG 3273004502800x | 
R3TIOL IMAN TUBAGUS AAN G.A CIMAHI 327702280154hexx 
390228801166010x1 APRI SETIYANI CILACAP BOOAL A2 
342101020759001 BAMBANG ARIS WIBOWO SEMARANG — 3974091005B0010x 
347105131174010x1 ENRIOO NATHANIEL SEMARANG — 39740122006800x 
340413111170000x HERMAN SATRIA A. SURAKARTA 337205091183010x 
125619171071010x1 MUZAIVANA DEMAK 3921014406520h0x1 
3573050500670x0x WIWIK SUSILOWATI PEKALONGAN 392614430477020xx 
357303500100 WULAN APRIYANTI SEMARANG 39740857047901xx 
36782750047800xx SITI ROCHIMAH YOGYAKARTA 3910074902740xxx 
3578091511760h0x YULLI ERIANA YOGYAKARTA. MOA066M07740x 
LET NNBEBOSAKLOA ANTONEKO YULIANTO— SIDOARJO 35151805076900x 
12720105017300xx DIDIEK BUDIONO SUYUD GRESIK 35251012125700x 
250OOSEOTA 10K DINI TRIYANI SUWARDI — SIDOARJO 361514700977010x 
1271052704880001 ENDRO TRIANTO SURABAYA — 35781316006100x 
1171042811700 FRANCISCO HEINRICHN. SURABAYA — 1570215140xxx 
137103220581000x OEI SETIYO BUDI SURABAYA — 357808300060200x 
19710118058700x Tik KEDIRI 3806245407740x2x 
147109080180 YANUAR TJOKRO JEMBER 38091990016B11x 
217106120479hoxx ERAL PANUSUNAN L MEDAN 1271102610030hoxx 
737 104907800101 TENGKU ABRAHAM EDAN 12711708015802001 
737 134701730001 PRIA SAPTA MULIA PADANG 19050102096201001 
737106.570386 Ox WIRDA PADANG 137 106450458000 
73711361125900xx YENNY YASDIHANNI PADANG 137 110591261100001 
73711127057000001 EFRIDUS GOWA 7308081908780)0xx 
187107170970 HENNY MAKASSAR — 7971067112540hox 
61710550987000 IRMAMATI MAKASSAR — 73710742058100x 
B17IOS 1404810 ARIYANTO PONTIANAK 6112010504810001 
471020508810 BACHNAR PONTIANAK 6112090101810100 
B474036S03700001 MERY HALIM PONTIANAK — 617101520991600 
637104210578h00 AGUS CANDRA SAMPIT 620208104770xxx 
471094912720 CIPTADI ALIM BANJARMASIN 6971050704770xxx 
89041815020xx HELDINA PRISTANTI SAMARINDA 6472094112800hxxx 
37 1OA02NE7E0A IDA KETUTU ALIT SEPUTRA SAMARINDA —1750021700720hxxx 
51080901048600x MUHAMMAD SYAHRANI — BANJARMASIN 637102170480010x 
S1ORO9K2077EOKA RAHIMAH BANJARMASIN  63030364097601xx 
51710101066607001 RIZAL RIYADI BALIKPAPAN 6471020202M00x 


Keterangan lebih lanjut kunjungi www.toshiba.co.id 


36 FOKUS INDU TRI KREATIF KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Rumah Budaya Belajar dari 


di Negeri Seberang 


udah tak bisa ditawar lagi, Indonesia harus memiliki 
S smacam pusat kebudayaan di berbagai negara. Soal nama 1... 


bisa dipikirkan, tetapi intinya ia menjadi semacam lembaga 
yang mempromosikan kebudayaan Indonesia di luar negeri. 
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebu- Kebudayaan merupakan 
dayaan Wiendu Nuryanti berpendapat, rumah budaya itu lebih Lan aya 
baik terlepas dari bayang-bayang pemerintah. Artinya, tempat itu identitas penting dan 
bukanlah sekadar kepanjangan tangan perwakilan diplomatik menjadi strategi ampuh 


Indonesia di sebuah negara Tak ergaulk luni 
Dengan begitu, orang lebih ersemangit utk datang Ten Mamah Wewe 


cari informasi karena akan terasa lebih ramah. Jam bukanya juga yang semakin global. 

bisa lebih lentur, tidak terikat jam kerja kedutaan,” kata . 

Wiendu, Selasa (25/0). Pemahaman itu telah 
Meski sekarang baru sampai pada tahap kajian, ia berharap lama disadari negara- 


tahun 2018 Indonesia bisa membentuk lima embrio rumah 
budaya di Jepang, China, Australia, Eropa (Perancis atau Jer- 
man), dan Amerika Serikat. "Syukur-syukur jika tahun 2014 bisa 
disusul 10 rumah budaya lain." 

Tipe dari rumah budaya tidak harus serupa satu dengan yang 
lain, Masing-masing bergantung pada kebutuhan dan situasi 
setempat. Wiendu mempelajarinya antara lain dari Pusat Ke- Oleh DWT AS 

sia di Inggris dan Thailand di Australia. "— SETIANINGSIH 

yaan Thailand, misalnya, menginduk pada ke- 
dutaan besar, Duta besar sekaligus menjadi chief executive officer 


negara besar di dunia. 


(CEO) rumah budaya itu, Program-programnya terkait erat entuk dari pe- 
dengan kedutaan sehingga pendanaan disalurkan lewat Ke- mahaman itu, 
menterian Luar Negeri. sejak puluhan 

Anggaran rumah budaya itu maksimal 80 persen untuk tahun lalu, se- 


manajemen. Sis 


, 70 persen, digunakan untuk menyeleng- jumlah negara 


n 


garakan program seperti kursus bahasa, pameran, dan lain-lain, telah mendirikan pusat-pusat ke- 

afnya kecil, hanya tiga orang, yaitu direktur yang merupakan budayaan di sejumlah negara, 
orang dari negar deputi komunikasi yang orang lokal, dan termasuk di Indonesia. Salah sa- 
staf lokal yang bisa dari negara asal atau penduduk lokal,” tambah tu yang tertua adalah Inggris de- 


KOMPAS/HADITYA HELAHUMT 


Wiendu, ngan The British Council yang 
2g? berdiri di Indonesia tahun 1948, 27/9). Erasmus Huis merupakan pusat kebudayaan Belanda di Jakarta yang berdiri sejak 1970, 
Tiga tipe P dengan Centre Culturel 

Menurut Wiendu, ada tiga tipe rumah budaya yang di- Frangais yang kini berganti men- 
kembangkan oleh Thailand dan bisa diadopsi oleh Indonesia. jadi Institut Frangais Indonesia didirikan untuk memberi sen- donesia yang tak lagi memilih ijarnya. IFI setiap tahun mengorga- 


Mas 


neg: 
Tipe terendah adalah sema 


ng-masing menyesuaikan diri dengan tingkat kedekatan (FI) yang berdiri di Indonesia tuhan dalam hubungan Indone- bentuk diplomasi tradisional," 
tersebut dengan Indonesia. sejak 1954, dan Belanda dengan sia dan Belanda. "Kita memiliki papar! 
n culture agent dengan menyewa Erasmus Huis yang berdiri di hpanjangbersamadanme- Mis 


an budaya men-  nisasi sekitar 500 acara budaya di 
jadi pintu masuk utama karena seluruh Indonesia dan sepanjang 
sh memperkenalkan Perancistanpa tahun dengan dua program vi- 


yang diemban The Bri 


orang lokal dan menggunakan rumah orang yang bersangkutan Indonesia pada tahun 1970. miliki banyak hubungan budaya. Council, kata Dewi, menciptakan ' menghadirkan budayanyaadalah  sibilitas tinggi, yaitu Printemps 
sebagai tempat kegiatan rumah budaya. Negara yang juga mendirikan Akan semakin baik bila hubung- kesempatan bagi anak muda di tidak mungkin. Frangais (Seni Perancis dan Fes- 
Tipe berikutnya adalah branded culture office, yang merupakan pusat kebudayaan di Indonesia an ini diresmikan dengan pusat Indonesia, mendorong dialogan- — "Kebudayaan merefleksikan tival Budaya) pada Mei dan Juni 


sebuah kantor di mana Indone 
misalnya "House of Indon 
Tipe paling sempurna adalah ftv! culture office yang memiliki ri 
staf inti minimal tiga orang dan dibayar penuh kegiatannya oleh kebud 
Pemerintah Indon 
"Kalau negara tersebut dengan Indonesia hubunganny: 


Ia boleh menempelkan nama, adalah Italia, India, Jerman, Je- — kebud 

pang, dan Korea Selatan. Ame-  Zeeland 
a Serikat juga memiliki pusat tuk Pe 
aan di Indonesia. Besar K 


n Belanda” ungkap  tarbudaya,dan memberikanman- identitas dan realitas 
ang juga Penasihat un- — faat yang baik bagi kedua negara. — Perancis, TFT membu 
dan Budaya Kedutaan — "Semua ini sejalan dengan tu- dapat di siapa saja, mem- — "The British Council selalu 
jaan Belanda. juan Pemerintah Inggris, yaitu buat Perancis yangjauh menjadi berupaya menampilkan pertun- 
4 membangun hubungan bi- dekat," katany jukan yang inovatif dan inspiring. 
land memaparkan, ke-  tion Mana The British Co- lateral yang lebih erat dengan Setiap artis yang datang ke In- 
minim, maka bisa digunakan tipe terendah, culture agen lipentingdalam  uncil Dewi Suciati memaparkan, Pemerintah Indone jarnya. Acara budaya donesia telah melalui tahap ku- 
dia merepreser rumah budaya, meski rumahnya « percaturan dunia karena budaya kebudayaan merupakan halyang Direktur IFT Jakarta David” Sebagai pusat kebudayaan, — rasi yang ketat dari Tim Seni The 
belum ada," kata Wiendu. adalah instrumen yangdapatme- sangat penting karena hubungan — Tursz mengatakan, IFT bergerak smus Huis menggelar banyak — British Council di London," ujar 


ngadadi dan Festival Film Perancis pada 
Perancis — Desember, 


Direktur Erasmus Huis Ton Marketing and Communica- bi 
yan Ze 


Dengan adanya rumah budaya di sebuah negara, maka ke- nyatukan manusia. "Dengan bu- — budaya dapat menjadi forum per- di tiga kegiatan utama, yaitu me- budaya yang merangkum — Dewi, 
cintaan terhadap Indonesia bisa ditumbuhkan dan citra In- daya, kita dapat membuat per- tukaran ide, penyeragaman pe- enggar kursus bahasa antara musik,tari,dan pameran. — Sebagai sarana promosi dan 
donesia pun bisa dibangun. bedaan. Kita dapat menunjukkan — mahaman, serta mengatasi de- ncis, menyediakan perpus- Sebuah tim profesional berperan aik Erasmus Huis, 


”Mau bicara investas stor, semua terkait a, identitas kita. Me- 


lan mengundang im 
tentang seperti 


siapa diri ki fisit kepercayaan seraya mem- n, dan mengorganisasi aca gai kurator. 
dengan pemahaman merek lalui pertu bangun fondasi saling menghor- budaya Seniman yang tampil di memilih menggun 
Indonesia. Jadi, diplomasi budaya sangat penting” pat melihat lebih bany mati dan memahami "Tujuannya untuk memperku- mus Huis harus seniman pro- — media sosial, dan berbagai med 

Wiendu seraya menyatakan bahwa pembentukan rumah budaya kita, orang-orang lain, dan lebih "Melalui hubungan budaya, at hubungan dan kerja sama an- fesional dan memiliki kemam- seperti buletin dan majalah serta 


harus menjadi gar ma berbagai kementerian. "Dan, luas adalah negara lain,” tutur- The British Council dapat men- tara Perancis dan Indonesia serta puan membangun interaksi de- aktif bekerja sama dengan media 


maupun IFI 
n internet, 


isa memunculkan hal-hal positif nya. jangkau anak-anak muda dan pa- mempromosikan bahasa dan ke- ngan dunia kesenian dan seni- massa yang tersebar di seluruh 
Erasmus Huis, ujar Zeeland, ra pemikir berpengaruh di In- budayaan Perancis kepada ma- man di Indonesia,” ujar Zeeland. — Indone: 


PT Trikomsel Oke, Tbk 


le jeje ja ja 


2 


-- 


PESTA KPR 


KELUARGA INDONESIA 


Di Pameran Properti Terbesar Akhir th 2012, 
Bunga Rendah & Berlimpah Hadiah ! 


/ 


DIA 


/ 


25-30 September Mal Taman Anggrek (Jakarta) IN 
24 
8 -14 Oktober Senayan City (Jakarta) 


Oktober — Pondok Indah Mall (Jakarta) 1 " 


A. 


Menampilkan Proyek - Proyek Properti Unggulan Indonesia, 2-2 Yktober — Central Park (Jakarta) 
Perumahan, Apartemen, Kondotel, Rusunami, Pertokoan/ Ruko, Villa & 1 -14 Oktober — Plaza Marina (Surabaya) 
Resort. Dari tipe mewah, menengah & murah bersubsidi, di lokasi- 
lokasi strategis : JABODETABEK, Serang, Bandung, Karawang, 
Cikampek, Sukabumi, Sragen, Salatiga, Purwokerto, 


£ 
— 


ri 


Kendari, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, 
Balikpapan, Samarinda, Manado & Medan. 


SELELLEELErEE 


Bank 


Bank @ BTN 


Sahabat Keluarga Indi 


li 


22 s/d 30 
September 2012 
Jakarta Convention Center 


Gratis AXISPRO internet 
Jnlimited d 


TC Sensation”" XE hTc besire Hu 7.2MBPS"" 


Organizer Media Partner 


OMA, MU Etew KORANG TEMPO WARTA KOTA Rakyat @ Merdeka 


Pan ks 


Ato REI oki Jakarta 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 37 


aa YAN (Carrefour “31 
ok x ANNIVERSARYI ne 


PROMO Iberlaku: 26Sept -5Okt INN 


Dapatkan hadiah langsung 


atau undian belanja setahun 
GRATIS di ulang tahun Yk 
Carrefour yang ke-14! 


HADIAH LANGSUNG 
voucher Rp500. 000, Rp100. 000, Rp 50.000, Rp10.000 


1 1 H4 Tukarkan 8B 8520 Anda dengan BB tipe ba 
click e drive ay oo Trade in Lisa 4 2 


88 8520 lama kamihargai 3 Rp10.000 
belanja lebih cepat, Carrefour kz) O i Backeeny Rp 700.000 “k52 AA 


mudah, dan tidak perlu Lebak Bulus 0 Sa 


mengantri panjang 


ag TA 
22 21 25000 | 
2205 MMI :5002 TN 


Busa Labih Tebal & Padat 
Untuk Kenyamanan Anda 


Ukuran 160x200x20cm .— 


Jumlah Pegas 15/rok | 


f 


Pe 23 oa 4 AA pa N "9931000 
339 koil epk @849.000 3.599.000 


Khusus Pengguna Carrefour Mega Card Maks. 2 unit/kartu/hari Toshiba Sattelitte C640-1006A PSC25L-02600S 
Harga promosi tanpa Carrefour Mega Card Rp 899.000/unit Khusus Pengguna Carrefour Mega Card Maks. 2 unit/kartujhari 
“Harga berlaku di Carrefour Jawa & Bali Harga promosi tanpa Carrefour Mega Card Rp 3.699.000/unit 


N 


Harga belur termasuk diskon Carrefour Meg: 


Mangga Harum Manis Harga promosi dengan Carrefour Moga Card Rp € 


Reg VInd anus | 
2 Wt Kacntity 
ke ti 
Pi “ 

3 IA e ap 

Rp! Rp/ 

botol, kaleng) 
Minute Make P Pulpy Semua Rasa 350ml Chilkid Platinum Madu/Vanilla 800g Fortune Minyak TA Refill 2L Indomie Goreng Special 
Maks. 2 botol/pelanggan/hari Maks, 2 kaleng/pelanggan/hari Maks.2 pouch/pelanggan/hari Maks. 2 karton/pelanggan/hari 


» 


| -Y 
Dove! Dove Dove Dove 


Pewangi Sekali Bilas Refill 300ml | 
mn Rp3.900/pouch 
pelanggan/hari 


| @21 900 
Semua Produk Ki 68: 900 2 
Ki b Ponds Age Miracle Regen Day Cream 509 Shampo Semua Jenis 360mI Attack Deterjen Semua Jenis 800g 
IMDO Maks. 2jar/pelanggan/hari ae 


botol/pelanggan/hari Maks. 2 bungkus/pelanggan/hari 
dengan Carrefour Mega Card 


ng" 


Ukuran 
51x43x1O1,5cm 


Ukuran 
40x30x90cm 


2 3 


N al: 54-900 


&299:000 8169-000... # 34.900 


Bed Cover 4 Beds Sheet 180x200 


Royal Baby Walker 8183 Rovega Bangku Plastik Olympia Carrens Rak Susun 3 LionStar Taanaar. Kontainer Susun 4 


Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Carrefour tertentu | 


dengan Carrefour Mega Card 2g 
( | 


2.679-00 


@879.000. @119:000- 91.199.000 &5”349.000 a2. 399.000 


" LG Optimus L3 Dual Toshiba LCD 32HVIO | 
Aleoca Pratiche Sepeda Lipat 20 Miyako Dispenser HotfFresh WD-190 8 2wtoriksi — SamsungAC Split1/2PKAS-OSTULN Torodi 


Tersedia di Carrefour tertentu dia di Carrefour tertent, Hargapr sedia di Carretor 


(Mi carrefour.indonesia (Y@carrefour..iD Promo berlaku di semua Carrefour, TIDAK BERL 


Ha ur, Ikan & daging hanya berlaku di Jabodetabek. Serang, Karawang, Bandung, Cirebon 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


JUSANTARA 


IN 


Kami Hanya Butuh Jalan untuk Ambulans 


Aco Ince (54), warga Desa Anca, Kecamatan Lindu, 
Kabupaten Sigi, tak akan pernah lupa saat salah 
seorang ponakannya yang sakit parah akhirnya 
meninggal dalam perjalanan ditandu berjalan kaki 


TUR 


pemprov memang mengajukan 
pelepasan atau dijadikan encla- 
ve, Bagi pemprov, persoalan 

konservasi sangat penting, tapi 
masalah kemanusiaan juga tak 


Jalur Lindu 
sejak dulu 


menuju Desa Sadaunta, Kecamatan Kulawi. 


erjalanan sejauh 17 km 
P: tara Anca dan Sadaun- 

ta, baru ditempuh sekitar 
tiga jam, hingga akhirnya po- 
nakannya mengembuskan napas 
terakhir, Masih tersisa dua-tiga 
jam lagi perjalanan untuk sam- 
pai di Sadaunda dan bisa me- 
nemukan kendaraan roda empat 
yang akan membawa ke rumah 
sakit di Kota Palu. 

”Kami sudah berusaha walau 
harus menggotong tandu bera 
mai-ramai. Tapi kondisi mem- 
buat kami tak bisa berbuat ba- 
nyak, Pergi membawa orang 
yang masih hidup, pulang kami 
bawa mayat. Kalau saja jalan ke 
desa kami bisa dilalui ambulans, 
mungkin ceritanya akan lain,” 
katanya sedih bercampur ma- 
rah, akhir Agustus lalu. 

Apa yang dikisahkan Aco, wa- 
lau seperti tak manusiawi na- 
mun lazim bagi warga di Ke- 
amatan Lindu. Menggotong 
orang sakit atau membonceng 
dengan motor, adalah hal biasa 
yang terpaksa dan pasrah me- 
reka terima, Bahkan membon- 
ceng orang mati menggunakan 
motor, juga hal biasa. 

Erdin Barangkao (49), warga 
desa lain, menceritakan sejum- 
lah peristiwa di mana warga 
Lindu yang sudah meninggal di 
Palu, terpaksa harus dibonceng 
alui jalan sempit di- 
ng dan tebing. 
nya kalau membawa 


Peristiwa seperti ini akhirnya 
membuat banyak warga Lindu 
berdoa agar tak sakit parah dz 
harus ditandu atau meninggal di 
jalan. Bagi warga Lindu, jauh 
lebih baik jika sakit dan lang- 
sung mati di Lindu, tanpa perlu 
berurusan dengan tandu, 

“Setiap hari saya berdoa agar 
saya tidak sakit parah dan me- 
repotkan orang sampai harus 
ditandu atau yang lebih menge- 
rikan meninggal dan harus di- 
bonceng motor, Semoga tidak. 
Kalau mau mati, biarlah saya 
langsung mati di sini,” kata Sa- 
diah (43), warga Desa Tomado. 


Terisolasi 


Turun-temurun berdiam di 
Lindu bahkan sejak Indonesia 
belum merdeka, tak banyak 
yang hirau dengan kondisi yang 
dialami warga empat desa di 
Kecamatan Lindu yakni Puroo, 
Langko, Tomado, dan Anca. Bo- 
leh dikata kehidupan ribuan 
warga disini, terisolasi bukan 
hanya karena jalan, tapi juga da- 
ri aspek komuni al, 
hingga ekonomi. 

Gempa berkekuatan 6,2 SR 
pada Sabtu (18/8) lalu akhirnya 
membuka mata banyak orang 
betapa warga Lindu sekian lama 

as dua walau 
1 1 60 km dari 
Kota Palu, ibu kota Sulawesi 
Tengah, 
Menjadi lokasi gempa terpa- 


helikopter milik PMT dan Bala 
Keselamatan, beroperasi pada 
hari ketiga pascagempa. 

Lindu bukan hanya tak bisa 
diakses dengan kendaraan roda 
empat, tapi juga tak terjangkau 
jaringan komunikasi apa pun. 
Maka informasi soal kondisi di 
Lindu juga baru bisa diterima 
lengkap saat helikopter bis 
mendarat. 

Berada di dalam kawasan 
Taman Nasional Lore Lindu 
(TNLL) adalah alasan mengapa 
warga akhirnya tak bisa men- 
dapatkan akses komunikasi ma- 
upun transport: ng layak 
awi, Dengan kekha- 
ran bahwa masuknya ken- 
an roda empat akan rawan 
penyelundupan kayu, membuat 


jadi kubangan lumpur dan 


dengan kendaraan roda dua, 
melewati jalan selebar setengah 
hingga dua meter, yang berada 
di antara tebing dan jurang. Bu- 
tuh nyali untuk berkendara di 


jalan ini terutama jika hujan 


dan jalan sempit berubah men- 


nah becek. Waktu tempuh jalan 
17 km ini antara 1,5-2 jam de- 
ngan biaya Rp 100000 dalam 
kondisi normal yakni cuaca ti- 
dak hujan atau bukan ada gem- 
eperti Agustus lalu, 

au tidak hati-hati, salah 
bergerak sedikit, motor bi 
suk jurang. Kami 
tiap saat melalui jalan ini, tetap 
berhati-hati apalagi jika mem- 
bawa penumpang, Sangat ra 
wan,” kata Robin (33), salah s 


hingga kini 
adalah jalur 
yang belum 
bisa dilalui 
kendaraan roda 
empat. 
Letaknya yang 
berada di 
kawasan 
Taman 
Nasional Lore 
Lindu, 
membuat jalan 
aspal belum 
bisa dibangun. 
Bahkan kini, 
jalur ini juga 


bantuan untuk 
korban gempa. 


jadi keluarga yang jarang dikun- 
jungi. Dalam soal ekonomi, 
dampaknya adalah pada harga 
yang membubung karena biaya 
ojek. 

Sebagai contoh harga minyak 
tanah di Lindu berkisar Rp 
20000 per liter, bensin Rp 
18.000 per liter, dan gula pasir 
Rp 15.000-Rp 17.000 per kilo- menjaga, pusat yang menentuk- 
gram. Beruntung warga Lindu an apakah bisa dibangun jalan 
n padi, sayuran, dan atau tidak, Permohonannya bisa 
punya Danau Lindu dengan melalui pemerintah daerah atau 
ikannya yang melimpah hingga provinsi," katanya, 
kebutuhan beras dan ikan masih Kepala Dinas Kehutanan 
aterjangkau. Tapi diluar itu, lawesi Tengah Nahardi menga- 
semua harus dibayar dua-empat — takan bahwa untuk beberapa 
kali lipat dari harga normal. kawasan di sekitar TNLL pihak 


Kepala Balai Besar TNLL Ha- 
rijoko Prasetyo beberapa waktu 
lalu mengatakan, soal jalan, me- 
mang ada kekhawatiran akan di- 
manfaatkan oknum tertentu un- 
tuk menyelundupkan kayu cu- 
rian jika jalan terbuka. 

”Tapi semuanya kembali ke 
pusat. Kami hanya bertugas 


kalah pentingnya. 

Kawasan TNLL ditetapkan 
oleh Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan melalui Keputusan 
No 464/Kpts-II/1999 tanggal 23 
Juni 1999 dengan luas kawasan 
217.991,18 ha. Secara adminis 
tif, wilayah TNLL masuk di ka- 
bupaten Poso dan Sigi. 

Soal menjaga hutan, sesung- 
guhnya warga Lindu punya ke- 
arifan lokal berd: n adat 
yang sudah mereka lakukan tu- 
run temurun. Mereka membagi 
beberapa kawasan untuk dijaga 
maupun dikelola secara arif de- 
ngan mempertimbangkan ke- 
pentingan konserv: yang, 
jangankan kawasan yang mere- 
ka jaga, sebagian areal yang 
menjadi hak mereka untuk 
bertani, banyak yang sudah 
dimasukkan dalam kawasan 
TNLL, 

'Aco Ince mengatakan, sejauh 
ini pengorbanan warga Lindu 
demi menjaga TNLL sudah le: 
bih dari cukup. Lahan yang di- 
ambil, keterisolasian, dan dam- 
pak lainnya adalah yang haru 
mereka terima dengan p: 

”Kini, kami hanya minta jalan 
seukuran kendaraan ambulans 
kecil, agar setidaknya jika ada 
yang sakit atau mati, tak lagi 
du atau bonceng, 
gi kami, selama kendaraan 
roda empat belum masuk Lin- 
Gu, maka kami belum merdel 
Selama 67 tahun kemerdekaan 
baru sampai Sadaunta," katanya, 

(RENY SRI AYU) 


h. 


orang tukang ojek di Lindu. 
Dalam kehidupan sehari-h: 
kondisi ini juga membuat warga 
Lindu seolah terisolasi dalam 
soal sosial dan ekonomi. Warga 
Lindu yang punya keluarga di 
luar Lindu harus pasrah men- 


warga Lindu harus pasrah me- 
ma nasib hidup terisolasi. 
Intuk menjangkau Lindu, 
harus dimulai dari Desa Sada- 
a, Kecamatan Kulawi, yang 
k17 km. Dari Sadaunta, 
jalanan ke Lindu dilakukan 


ng yang 
sudah mati ditengah dan satu 
ng lagi dibel ng memegang 
supaya tidak jatuh. Kadang ka- 
lau cuma berdua, orang matinya 
diikat sarung dengan orang yang 
bawa motor,” katanya. 


gempa karei 

or dari tebing yang 
berada di antara Sadaunta dan 
Anca, Bantuan baru bisa disa- 
lurkan dan korban-korban luka 
baru bisa dievakuasi saat dua 


HYUNDAI 


new Tuinkina, 
W POSSIBILITIES 


Peaml 
and Hyundai 
aa Jims 


@chetserieg' DRIVE SMARTER 


with ECODRIVE 


Ajang adu kompak 
iba dan mali 


orand AWEGA 

HYUNDAI Grand Avega, Ahongkapi dengan ECODRIVE, Teknologi yang 
tidak hanya memudahkan Anda dalam memperkirakan konsumsi bahan 
bakar, tapi juga membantu berkendara yang hemat dan ramah lingkungan, 


RANTEE" I YEARS OM NADKOOKM 


Low prices and more ... 
RIODE PROMOSI : 28 SEPTEMBER - 7 OKTOBER 2012 


DVS-1 Worlds first Ultra Slim Camcorder 


Bricee' 


VIDEO CAMERA 


NEW 


PRODUCT/ 


Saksikan! 


Cha 


Karedok Selebriti Edan Okenya! 


Minggu, 30 September 201 2N n 192.505 
Pukul 09.00 WIB Rp. 1.588.000 


hanya di (Poto ( AE 


08 PARA A0 -aPse | |T 
Nioso) AN Tenan IN: conoma JAN kot 
Ikuti kuis Like a Chef! 


Untuk info lebih lengkap: 


Ka 


SA 
Pecat. | 


PATIN, AN (20 co | Power 


EN 


EETAMAT KEPADA PEMENANG 


el EMAS 


Pa v6 -12001-2001 


Oa Tupperware Indonesia 


er) TupperwarelD 


“Cause Everybody Can Be 
Like a Chef! 


Felko- 301 2000 


Rudy Choirudin Titi Kamal Irfan Hakim Yuanita Christiani 


PT Tupperware Indonesia 
(021) 526 1475, SMS OBT1 814 498 (Senin - Jumat, pukul 08.00 - 18.00 WIB) 


Be NOVAN Lintang) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 39 


5 MATAHARI 
Anom, « 
SEP AP Ta |N 73 MAT: 
ERHADIAH @ I III g / 
- | Tor HW HENECAN a 
Hanya dengan Belanja Rp 10.000.- (berlaku kelipatan) Anda dapat memenangkan 
w prices and more ... Mg RR 
| 
, | 
, 
Dove N Hicard 
N 23 
SN 
(J 
- 
Pi 
| - 


mg" " 
Mi 
gan 


Sa | 


0&12BIN 


Syarat & ketentu 


# LCD » LED « PLASMA TV « HIFI « HOME THEATRE # FAX » TELEPHONE » DVD « BLURAY « AC « KULKAS 
# MESIN CUCI « DISPENSER « MICROWAVE # KIPAS ANGIN « RICE COOKER # KOMPOR GAS » BLENDER 


berlaku 


Kartu 


Kartu Hicard 


Hicard.gh, Bumbu 
Pepes Ikan 


'N — y Mo | 
kdamam eSP NICE "& 
/1009 Facial Tissue 7009 


"1890 Rp - 


Se Ka 
aa ya 
TO 3 | 
| 
Salmon, Fillet Top Steak Anggur Red Globelsuper USA Pisang Kana CAMPINA - 
/roog F (1009 /1009 hi /100g ? Po ice Cream 700ml All Variants | 
7 
"18:590 Rp "10:880 8 "4950 Rp "1345 Rp "24:000 Rp 
Es | 
RINSO 
Cair Pouch 800 mi All Variants. ( | 
1 ! maut 
Beli ke 1 Rp 12.625 —.1 Beli ke 1 Rp)33 Jos aa Tab ad Beli ke 1 2 GE 


58.1 145 m 1 # 


SO KLIN 
Higinis 9009 


FILMA 
Minyak Goreng Ref. 2 Lt 


Beli ke 1 Kp 25.900 


Beli ke 2 RainbowfCake) 
mag momo kan Yr 15 x 15 cm 
TN GE 2 90 TN HATI 
at... 
a LP s 
: : Fei - engan LED 32” 32EH4003 
: "799.900 am Assorted, Molil/P - USB Movie, Music, Photo Playback 
"299.900 8 tp | 


semua ' 
"3 | 
« Hypermart berhak membatasi pembelian - Maks pembelian 6 pcs/konsumen/hari Selama persediaan masih ada - Syarat dan ketentuan lain berlaku - Tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar. Md hypermart.co.id/tanpage/ &-4@hicard id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


40) 


andrung berarti tergila-gila, jatuh 
cinta, terpikat. Banyuwangi, kota di 
— ujung Jawa Timur ini mempunyai 
kekhasan tari gandrung. Kalau Mu- 
5 DAers pernah ke Banyuwangi, pasti 
melihat patung penari gandrung di berbagai tem- 
pat. Ada patung penari gandrung raksasa di pintu 
masuk Kota Banyuwangi, dekat Selat Bali. 


Tari gandrung sudah ada se- 
jak masa kolonial Belanda. Du- 
lu, tari gandrung dimainkan 
lelaki yang berdandan seperti 
perempuan. Pada masa perang, 
penari gandrung menjadi ma- 
ta-mata kaum gerilya, bahkan 
mereka juga memberikan mo- 
tivasi dan mengumpulkan ba- 
han makanan untuk para ge- 
rilyawan. 

"Saya bangga Banyuwangi 
memiliki tari gandrung, karena 
melalui seni budaya bisa me- 
motivasi semangat orang lain, 
Selain itu, berbicara tentang 
gandrung merupakan sesuatu 
yang lengkap. Orang bisa me- 
nikmati musiknya, suara, gerak 
tari, dan kostumnya yang unik," 
kata Romo Catur T Wibawa Pr, 
Kepala SMA Katolik Hikmah 
Mandala, Banyuwangi. 

”Semuanya memiliki makna 
tersendiri dengan batik gajah 
oling (batik khas Banyuwangi) 
dan pernak-perniknya. Pesan 
dari lagu-lagunya, seperti lagu 
pembuka (“Podo Nonton”) 
berisi motivasi bagi rakyat” 
tambah Catur, 

Sayangnya, kini enggak ada 
lagi lelaki yang mau menari 
gandrung. Jadilah gandrung 
lanang lambat laun berganti 
menjadi gandrung perempuan 
yang dipelopori seorang gadis 
cilik bernama Semi. Ta men- 
jadi penari gandrung sejak 
umur 10 tahun. 

Tari gandrung pun terus ber- 
kembang hingga kini, 
lalu ditampilkan sebagai an 
pembukaan menyambut tamu 
pada acara resmi di Banyu- 
wangi. SMAK Hikmah Man- 
dala pun menampilkan tari 
gandrung sebagai tari pembuka 
pada getiap kegiatan. 

”Ttu kami lakukan sebagai 
Ikan tari gan- 


Hikmah Mandal 
nari gandrung hampir 
tiap kegiatan di sekolah. 
ingin melestarikan budaya Ba- 
nyuwangi dan menghilangkan 
kesan bahwa tari gandrung itu 
tarian jadul,” ucap Maria Fran- 


siska, siswa kelas XII IPA 2 
SMA Katolik Hikmah Man- 
dala. 


Rasa memi 


Sebagai anak muda, tak ada 
salahnya kita menjaga keka- 
yaan tari tradisional bangsa. 
Betapa bangganya kaum muda 
di Banyuwangi kalau bisa 
memperkenalkan tari gan- 
drung sampai ke seluruh In- 
donesia, bahkan dunia. 

"Sebagai salah satu budaya 
yang dimiliki Banyuwangi dan 
menjadi akar budaya Indone- 
sia, tari gandrung harus di- 
perkenalkan pada Indonesia 
dan dunia, Ini menunjukkan 
kita punya budaya yang tak 
dimiliki bangsa lain. Bentuk 
tariannya pun unik, indah, dan 
menarik” ungkap Eko Adirini, 
pelatih tari gandrung di SMA 
Katolik Hikmah Mandala. 

Tari gandrung ditambah se- 
jarahnya yang berharga untuk 
rakyat Blambangan (Banyuwa- 
ngi), sudah sepantasnya mem- 
buat kita bangga. Bahkan tari 
gandrung tak lagi karya budaya 
warga Banyuwangi semata, 
tetapi bangsa Indonesia. 


Penulis Tim HIKMAN'Z 
SMA Katolik Hikmah 
Mandala Banyuwangi: 
-Benedicta Putri Novitasari 
- Chicilia Nancy Wij 
- Claudia Dimiaty 

- Naomi Wahyuni- 
-Soni Putra Setiawan 
-Alrino Dwi Prasetyo 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 
aa ara 


ca 5. hi Marun tnya svg 
JANGAN BIARKAN 


Siapa yang tak kenal hip hop, "breakdance”, salsa, 
atau "shuffle”? Nyaris semua MuDAers, tahu. Tetapi, 
apakah kita juga mengenal tarian tradisional yang 
banyak ragamnya dari Sabang sampai Merauke? Sa- 
lah satu tarian tradisional di Banyuwangi, Jawa Ti- 
mur, adalah tari gandrung. Kini tak banyak lagi orang 
yang bisa menarikannya. 


PANDALA BANYUWANGI 


FOTO, FOTO: ANSIP SMA KATC 


Patung Penari Gandrung 


Pernak-pernik Penari IW/ 


- Omprog, semacam mahkota terbuat dari kulit yang 
ditatah dan dihias bunga goyang di atasnya. 

- Utuk, berwarna hitam, digunakan sebagai penutup perut 
dan dada, Pada bagian belakang utuk biasanya diberi 
tulisan nama penari gandrung-nya. 

- Ilat-ilat, terbuat dari kain beludru hitam yang dihiasi 
manik-manik berwarna emas. 

- Simbongan, difungsikan untuk penutup pinggul dan 
dihias manil-manil (mote) berwarna emas disertai un- 
taian kain warna-warni. 

- Kelat, hiasan pada bahu kiri dan kanan bermotif ku- 
pu-kupu. 

- Kain panjang, kain bermotif batik gajah oling (batik 
khas Banyuwangi) berwarna dasar putih. 

- Sampur atau selendang, berfungsi untuk pelengkap da- 
lam gerakan tari gandrung. 


SUMBER: HASAN SINGODIMAYAN DKK, 2007 


Dwi Dedy Susandy, S.Sn, guru ke- | 
senian SMA Katolik Hikmah Mandala Ba- 
nyuwangi 

"Yuk cintai budayamu. Lewat apa yang 
sudah ada dan tunjukan pada dunia bahwa | 
gandrung itu milik Banyuwangi, sekaligus 
bangsa Indonesia.” | 


Maria Fransiska, penari gandrung SMA 
Katolik Hikmah Mandala 

"Jangan pernah takut jika kalian ingin 
menjadi penari tradisional. Berani meng- 
ambil sikap adalah kunci utamanya. Men- 
jadi penari t ional bukan berarti kamu 
Jadul, tetapi ju: mu jadi pelestari bu- 
daya bangsa sendi 


Yosi Rizky, Duta Pariwisata dan Ke- 
budayaan Banyuwangi, SMA Negeri 1 Giri, 
Banyuwangi 
Kita tidak boleh kalah atau diam saja 
dalam upaya pelestarian budaya kita sendiri. 
Kita harus bertindak. Laki-laki yang mampu 
dan bisa menari gandrung justru lebih mem- 
1 saat mereka harus 
gagah, dan di sa juga harus lemah lembut. 
Semua itu bisa mereka lakukan itu." 


Ayang Della, penari gandrung SMA Ne- | 
l Banyuwangi 


US$400 


US$460 


US$500 


REATER 


Changsha, Chongging, Guangzhou, 
Kunming, Wuhan 


Beijing, Shanghai 


Chengdu, Fuzhou, Guilin, Haikou, 
Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Oingdao, 
Sanya, Xiamen, Xi'an, Zhengzhou 


Ata lesser price 


Now you can have your pick of 19 destinations across China. 

Book by 1 October 2012. Travel from 28 September 2012 to 28 February 
2013. Stay up to 14 days. But hurry - seats are limited! Book now at 
cathaypacific.com/id or contact our Reservations Office at 021-5151747. 


pe CATHAY PACIFIC 


Ofter details | Fares are for Economy Class tckets and valid for Cathay: 
fare. I Stapoverin Hong Kong Is permitted on inbound journey only. 1) 
DencOKan are oxcludad. | No-show oo is US$100, | Rofund feo is US$10O, | Asi: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ie and Dragonair fights only. | Children must pay adult 
jaw is permitted within China. | Tax-and fuel surcharges 
are not applicablo. | Other torms and conditions apply. IN 


mempersembahkan 


NUN Snusung 


ecobubble” 


reeunotogr 


Majalah Mother& Baby bersama 904 COSMOPOLITAN FM N, 


28-30 September 2012 | Pkl. 10.00-20 


Kartika Expo-Balai Kartini 
Jl. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 


Gamp3liken 


Aku dan Cita-citaku bersama 


29 September 2012 | Pukul 14.00-16.00 WIB 


“Terbatas untuk 100 pendaftar pertama 


3 Tiket Masuk 
Tunjukkan Mojolah 
Mother&Baby E 12 atau 
. tukarkan 3 buku bacaan 
Tiket Masuk: anok layak baca untuk 
Rp.10.001 


0 WIB 


Wear Your 
Dreams Costume 
& WIN 
THE PRIZES 


Vin Maiaoety basiha 


O Foto ala Cover by Deraya Photography 


Biaya pendaftaran 
Rp. 25.000,- 
(Cupcakes t Goodie bag) 


Mae 
ImodellCove/ Meher Baby 


Enjoygthisjfocilities! 


O Kids Playground by Kiddy Bear Toys 
O Toddler Playground by Miniapolis 
O Emergency Room by RS Premier Jatinegara 


Informasil 
www.motherandbaby.co.id 
www.motherandbobytair.com | 
harcomm MB (021) 39836070/31922143 
Email: marcomm6@mroprinted.com 


o Pronsyf 


O Nurse 


Media Partner 


Gondjbnsetrihg  POSMOPOLIAN  BA/NAR 
2 mara 
own Marugote Mhaurmas ing) OK C5 


O Art and Craft 
O Mom & Kids Activities 
O Exdusive Merchandise 


N fons of Ju) 
creativity an 
prizes! 5 


ke ding Room - design by Craddie Doodle 
AMSUNG Refrigerator untuk penitipan ASI 


Roo, 
mt Hai dengan AE Purihar unik kenyamanan 
Pangak 


I Rodio Sogjol Madia 


OA mamistsii a Om 


DB anbioiv2012 @MotherBabyind (KG Mother And Baby Indonesia 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 4 


PASTI LEBIH 


MURAH 


Roliback 
| 


JUST FRY ABC MILKUAT 
French Fries Seasoned Kacang Hijau Juice TT Tiger Chocolicious an Ka 9 
250ml Stroberi Krim 6x95mk. 4 4 


4.990 (2pcs 


5 


TROPICAL MR POTATO VEETOS 4 INDOFOOD SGM 


Minyak Goreng 29 DIK Sambak 140ml. e Aktif d “Ia 
Jerigen SL (Semua Rasa» (Semua Rasa) 1 CoMat Vanita' madu. dm) 8 
» “1 


TAI 


CONFIDENCE REJOICE JOHNSON & JOHNSONS 
Adult Diaper, Shampoo 180ml. Clean & Clear Daily Pore 


KUN (ara idence J (Semua Jenis) Cleanser 509 
Adu Diapa 


"3lng0 MR 1990 


D3, Y 
“329909 3" 7126/ues 


Una Gmn - 


SL LeBiH 


ANGGUR RED GLOBE - SO TOPI KOKI MAMY POKO 
1100g PS Beras Pandan Wangi “3 i 
4 5kg 


| 


Khusus Harga Jatim & Bali) ti , 4 PenDAn MM 61 
Anggur Red Globe RRC: “TN gd | 5 Mba La 
LA 


1.989 /100g 


JERUK HONEY MURCOTT SALMON FILLET » COCA COLA/ FANTA/ WALLS 
N00g N00g (SPRITE 15L 700mL 
"3- (Semua Rasa) 


BEBELAC 4 MILO LOREAL 
Madu/ Vanila 3in1Energi Releasing Elseve Shampoo | Rak 5 Susun 
800g Actigen-E 20x35g C3 180mL 4 Benetton/ Pastel 
"3. 
f 


R 


24 Hn 


Sa 2000| GL ng aa 
wAf399, —"Gg9g9 WOGTU9 


Website : hero.co.id ii anpage: Giant Indonesia — Pusat Informasi: 0:800:1-998877 Layanan Pelanggan Giant : cs. giont@hero.co.id 


GIANT berhak membatasi pembelian « Tidak berlaku untuk trader 
# Produk bertandag hanya tersedia di GIANT Hipermarket » Promosi produk Fresh hanya berlaku di Jawa & Bali 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Teater 26 dengan 
lakon ”Tik Tok” 
dalam Festival 
Teater Pelajar di 
Gelanggang 
Remaja Bulungan, 
Jakarta, Selasa 
(25/9). 


FESTIVAL TEATER SMA 


FOTO-FOTO: KOMPAS/RADITYA HELAHUMI 


Menyatu Bersama 
KI DALAM 


Pesta Rakyat 


Langit biru, awan putih, terbentang indah, 


Lukisan Yang Kuasa, 
Kumelayang di udara, 


terbang dengan balon udaraku, 


Oh sungguh senangnya lintasi bumi, 
Oowh owwhh indahnya dunia 


Lirik lagu "Balon Udara” milik Sherina di- 


nyanyikan seorang pe 


main Teater 26 dari 


SMAN 26 Jakarta. Sambil melangkah pe- 
lan, seorang perempuan berbaju hijau me- 


nyanyikan lagu untuk 


membuka teater de- 


ngan lakon "Tik Tok”. Lalu, muncul se- 


orang laki-laki yang di 
rempuan. Disusul seor: 


kejar beberapa pe- 
ang perempuan 


yang melangkah dengan mengucapkan, 


”Tik tok tik tok tik tok. 


engan tata pang- 

gung yang apik, 

didominasi war- 

na putih dan hi- 

tam, siswa 
SMAN 26 berakting mengha- 
yati perannya masing-masing, 
Pemeran utama, siswa laki-la- 
ki yang menjadi malaikat, 
bergerak mengelilingi pang- 
gung dengan wajah seperti 
orang yang memohon, meng- 
harapkan sesuatu, Si malaikat 
mengejar kasih sayang dari 
Cinta, yang diperankan seo- 
rang siswa dengan pakaian 
serba putih. 


Itulah sedikit cuplikan adegan te- 
ater yang dimainkan salah satu ke- 
lompok dari 19 kelompok teater yang 
memeriahkan Festival Teater SMA 
Jabodetabek XXII, pada 15-26 Sep- 
tember 2012, di Gelanggang Remaja 
Bulungan, Jakarta Selatan. Kali ini, 
panitia memilih tema "Pesta Rakyat”. 
Setiap harinya, ada dua teater yang 


tampil di panggung. 

Adegan demi adegan ditampilkan 
dengan kata-kata puitis karya sut- 
radara Kiki Anindra itu. Teater me- 
rupakan seni pertunjukan yang tak 
jarang disajikan dengan adegan si- 
mbolis untuk menggambarkan kehi- 
dupan manusia. 


mencari, tak hanya menjadi malaikat, 
jalan kita untuk menuju Tuhan? itu- 
lah kata-kata yang terpampang dalam 
poster Teater 26. 

Penampilan berikutnya, Teater Te- 
to dari SMAK Ipeka Tomang, Jakarta, 
menyuguhkan penampilan yang ber- 
beda. Tanpa adegan-adegan simbolis 
yang kadang sulit dicerna, Teater Teto 
dengan lakon Kontra Pararel menam- 
pilkan keseharian kehidupan man 
dalam bentuk yang berbeda seperti 
Teater 26. 

Adegan dalam 


Kontra  Pararel 
menggunakan bahasa percakapan se- 
hari-hari. Seperti sebuah drama, di- 
an bagaimana si tokoh utama, 
Kirana, mengalami amnesia antero- 
grade, Padahal, Kirana akan menikah 
dengan kekasihnya, Roman. 


Penampilan 
Teater Teto 
dengan judul 
”Kontra Pararel” 
dalam Festival 
Teater Pelajar di 
Gelanggang 
Remaja Bulungan, 
Jakarta, Selasa 


Persiapan sebelum pentas. 


(25/9). 


Tak lupa, sang sutradara, Grace MM 
Tampubolon, menyelipkan ade- 
gan-adegan lucu dari para pembantu 
Kirana, Tentu saja, adegan lucu ini 
menyegarkan penonton yang meme- 
nuhi Gelanggang Remaja Bulungan. 

Ternyata bermain teater itu asyik 
juga Iho, MuDAers. Kita bisa berperan 
menjadi orang lain, dan juga meng- 
hibur penonton. Dalam festival ini, 
pemain tak hanya tampil di panggung, 
tetapi mereka pun mendapat evaluasi 
dari pengamat teater Kohan Adiputra. 

Misalnya untuk Teater 26, masukan 
Kohan terkait pemain yang hanya 
bergerak begitu saja, belum terlihat 
bisa menghayati peran yang diberikan 


juga bagus. Sutradara 
ingin menampilkan sesuatu yang lain, 
sesuatu yang berbeda, dengan ka- 
ta yang puitis. Seharusnya du- 


rasinya bisa lebih lama, tak hanya 30 
menii 


" ujar Kohan. 


Pergelaran festival teater yang di- 
selenggarakan oleh, dari, dan untuk 
siswa SMA ini menunjukkan masih 
ada kegiatan positif yang dilakukan 
anak muda. Mereka pun tak terganggu 
tawuran antara dua SMA, juga di 
kawasan Bulungan, pada Selasa (25/9). 
Kegiatan festival terus berlanjut. 
Setiap tahun, panitia festival teater 
bergilir dari satu SMA ke SMA lainnya. 
Jatah tahun ini dipegang Teater Gong 


dari SMAN 29 Jakarta. 

Ketua Panitia Festival Teater SMA 
Jabodetabek XXII Pingkan Febrian- 
syah mengungkapkan, minat siswa 
SMA untuk melihat teater lumayan. 
Bahkan, ada salah satu pertunjukan 
yang dihadiri penonton sampai me- 
lebihi kapasitas ruangan dengan 400 
kursi ini, 

"Teater Detik dari SMAN 86 Ja- 
karta, penontonnya banyak, sampai 
470 orang. Tahun lalu, mereka men- 
jadi juara favorit karena mendatang- 
kan banyak penonton,” ujarnya. 

Sayang, lokasi festival ini sempat 
dinodai aksi tawuran dengan korban 
jiwa siswa SMAN 6 Jakarta. "Tronis, di 
saat kami menggelar kegiatan positif 
seperti ini, malah ada tawuran. 
Padahal, kedua SMA itu juga ikut 
kegiatan ini. Saat mereka tampil, 
penontonnya juga banyak,” ungkap- 
nya, 


Komprehensif 


Dengan mengikuti kegiatan teater, 
banyak manfaat yang didapatkan si- 
swa, Bayangkan, untuk membuat se- 
buah seni pertunjukan, pasti dibu- 
tuhkan banyak kete- 
rampilan. Dari akting, tata suara, 
iringan musik, tata panggung, sampai 
pemasaran tiket pertunjukan. Asyik, 
kan, kalau semua kepiawaian itu bisa 
kita pelajari sejak SMA. 

Maka, sayang sekali bila kegiatan 
seperti ini kurang mendapat dukung- 


an pihak sekolah. Seniman Embie C 
Noer yang juga menjadi salah satu juri 
festival teater ini mengungkapkan, ke- 
giatan teater sekolah masih bersifat 
indie karena kadang kurang dukungan 
sekolah, 

"Teater sekolah bisa diorganisasi 
secara komprehensif. Di sini siswa 
belajar menjadi sutradara, atau ber- 
akting menjadi tokoh lain. Mereka 
juga belajar pemasaran, desain, kerja 
sama, dan banyak hal lain. Mereka 
memang tak harus menjadi seorang 
dramawan,” ujarnya. 

Sayangnya, ungkap Embie, festival 
yang sudah diselenggarakan selama 22 
tahun ini belum berkembang dengan 
baik. "Biasanya teater olah tetap 
hidup karena dikipas-kipasi alumni- 
nya. Kalau alumninya sudah keluar 
Jakarta, ya, teaternya akan mati." 

Seharusnya, Embie menambahkan, 
teater bisa menjadi tempat meng- 
ekspresikan diri anak muda. Teater 
bisa menjadi kegiatan ekskul yang 
dilegalkan. Siapa tahu, teater “bisa 
menjadi salah satu solusi untuk meng- 
hilangkan tawuran atau kekerasan di 
sekolah. 

Bergabung dengan teater sekolah 
berarti ada energi jiwa mu ng 
disalurkan dalam kegiatan positif. Jadi 
MuDAers, cepat cari tahu tentang 
ekskul teater di sekolahmu. Menjadi 
"orang lain” dalam beberapa saat itu 
menyenangkan lho... 

(SUSIE BERINDRA) 


TOSHIBA 


Leading Innovation DD 


Ouality Projections 


2! IP 


Lasting Impressions 5 


"murat saluton lu Benyat prrentaneea an tom antetanmere 


Toshiba NPX10A PA39761-1PL3 
« XGA Native (1,024 x768) Resolution 
“ 2600 ANSI Lumens Brightness 
“ 22.9" - 302.8" Projection Screen 
“ 6,000 Hours Of Lamp Life (Eco Mode) 
» Weighs 2.31kg, 1x2W Speaker 
« DLP 0.55" DMD 3D Ready, Filter Free Design 
Pemenang Hadiah BMW. “ 2200:1 ratio, 1.1 x Manual Zoom 
Nama: Olga " « 194m (Wide) / 2.114m (Tele) Throw Ratio 
ee Npeahadiay kentara “VGA input and output, HDMI, S-Video, Composite 
Video in, RS232C , Audio in, Audio out (3.5Smm) 


Toshiba NPS10A 
SVGA Native 
(800 x 600) Resolution 


$348 


Pemenang Hadiah Avanza: 
Nama: Hendra 
INo KTP: 3277030705750XKX 
Witayah:Cimahi Jawa Barat 


Toshiba SHX10 pA3971L-1PRK 
« XGA Native (1,024 x768) Resolution . 


$1,349 


DLP 0.55” DLP “chip 


sem boneka Compressed Maximum UXGA . 2000ANSIL Dai 
1. Nama: Sony Panjaitan 5. Nama Tandiono 8. Nama: Dhendy Nathanael (1600 x 1200) umens Bnghntness 
NO KIP: 31750604098101XX NO KTP. - 357826200460012X No KIP: 3915130812890004 « 180011 ratio, 2x Optical Zoom 
Wilayah - Cakung, Jakarta Timur Wilayah - Surabaya, Jawa Timur Wilayah : Grobokan, Jawa Tengah “ Long lamp life up to 20,000 hours : 
2. Nama Sofia Windusari 6. Nama: Zul Fahmi Miftakhurrasyid — 10. Nama: Ecam Bin Iding « 15" - 300" Projection Screen “VGA input, Composite Video in, Audio in 
NO KTP» 32093846108119OK NOKTP : 3ADA110108950XXK NO KTP: 3203070402800XXX 5 | sa (3.5mm), HDMI 
Wilayah: Grebon, Jawa Barat Waah : Jogiakarta, Jawa Tengah Siwa 3 Canjur wa Dafa - Weighs 2.3kg, 1x1W Speaker 3 , 
3. Nama Radiman 7. Nama Eka Rachmalia Dewi 
NO KTP» 32132302305840xXX No KTP. : 31751054017800XXX (AM, Disirburor Reuni & Import Terdaftar 
Wilayah : Indramayu, Jawa barat Wilayah : Gpayung, Jakarta Timur || H& | PT TECHKING ENTERPRISES INDONESIA 
4. Nama H. Hasyim Lusak 8. Nama Suharti Namus" Phone: 021-6386 5025 (mon - fri, 09am-OSpm) | www.techking.co.id 
NO KTP: 21500810044001XX NO KIP: 6471034110710XXX abayatosip 
Wilayah - Makassar Wiayah : Balikpapan, Makassar (0411) 


Sulawesi Selatan Kalimantan Timur 


Aneka Infokom 
“ Samarinda (0541) 


Tekindo (Premier Lounge): Jakarta 
2414 » Medan (061) 4 
Batam (Cry mp3 


Untuk 1000 hadiah produk Cosmos, 
nama-nama pemenang bisa dilihat di web Cosmos : aroup.co. 


- Pekanbaru 
Manado (£ 


2 « Balikpapan ( 


Pengundian pemenang telah dilakukan di depan notaris pada tanggal 21 September 2012. 
Pemenang wajib membawa bukti berupa kartu garansi, nota pembelian asi. identitas diri asli, dan surat pemberitahuan pemenang asli 


Patembang (shopt 8667 « Malang (Gam! 


www StarCosmosGroup.com 


Ban ai MG memtacetook,comumytowmas (7) www twittercanvtosmosansne 


HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN! Hubungi Hotli 


0813 1090 2575 


2012 


No, Reg Depsos : 341/PPSDBS- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


Makanan Instan 


yang Makin 
Menggoda 


Siapa tak suka menyantap mi instan yang aro- 
manya begitu menggoda? Ehm, apalagi kalau 
kita pas lapar banget dan waktu makan yang 
tersedia terbatas, yang terbayang mi instan, 
bakso, atau hamburger. Pokoknya penganan ce- 
pat saji yang relatif enggak butuh waktu lama 
untuk penyediaan ataupun mengonsumsinya. 


—gr adi, enggak he- 
ran, kan, kalau 
di mana pun ki- 
MB ta berada, di 
LD / kota besar, kota 
kecil, sampai di kampung 
sekalipun, dengan mu- 
dah bisa dijumpai peda- 
gang makanan instan, se- 
tidaknya mi instan. Ka- 
lau kita amati, jualan 
makanan instan ini pun 
, terutama yang lo- 
sinya di sekitar seko- 
lah. 


Waktu istirahat yang terbatas 
sering membuat kita dengan 
cepat mengambil keputusan 
makan mi bakso, siomai, hot- 
dog, atau chicken nugget, dan 
kentang goreng. Ehm, tambah 
sambal yang pedas, lezatnya 
langsung terbayang! 

Namun, apa iya sih 
tubuh kita bakal terus 
sehat kalau terbiasa 
mengonsumsi ma- 
kanan instan se- 
perti itu? Sebagian 
teman mengeluh, orang- 
tua mereka justru mem- 
i makanan instan 


Orangtua malah minta 
anaknya yang sudah SMA 
membawa bekal makanan dari 
rumah. Kebayang, kan, seperti 
anak SD, kita bawa bekal nasi, 
ur, dan lauk ke sekolah. 
Sebenarnya boleh saja kita 
1, burger, si- 
omai, atau nugget. Tetapi, ya, 
jangan hanya mengonsui 
makanan itu sebab tubuh kita 
juga perlu lauk dari ikan, telur, 
sayur, tempe dan buah, ujar $ 
Multi Karina, ahli gizi yang juga 
pengajar pada Politeknik Ke- 
sehatan Jakarta IT. 


Antisayur 

Setiap hari, tubuh kita me- 
merlukan karbohidrat, protein, 
vitamin, dan mineral sehingga 
apa pun yang kita makan harus 
memenuhi unsur-unsur terse- 


but, Itu kalau kita mau fungsi 
tubuh berjalan baik karena di- 
topang kecukupan gizi. 

salahnya, tren gaya hidup 
la justru kurang mem- 
perhatikan kelengkapan kan- 
dungan zat yang dibutuhkan 
tubuh. 

”Anak remaja bias 
suka mengonsum: 
dengan telur dan 
daripada makan nasi lengkap 
dengan lauk dan sayur,” kata 
Rina, panggilannya. 

Kebiasaz mengonsumsi 
makanan serba instan atau ce- 
(fast food) seolah p 
dengan tren antisayur pada se- 
bagian remaja. 

"Dari kecil aku enggak suka 
sayur. Jadi, setiap maka 
sering lauk yang kering. Sayur 
yang aku doyan juga cuma I 
yam, tetapi ini pun jangan ba- 
yak-banyak, ya,” kata Yuniarti, 
siswa kelas XII SMAN 7 Ma- 
lang, Jawa Timur. 

Tak hanya itu, dia 
juga mengaku ha- 
nya sesekali ma- 

kan buah atau mi- 
num jus buah. Ja- 
dilah pola makan 
wek yang mengaku 
takut gemuk ini 
hai ya lebih ba- 

nyak mengandung kar- 
bohidrat tanpa diimbangi 
sayur dan buah yang cukup. 

Walau tak setiap hari me- 
nyantap mi instan, dia kerap tak 
tahan menghadapi aroma mi di 
depannya. "Aduh enak banget. 
Aku dan teman-teman kalau 
lagi pergi bareng suka beli mi 
instan yang rasanya beda-beda, 
terus kami coba-cobaan,” ce- 
ritanya 

Mai 


nya lebih 
mi instan 


'a kelas 
memilih 
membawa bekal makanan dari 
rumah. "Memang membawa 
yur dari rumah agak repot. Pi- 
lihan lain aku makan banyak 
waktu di rumah," a 
yang mengaku jarang 


paskan diri dari godaan ma- 
kanan instan yang relatif lezat 


FOTO-FOTO: KOMPAS /RADITYA HELABUMI 


Berbagai makanan instan digemari para remaja, seperti sosis, chicken nugget, dan mi instan. 


mbangan 
anan dalam tubuh kita 
memengaai pertum- 


dan telur, berarti tubuh hanya 
punya zat tenaga dan sedikit 
protein. Tubuh kita tak me- 
miliki cukup s untuk me- 
mudahkan buang air be 
Sepertinya hal itu sepele, 
tetapi bila kondisi itu berlang- 
sung terus-menerus dan dalam 
waktu lama, bermacam penya- 
kit akan mengintai tubuh kita. 
"Penyakit yang paling dekat 
adalah obesitas (kegemukan),” 
kata Rina. 
Jadi, makanan instan boleh, 
tetapi jangan berlebihan dan 
imbangi pula dengan mengon- 
sumsi bahan dari kacang-ka- 
ngan, seperti tahu dan tempe, 
serta sayur dan buah. 
(SOELASTRI SOEKIRNO) 


Bergizi, 
Beragam, 
Berimbang 


iar tubuh kita sehat 
JP soo ani at 
pola makan yang 


Multi Karina, memberi con- 
toh untuk panduannyz 

Kebutuhan makanan r 
ta-rata manusia setiap hari 
adalah 1.900 kalori. Ini bisa 
diterjemahkan dengan ma- 
kan tiga kali sehari, dan ku- 
dapan (makanan ringan) 
dua kali seha 

Dalam sekali waktu ma- 
kan, kita sebaiknya makan 
nasi (bisa diganti karbohid- 
rat jenis lain), air mineral, 
dan lauk berupa sepotong 
ayam, daging berukuran se- 
kitar 15 cm x 10 cm, tempe 
dan tahu berukuran sama 
dengan daging, semangkuk 
bakso sayur dan semangkuk 
buah. 

Tetapi kalau di sekolah 

kita h mendapatkan s 
yur di kantin atau tempat 
makan sekitarnya, maka sz 
yur bisa diganti buah dalam 
ukuran sama atau jus. 
i lebih baik lagi 
etibanya di rumah, 
swa makan sayur, Ini pen- 
ting, agar kebutuhan tubuh 
kita terpenuhi,” katanya. 

Untuk kudapan, makan- 
lah dua potong kue di 
la-sela makan pagi dan s 
ang, serta makan siang dan 
malam, (TRI) 


ADUAN 


Computer Experience 


LAA Box 


Jaa aga Gem gastadty 


All Recliners are not 


created egual 


21 September - 31 October 2012. Exclusive af METRO Department Store 


Free Swivel Base worth Rp 2,4 Jt 
exclusive tor /fff holder 


LUKE DOING 3605? 


Our swivel base combines the 


oth words - f. 


somfort and 360s 


swivel motion 


12-month Instaliment 


"terms & 


ANDERSON 
(FABRIC) 


rocker recliner Bra nd 


Best Buy Rp 11,9 Jt 


NOW 


Mah 1927 


3.5 G « Wi-Fi series 


menynuk 


P 


Maa 


MAN 


Internet 1GB 1 owlan 


dan R0 SM5 


eipan 202 me 


TN La 
- 990. 000. 2 SF 


OS Android 4.0: Processor Guakcomm Snapdragon Turbo 1 GHz: RAM 512 MB: Internal Memory 4 GB: 
egular Price Rp 24,3 Jl) Display 7" (1024 x 600) with IPS: Capacitive Touch Panet Wi-Fi 802.11 b/g/n: Bluetooth V2.1 # EDR: Dual Camera: 
External Memory Up to 32 GB: Battery 4200 mAh, G-Sensor, Micro USB 2.0 Audio Port, Tethering 


remember to follow us 
BADVAN ID 


sovan yorume 
EDARAN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PIA IK 


"KASIH SAYANG IBU” 
S PADJAJARAN 


Karya Juraij Bawazier 
UNIVER 


anyak hal menarik yang kita jumpai 
B mengabadikan satwa. Entah itu 

ang lucu ataupun keu- 
nikan dan keindahan tubuh yang dimilik- 
inya. 

Memotret satwa bisa dibagi dalam dua 
kelompok. Pertama adalah saat kita memotret 
kelompok satwa yang hidup di alam liar. 
Kedua sewaktu kita 
memotret satwa yang dipelihara, baik itu di 
rumah maupun di kebun b & 

Kesabaran menjadi salah satu kunci untuk 
kita mendapatkan momen yang paling bagus 
dan menarik dari satwa yang dibidik. 

Meskipun begitu, tetap perha juga 
komposisinya, apakah background/foregro 
und mendukung atau justru mengurangi es- 
tetika foto? 

Sebaiknya kita gunakan sumber cahaya 
alami. Sebab, penggunaan cahaya buatan 
(lampu kilat) justru akan mengganggu ak- 
tivita twa, 

Untuk menghindari satwa mv 
gu dengan kehadiran fotogra lah len- 
sa tele. Adapun lensa mi agunakan 
saat memotret satwa berukuran kecil, seperti 
berbagai jenis serangga. 

Fotografer sebaiknya juga memiliki bekal 
informasi, misalr bagaimana perilaku dari 
satwa tersebut, sehingga bisa mempunyai 
banyak ide untuk bereksperimen dan meng- 
eksplorasi, (RAD) 


ergang- 


Karya Putri Dartaman — "TATAPAN TAJAM 


t 


SEEKOR KUCING” SMAN 3 BOGOR 


Kamu-kamu penggemar foto- 
grafi dan masih duduk di bang- 
ku SMA sederajat dan pergu- 
tuan tinggi, inilah saatnya un- 
tuk mengapresiasi karya foto 
kalian. Kompas MuDA membu- 
ka rubrik Rana MuDA. 

Segera kirim foto-foto karya 
kamu ke Rana MuDA. Asyiknya, 
foto-foto yang terpilih oleh re- 
Gaksi akan dimuat di rubrik Ra- 
na MuDA, yang terbit hari Jum- 


Karya Muhamad Reda Galih Pangestu — at terakhir setiap bulan. 


”MERAK TEBAR PESONA” INSTITUT 


TEKNOLOGI BANDUNG ora mengirimkan foto: 


Buka laman http://mu- 

da,kompas.com, kemudian 

daftar untuk mendapatkan 

'tuser name" dan "pass- 

word”, 

Setelah itu kalian bisa "log 

in” untuk mengunggah foto, 

3, Foto yang dikirimkan mem- 
punyai sisi terpanjang (“wi- 
th”) 1.500 piksel dan disim- 
pan dalam format JPEG skala 
medium/skala 6. 

Foto boleh berwarna ataupun 
hitam-putih. 

Foto yang dikirimkan tidak 
terikat pada satu tema alias 
bebas, tetapi tidak menam- 
pilkan unsur kekarasan, sa- 
disme, SARA, dan tetap pada 
kaidah kesopanan. 

5. Penilaian karya berdasarkan 
pada orisinalitas foto, muat- 
an pesan dalam foto, dan 
kreativitas foto, 

Karya Rahmatullah Al Fadhil — "BELAJAR Foto yang terpilih akan men- 

BIOLOGI LEWAT FOTO MAKRO” dapatkan hadiah menarik dari 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Kompas MuDA. 


KOMPAS, JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 


IS 
AK 1 
 Lecd, Kirlm komikmu ke: Redaksi MuDA, 


" 


Hitam putih atau berwarna, teknik manual atau komputer, Jalan Palmerah Selatan 26-28, 
Ukuran kertas A3 (30 x 40 cm), Cerita habis dalam satu halaman. Jakarta 10270, atau dalam format 
Cantumkan nama, alamat lengkap, sekolah dan telepon yang bisa digital: 300 dpi, cmyk, jpeg 
dihubungi di balik komik. Tema komik untuk bulan ke email: kompasmuda@gmall.com. 


berbagai 
penjuru dunia 1 
terpengaruh oleh 
Korean Wove, termasuk 
Indonesia.gaya rambut 
fashion, film drama, 
musik,dan sebagainya. 
masih sangat 
diminati 


K-Pop 
menjadi genre 


(A3 


musik paling 

berpengaruh tahun 
Gangnam Style | 
amat digilai 


itu tuh 
bukan kreatif 

latah 

jelas Iya 


kita jangan 
hanya latah 
ngikutin budaya asing 
mentah-mentah 
Bondan & Fode 2 Black 
mencampur aduk 
musik keroncong, 
rock dan rap. 
hasilnya nge-blend 
banget kan ? 


Tiba-tiba Zhau Gee Tou" datang dengan gaya yang| 
sedang populer saat ini 


bagus 
kan 
banyak anak 
muda makin pe-di 
dan kreatif 
boy & girl band 


kreatif 
kaum muda 
BEAT hero mengoan MNP AA 


nenek moyang 
maksud 


loe..? 


Hip-hop 
Foundation 
memasukkan unsur 
bunyi-bunyi IG 
gomelan dalam 
alunan beat 
modern yang 
cool abis, 


Karya Markhaban Mursyid 


28.- 29 September 2012 


LATE NIGHT 


Jakarta & Yogyakarta: 20.00 - 24.00 WIB 
Galaxy Surabaya: 18.00 - 22.00 WIB 
Bali: 18.00 - 22.00 WITA 


Disc. up 12 F BR E Fr WIN WITH TOTAL 
O | Double Voucher Rp 150.000.000 


off 
Discount 


& Yo 
off 


Mi 


Dengan setiap pembalaryaan Ap 500 000 dalam " 
lidah berlaku kelipatan), Aria borkeseen 


« Gift voucher total up to Rp 50.000.000 
Wan « 21 Blackberry Gemini 


up to 40.000 point 
“ Cute Mugs 


30.000 “ Redemption point with total 


“Terms & conditions apply “Terms & cencitians apply "Terms & conditians BppIy 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ca. SBNI 


jungi wwwfacebook.com/okeshop atau wwwfacebook.com/globalteleshop dari 


b pertanyaan "Apa tempat wisata Indonesia yang ingin Anda kunjungi dan ceritakan mengapa?". 


GLOBAL 


TELESHOP 


Ingkan 50 paket liburan 
AH INDONESIA 


comrecH 


CINTAINDONESIA 


Menangkan total 30 paket perjalanan wisata ke Raja Ampat, Pulau Komodo, Pulau Bali, Bangka Belitung & kota Jogja" 


Periode berlaku hingga 29 Oktober 2012, “span 


cCcomTeECH 


ROTI Tita it! Yaa 


Bortaku Gi outiet Global Teleshop: 


Beriaku di outlet OkeShop: 
5 Pase Placn Lt 


Hotline » (021) 2903-5108 
Shop Online : wwoke.com 


Bos CIMB NIAGA 


KI tucomvokeshop (KI mwwicebook comiglobalteleshop 
Ge) B1 #utng (1) GLOBAL Raensmen 


sd Indunesia Lt. 3 To, (021 
wopdlkan 2 41 3 - Bandung: 
Surabaya: OS Tunjungan Plata 2 


Hotline : 1021) 794-7868 
SMS: 0813 999 70000 
Shap Online : www giobalteleshop com 


KLASIKA HARI INI 


Ornamen 


Tidur Sehat Berawal dari Matras 
yang Tepat 


hal 53 


Pernik Elektronik 
Impresi Tinggi dari HDMI 


hal 55 


ELECTRONIC 
SOL.LTIOMN 


Satisfaction For Better SOLUTION 


KLASIFIKASI 


IE FITUR KLASIKA | Berkendara 


Mengemudi, Ada Waktu Rawannya 


JALAN raya ibarat medan perang. Meski 
ratusan rambu lalu lintas dipasang, bahaya 
tetap mengintai setiap pengemudi sepanjang 
waktu. Ancaman bahaya itu bisa datang dari 
faktor internal, seperti menurunnya kebugaran 
fisik, maupun faktor eksternal, seperti 
pengemudi lain yang ugal-ugalan. 

Oleh sebab itu, semua pengemudi 
seharusnya selalu awas dan waspada dalam 
berkendara. Menurut survei yang dilakukan 
Automobile Association of South Africa, ada 
waktu-waktu tertentu (waktu rawan) ketika 
tingkat kewaspadaan pengemudi menurun. 
Hal itu memicu terjadinya kecelakaan. 
Asosiasi tersebut membaginya dalam empat 
kategori waktu rawan. Ini harus menjadi 
peringatan pengemudi (pengendara) 
kendaraan. 

Waktu pertama adalah pagi dan sore hari. 
Saat pagi hari, umumnya orang berusaha 
mengemudi lebih cepat agar tak terlambat 
masuk tempat kerja. Situasi itu diperberat 
Jika pengemudi tidak cukup tidur pada 
malam sebelumnya. Pengemudi cenderung 
mengantuk dan tak konsentrasi. Pada sore 
hari terjadi pula kecenderungan menurunnya 
konsentrasi. Hal itu dipicu oleh kelelahan 
setelah bekerja seharian. 


BRAND 
LER TU 


& “& Start From 


@.c 


Khusus Pemegang Kartu Kredit BNI 


/ 
Additiona 
taon 30LENTVA7” 
Iscoun peka 
UISCOun - 
| m - 
h Ti 
Ba Pantat 
REGZA 
POWER TU 
- Mutamat dakon Rp 1 Ata Syarat 8 hetekan brki 


2 Be 


EVERYDAY 


“ Bunga Ringan 


“ Syarat & ketentuan berlaku, 


BNI 


SPECIAL DEALS 


28 - 30 September 2012 


Cinsitia 3) 


IPAS KLASIKA | Jumat, 28 September 2012 | 


IKLAN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 
cc... 


Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim IklanKompas 


O smart 


open your mind. 
Prescription : 


Waktu kedua adalah dini hari atau sekitar 4/day for ultimate coolness. 
pukul 2 sampai pukul 4. Kecelakaan yang 
terjadi pada dini hari sering melibatkan 
pengemudi yang berada di bawah pengaruh 
alkohol. Mereka biasanya pengunjung klub 
malam. Yang memprihatinkan, kecelakaan 
itu acap mengorbankan orang lain yang tak 
bersalah. Secara psikologis, dini hari adalah 
titik kritis manusia merasa mengantuk dan 
lelah. 

Waktu rawan ketiga, yakni saat liburan 
sekolah yang kebanyakan disebabkan 
kegembiraan yang berlebih pada penumpang 
kendaraan. Akibatnya, pengemudi menjadi 
tak memperhatikan jalan. Penumpang boleh 
saja berkomunikasi dengan pengemudi » Get 4 BRABUS alloy wheels & front spoiler for FREE". 
selama itu tak mengurangi konsentrasi dalam g has never bae asy, thanks & 
mengendalikan kendaraan, . . 

Waktu rawan terakhir ada pada akhir 
pekan. Meski pada akhir pekan banyak 
orang pergi berlibur, tak selamanya aktivitas 
senang-senang itu membuat badan terasa 
segar kembali. Bila orang banyak berkegiatan 
luar ruangan selama berlibur, tubuh akan 
mengalami kelelahan. Hal itu akan mendorong 
terjadinya penurunan konsentrasi. Pengemudi 
sebaiknya memperhatikan kondisi badan 
selepas liburan. (“/TYSJ 


TRADE-IN 


AIR CONDITIONER 


"TO ik 


) ll 
“ Hanya bertaku di ES Jadetabek. Syarat & ketentuan bertaku, 


, 


1080p 
3D LED TV 52” 

0 ACS2LEMAOK Ai 
2 191.581. 

U 2 

Yull RD 
BRAVIA 
HOME THEATER 

SN HT-CM8OOVWE TN 
API, Ina rama Ji .673,- | 
| P3 I 324.100 ni 


Jam Operational Toko : Hari Kerja (Senin « Jumat) 11.0 - 21.00. Akhir Pekan (Sabtu - Minggu) / Libur Nasional 11.00 - 22.00 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Visit Our Website and See Our Store Location www.electronicsolution.co.id & www.homesolution.co.id 


Electronic Solution OPEN 


@elect solution 


Email : solution@electronicsolution.co.id 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 28 September 2012 


INTERMESO 


KETANGGUHAN 
DESAIN 


TEKNOLOGI dan kehidupan 
manusia kini menjadi entitas 

yang sulit dipisahkan. Teknologi 
berperan untuk kian memudahkan 
dan mendukung kepraktisan hidup 
sehari-hari. Tak cuma diterapkan 
pada peranti elektronik, sebuah 
arloji kini didesain dengan 
mengutamakan kecanggihan 
teknologi. Tengok saja arloji dari 
merek ternama asal Jepang, Citizen, 
dengan produk terbarunya Eco-Drive 
Ti-IP CAO341-52E, 

Teknologi Super Titanium Ti-IP 
yang diadopsinya mengandalkan 
kekuatan pada permukaan jam yang 
lebih keras dan tangguh terhadap 
benturan keras sekalipun, Sinergi 
antara materi titanium yang sangat 
ringan dan teknologi orisinal Citizen 
dalam ion-plating menjadikan arloji 
ini 5 kali lebih kuat dan 40 persen 
lebih ringan dibandingkan bahan 
stainless steel, 

Arloji ini pun cocok digunakan 
Untuk berbagai olahraga ekstrem 


» Eco-Drive,n 
» Water Resistant to 10 bar « Ma 
£ Citizen Ince 


change a battery « Super Titanum « 
n Japan 


KAZAKOlnlS) CITIZEN. 


CA0341-52E 


antara lain karena tahan air 
hingga kedalaman 100 meter, 
menggunakan kaca safir antigores 
dengan lapisan antipantul, 

serta teknologi Eco-Drive yang 
memanfaatkan segala sumber 
cahaya sebagai sumber energinya. 
Teknologi Eco-Drive juga dipercaya 
dapat mengurangi limbah merkuri 
yang terdapat di dalam baterai, yang 
umumnya digunakan pada sebuah 
Jam tangan konvensional, (#/ADT) 


wonograph « 


(2! Eco-Drive 


INTERMESO 


WATCHES 


MEMAKNAI WARNA 


LEBIH dari sekadar pemanis, 
sebuah warna mampu 
mengangkat nuansa dan kesan 
tertentu. Dalam dunia desain, 
permainan warna menjadi elemen 
signifikan untuk mendongkrak 
estetika, sekaligus karakter sang 
pengguna. 

Tak berbeda halnya dengan 
arloji. Paduan warna berani 
hadir untuk mereka yang berjiwa 
dinamis dan ingin tampil lain 
dari biasanya. Tengok saja arloji 
keluaran Expedition seri 6363 
yang memadukan warna oranye 
dan hitam. Paduan warna ini 
kental dengan kesan sporty 
dan elegan. 

Sentuhan warna oranye 
pada bagian sisi bezel, jarum 
jam, dan indeks angka terlihat 
kontras dengan warna hitam yang 
membalut case arloji sehingga 
mampu mencuri perhatian. 


Expedition 6363 MC 
Available at all leading watch dealer 


ion-timepiece.com 


EXPEDITION 6363 MC 


Dengan ketepatan waktu yang 
dimiliki sistem chronograph, 

fitur ini dapat digunakan untuk 
mengukur setiap perjalanan Anda 
yang tak terlupakan, Arloji ini juga 
dilengkapi penanggalan untuk 
memudahkan mencatat hari dan 
sebuah miniatur pesawat yang 
dapat dijadikan koleksi pribadi. 
L/ADTJ 


EKPEDITION 


Pevtesssnal kaveete invamesi 


INTERMESO 


WATCHES 


KETAJAMAN 
DESAIN ARLOJI 


KEMAMPUAN menampilkan 
karakter dalam bentuk desain 
bergantung pada keahlian sang 
kreator memadupadankan 
setiap lekuk, material, dan 
elemen desain dalam satu 
kesatuan. Sebuah arloji yang 
melingkar di pergelangan tangan 
pun akhirnya tak lagi sekadar 
penunjuk waktu, tetapi juga 
menjadi bagian dari representasi 
diri. 

Ketajaman dan kejelian 
para desainer dalam hal ini 
dibutuhkan untuk menciptakan 
karakter yang tepat. Tengok saja 
arloji dari Police dengan koleksi 
Eagle PL 13593JSUB/02. Arloji 
yang mengedepankan fitur 
multifungsi ini tampil garang 
dengan warna hitam yang 
membalut kulit, casing, dan 
bezel. Casing terbuat dari IP 

n IP Black Top Ring, 


POLICE 


EAGLE 
PL13593 JSUB/02 


dipadu crown dari SS dengan 

tombol berwarna oranye dan dial 

dengan black stamped pattern. 
Arloji berukuran 4,5 x 5,45 

cm ini juga tahan air hingga 

10 ATM dan menjadi pilihan 

tepat bagi setiap orang yang 

menginginkan ketangguhan 

desain di balik desain trendi 

untuk mendongkrak gaya. (ADTI 


Ton yursea, 


4, 


MUSTIKA BERUAN 


PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN 
Munsunsi FUSO cuthood doalor "SALES "SERVICE SPAREPART 
bil Aa Bata Fak BO87OT5, 63886239 
CicilanMula NA - 
21-an 
Prones Cepat & Mudah (4 
Layan Ta Tantan 


« #BCAfmance mand, 
TARO (021) 745 5901 snuntomi 
|inDomoBIL DAAN MOGOT (021) 560 7660-63 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Cari Box u/ Laundry, Canvass, 
Delivery Resto? Hubungi 
0818.816.107. Raady stock! 


BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mr Ac MbI service & psg 
baru JI Dr Susilo 1/13-14 Grogol 
Jakbar Ph.5660785 «5601624 


Spesialist Install Power Back 
l, Fira 24 semu 
al 


MOBIL DICARI 


A10. Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sit u/pran 
“tara 71682678-08129009011 


A1 0 .1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


A1 1.0 Apa pun jenis mbl 0 
bayar cash dgn cpt, kami sgr di 
ikan 68840777, 0812-905-: Het 


AL 10 Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


Automotif berani beli mbisegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinagi 
ssuaikond Prsept:081219688990 


Beli Dan hra tinggi mbl sal Mark 
pmki 1sg082125255507-6497783 
91632763 JI.JembN/ /100-8 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Kemenangan berani beli mbl an- 
da hrg pntas Sjbdtbk:0816932 
247, 66336806 Pin BB228B2394 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


Trima smua merkMbl cash/over 
kradit hub:08179986021-08121 
8211710-99540392(trima SMS) 


MOBIL DIJU, 
ID camuaw 


AJM MOBIL 
Evogue2.0 DynmcLux 3/5Doors 
Kredit 1th O's (79jt-an), 2th 1.85 
(ijt-an), 3th 38 (28jt-an)/bin 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


Aston Martin Rapide 2011 
Km.Low, Hub.: 081280629300 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Mini S Coupe P.White Lounge 
“#&Leather, JCW Body Kits“ 
021-7203011 / 081389109131 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Panamera Turbo 10 Slvr on Blck 
New Carrera S 991 Wht on Blck 
Porsche 9LL Turbo Yellow 2008 
New Panamera 3.6 V6“ 
hite on Marsala Red Bose” 
uto One Premium Cars Btg- 
021-7203011 / 085780000068 


The Polo 
4 eylinders 17 Speed DSG1 
MBS EBD IMA (KOIL 1 
Special Price, 
Come to B4, IIMS 


Teuran TSI 
speed DSGI erialso 


220 Naa 
control 1G rb 
Special Price 
Come to B4, IIMS 


UTO ONE SI 
orra 
“4F 430 Spider 2007 Yellow: 
021-29308685 / 081806898787 


Auto ONE SLIPI 
bold JT apada 
“We Make Dreams Not Cars" 
“FP 458 Giallo on Nero 
WF 6,3L V12, Te AND, 4 
Rosso Corsa on Coui 
021- -30308685 7001806898787 


AUTO ONE SLIPI 
Bentlay Arnaga '03 Silver VR 20 
Auto One Premium Cars Btgs 
021-29308685 / 08170707122 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
Evogue Dynamic Luxury 5 & 3 Dr 
ready : black, white, siluer, grey, 
special price. 021-72895258 /59 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Bick,Whte TV3/TV1 
Pluit 66601313/ Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
Pluit 66601313/Sntar 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red,White 
“4 Cayenne V6 ATPM Black ““ 
91lcarera $ new mdi wht kim3rb 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


AUTOMIAK GALLERY 
Porsche. Cayenn 
2011 Hitat 
olic, Bi 
Evotjue Dynamic Plus,Putih 
V, Ready Ph: 


7731 


JAYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3,7 Ready Stock 

“Bursa Otomotif Sunter Kn 
81021-6523555 


15816: 


Bentley Continental GT Super 
Sport 2010 Hitam Km 1.000 
Lgsg Pemakai. 081311110957 


Senantiasa di Sisi Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Volkswagen gives you 
special deals 


The new Scirocco 


160 blip 17-peed DSG tiptronic 
ABS EDL RDTC LG airbangs 
Come to B4, IIMS 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 

ane Turbo & Cayman R 
1 & 911 Carrera S: 
Janam 8 Turbo 'S 
1 Pluit 6694555 /98007337 


Cayenne S "2009 Black,Monitor, 
Sun Roof, ATPM ... "Glamour" .. 
0857 1085 6280 / 021-724 8750 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red recaro 
seat, Scam, nego: 02197911111 
Pin BB: 323dcbff 


EXOTIC AUTO 
"3 MC Laren MP4,C12 " 
pt: 7200099 - Klp.Gdg: 16616110 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 
PI: 7200099-Klp.Gdg: 45846140 


FANTASTIC PRICE 1! 1m 


FANTASTIC PRICE !!! 
RR, Evogue Lux Pack 
Tw Whit 
r4521685/45: 


Plus, 
dk 
6535 


FERRARI - EXOTIC AUTO 
# aa ASB Italia 8 . 
“4 458 Italia Spider ““ 
Ape 699 HGTE Wear 
yank Sana Ban 


1480 Scuderia "““ 
Pi:7200099 -Kp.6A0-15816110. 


Ferrari 430 th.2007,kuning form 
b ceramic brakes,TUBI exhaust. 
Hub:08161333310 


Ferrari 599 GTB 2008, 
Ferrari F430 Scuderia 
Ferrari California Full Novitec 
2011, Hub. : 0818800755 


Ferrari California '2010, Merah 
Carbiolet, Grs s/d 2014, ATPM, 
“BRAO Klp Gading 4526753-55 


—. 
ai 


Golf TSI 

160 Yap 

cone |? airbag | 
Test Drive, 

Come to B4, IIMS 


Hat 
pa 
— 


The new Tigvan 
Gmpeed DSGIKUNONCAPS 
“eny fnture1Gokbagal 
Come to B4, IIMS 


Fiat 500 Abarth SS "10.Red On 
Black.160Hp.MT.LmtdEdtn.tand. 
kmdrb.Alvin 081310888555 


Hummer H3 09 Abu2 Kebiru2an 
Km 4500,Sunroof, Spt Br "BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Hummer H3 09 chrome pack tg1 
km10rb s-rec Jk sroof 3TVscam 
tdk e.seat fors:0856 800 1996 


IMS @JI EXPO KEMAYORAN 

Bentley Flying Spur Spi 

Visit Us GIIMS 20/9 - 30/9 "12 
Only (dluan's A 

8506666/ 1521070/ 729 

IWIS @JI EXPO KEMAYORAN 

Cadillac Escalade Pitnm Black 

Visit us @IIMS 9 "12 
Only @lvan's Motor 

6506666/ 15241070/ 729 

IMS @JI EXPO KEMAYORAN 

Ferrari Californta 2012 Yallow 

Visit us @IIMS 21 9 "12 
Only (@lvan's 


6506666/ 1521070, 


6506608/ 1521070/ 7 


JIYS GM EXPO KEMAYORAN 
Whita-— 


152107 


Maserati GTS MC Sportline 
WhiteLimited Edition Perfect 
Cond.only1inindo 089637938881 


Mini Cooper Coupe brand new, 2 
unit, white, dashbord leather, F, 
pt, mntor,wings. 0818-107080 


Mini Cooper S AT TurbotCoupe& 
Hatchback0,Papper White, JCW 
b.Kit, Recaro seat, Sport/madia/ 
vision/ chili pack, Emirror, 
keyless leather dashboard, etc. 
cali:021-97911111 Pin: 323dceff 


Mini Cooper S AT'2006 bln Agst, 
Silver Kml6 rb, Tgnl, Hub 
segera: 0812 999 6878 


Mini Cooper S Turbo Cabriolet 
S.Top AT 10 putih km13rb,VR17 
Jok kit,Xenon Perempatan Ra- 
dio Dim(PN15)No59 Ph7211118 


Mini Countryman S Sept 2011 
Coklat susu Komb putih Harman: 
Kardon Panoramic V18 Full Ors 
Kond Sangat Baik 0855 1171717 


New Mini Cooper Coupe JCW 
White, ““Garage Motorsport''" 
“#Hubungi : 0816-1997-8904 


P.Cayenne 3.6 Baru,Black,ATPM 
S.Roof, Hidrolik, DVD "“ Garage 
Motorsport “0812-8700-9300 


P.Cayenne3,2S1vr'O5#P.Cayenne 
S 4,5 Turbo '04 Hitam Km 32Rb 
BRAG Klp Gading 4526753-55 


PAKUBUWONO CARS 


Porsche 997 CAS th 2005 hita 
Int beige full modif RSR 


Lena CARRERA S 3.8 
yellow 20”tachn 
panoramic aerocupkit PDK sport 
axhaust sport seats most full 
option on the market, Cosmic 
7220903, 1501 


Porsche Panamera 2011 Putih, 
3600cc,V6,ATPM,Spt Baru, BOS. 
Sunter D-15 HP.0813.2280.8808 


Proton Exora 2012,Brand New, 
tipe Star,A/TWhita,km 60,Isng 
nama,hrg sangat special sp cpt 
dpt hub:0812-94046143 


R. Rover Evogue 20 AT 2012 
Putih Km900, Las nama Pembeli 
Pakubuwono7252333/72790162 


R.R Evogue '2012 hitam,1.175M 
Panamera'2012 putih,S.roof,TV, 
cam, heater. 6546116, 91280777 


Range Rover Evogue 20x... 

3Dr,Red on Red,Dynamic Lux 

Cam,DVD,TV,Pwr Back Door Call 
0815.1697.2039 


Range Rover Evogue 3door 2012 
red on verve, pnrmic,keyless V 
20,3tv# Scam,PBD 08551171717 


RANGE ROVER EVOOUE 5DR 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Car 
Black & Wh 


3 VIP MOTORS 
1505666: 
till night 


Range Rover Evogue,Putih dlm 
htm mrh,Panoramic,TV3,Cam 5, 
1w,08151820485,0818970007 


RANGE ROVER 
Evogue 2.0 white/urey/silver 
Sport HSE 3.0 V6 Disel blaci 

Viva Auto Sport 
PI 7278 8080 Sunter 2945 0909 


Rolls Royce Phantom Spirit of 
Centenary,new,Rhapsody black 
Anniversary 6546116, 92612900 


RR Sport 4.2 SC, '09//010, Silver 
Tani Km 12rb Sunroof 3TV Istw 
“BRAO Kelapa Gdg 4526753-55 


SANNY AUTO GALLERY 
Discovery 4 Black Rotary Gear 

“RR Evogue,Vogue,Sport”" 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


Kamen fo Ira INDO 


st ir Indo Tk Special Col 
-100km/h in 5.75, Koyless 
Camera, VR21", Air Susp, 


SPECIALPRICE@GRAND INDO 
911 Carrera S”Cabriolet”,400HP 
9LL Carrera S Coupe, '400HP 
New an 29 PDK, 265HP 
New Cayanne Turbo 4.8, 500HP 


SPECIALPRICEGGRAND | nd 
Aston.M Virage 6:0,V12, 
Navigation, DVD, 8 Nano an 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 


Mini Coupe S, Most Ful 
Mini Clubman S Hamptoi ' 
Mini Countryman S 

Mini Cooper 5, All Colour 
SPECIALPRICE@GRAND INDO 
RR Evoaya 2,l IDR, Ready 


ame 


jas 2 
SPECIALPRICEGGRAND INDO 


Tranformer Bumblebap 
Camaro 6.2 aoi 


ss,7012 


Truk trontoncbu exJapan(Fuso& 
Nissan) wing box,self loader, 
freezer,traktor head,crane,dump 
.Mixer,LPG,trintin,6x4,6x6 (031) 
7057 7708:0811318737 Tdk sms 


VIP MOTORS-PORSCHE 
New Boxstor Yellow & White 
N ign,E.Soat,VR20 BOSI 
GMO! 45866766 open till might 
021 4521118, 021 1505666 


VIVA AUTO SPORT 
New VW Boatle 1.2 Design 
Package white fender sour 

Package,Multi Stering 


j Sunter 2915 0909 
WILLIAM MOBIL 
RR Evogue 2.0 5D1/ADr T.opt 
NEW Hummer H3 ReadyStock 


269999 / 


(hite, Ra 
Gd9:1587: 
Wrangler Rubicon 4DR 2011 


Green Army faccesoris f.ors,pik 
pjg Good cond, 081311514598 


Gallardo LP 560-4 Greer 
“Super Trofeo Stradale WI 
CiticonTowerSlipi085888668989 


EURO MOBIL 
F458 pth,kning,California F-Opt 
Mrh,Scuderia,F430 Mrh,599, FF- 
mrh"08151820185,0818970007 


7 '08, Ouattro, 4,2, Fsi, Hitam, 
Sunroof, 38rs, Tlp, TV, Hidrolik 
#BRAG Klp Gading 4526753-55 


egg To Sant aan: 
-RS , 2.5 TFSI,Ouattro, 300hp 
Owalto, 120 hp -— 
sport back, 300hp-- 

Motor 
11520000, P172. 


318i Silver Thn 2003, Facelift, 
Triptonic, No.Pil Hub.08211 
2801 948 


320i Lci'10 Silver,Stnk Pjg/lstw 
3251 M.Editn'11 Black/Slvr,Istw 
730 Li"10 Black, Km2rb, Stnk Pjg 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


3201/09/10Htm43251/11HtmC/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur No8: 082136131636 


520D'12 Silver,Lsng Nama,lstw 
5281 '06 Silver, Kond Istimewa 
528109 Silver, Stnk Pig, Km 6rb 
5231 "10 Black/Slvr,LowKm,Istw 
5231 Exc"10 S.Grey/ Hitam, Istw 
231 Exc'1l Black,em8rb,LgsNm 
5281 Exc'11 Silver,km.3300,istw 
530i '09 Black,LowKm,Knd.Istw 
5301 "10 Silver,Km9rb,Lsg Nama 
BestindocarUtamaph:74868000. 


5201 '05.Silver On Black.ServRec 
ATPM.Mulus&Trwt.Siap Pakai. 
Velg Mdl 530, 081310888555 


5231 Exe "11Black.Tgn-1.Velg 
BBS 20”.Eisenmann Exhaust 
Perfect Cond.081310888555 


523i FAO Nik Th'2011 Black Intr 
Beige Km.8Rb Velg 20 Breyton 
Perfact Condition 994 Spt Baru 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


5231/05 Akh Silver Lht Msh Bgs 
Ski 1Unit Saja Kredit Macat Mrh 
279Jt 08567837910. 


535 GT '11/"12, Putih, Pnramic, 
3TV, Km.6 Rb, ATPM “BRAO" 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


6301 A/T 2006 Hitam 
KM,Rendah,Full Body Kit WALD 
kit Hp30B1-789-7789 Sisa 


AUTOHAUSE IMPORTS 
"# X6 Facelift Black,White “" 
' 640 M Packaged White 4“ 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


CHRISTIAN AUTO 
6401 2011/12 Coupe Cabriolat # 
White On Red, Km 3300,DVD ““ 
TV & Camera, Elect Seat, Heater 
« 7263777 Full Ori 99931800 “ 


Type 520 | 60, tahun 2 
warna Biru metalik, Hubungi 
0813 5155 7603 


X 5 Th'2008 Black Hrg 725Jt/ 
'Antik Sekali-Gress-Tgn1#Record 
BMW.Hub:0856.9531.6925 


X-1 2011 pakai 2012 hitam km 
low mis spt baru bisa Isg pakai 
over K 168jt ng0:021-93930998 


X1-18I '12 ,Black, Km 2rb,Istw 
43-2.0D Bns'11 htm,km9rb,istw 
X3-2.51"04/05/07 Blue/Htm/Slv 
18-351/11, M.Slvr,Low Km,lstw 

-3.0D"11,8Ick,Kmdrb,Stnk Pjg 
"11 S.Bronze, Stnk Pnjg 
109 Hitam,Stnk Pjg, Istw 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X3 2.0 Diesel Executive 2011 
CBU Space Grey,km 15rb an,Isg 
nama BSISth Hub:0816.4838612 


X3 A/T "10/11 Hitam,Km.4250, 
Antik,SptBr-JI.Hasyim Ashari 20 
Jakpus.Ph:6321218-0816913722 


EURO MOBIL 
M3 GTS Brand New 2012 Fire 


Orange,full karbon, Rolibar, 444 
BHP"08151820185,0813970007 


JD mevrotet 


Captiva Diesel AWD 09 Pki 10, 
Sler,Serv Recd,270Jt,khs kradit 
Mega Motor:6546958/68068212 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun: 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Captiva,Orlando,Colorado,ready 
AII New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
T.3861870,4533201,7396889 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor JI.Panjang No,L 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Dj cervsuer 


CHRYSLER SLIPI 

“New Chrysler 300 Citi 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok. 
Jeep Compas,Patriot 2/4 Ltd "12 
“Dodge Journey" 
Years, ATPM Wartanty" 
Gi 29308685 / 081280153555 


Grand Cherokee 3.7 4x4 AT 010 
pmkl1 slvr V17,Jklt,Eseat,sroof 
TanahAbang 11/66 ph34833131 


Jeep Wrangler Sahara Dsl AT 11 
Putih,KmL1rb,VR18,JKIt,To Dbl 
Din Perempatan Radio Dalam 
(PN1S) No 59 Ph 7211118 Lb bk 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
bali 99,9xbaru cash/kradit nego: 
021-97911111 Pin 88: 323dceff 


Jeep Wrangler Unlimited 3.8 AT 
2008 w Hijau tua(4pnt) km 24rb 
VR17 Tp dbi din Full ors Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


Jeep Wrangler YJ'97 4x4 Hitam 
Kopling # Dynamo # Aki Baru 
Rp.190jt 8 081314013605 


Patriot 24 Lmtd AT 012 ATPM 
Hitam,grs F opt TT/K 4240789, 
0811.970214,08.7878.555255 


Patriot 2.4 th.2010 BBn Lsg isi 
Nama,Km1000,Putih."Glamour” 
0856 9223 7746 / 021- 724 8750 


PT Cruiser '01.AT.Blue On Grey. 
Super Langka.Khs Kolektor.Siap 
Pakai.Full Trwt.081310888555 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 
KM rdh,Jok kit,Istw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


Wrangler Rubicon 2DR 3.8L '09, 
Km.6.300 Black,Leather,Pik Pjg. 
08111 008 099 / 021 - 7248750 


Ramah Bunganya, 
Ekonomis Cicilannya 


O » Periode: 20 - 30 September 2012 


Syarat dan ketentuan berlaku 
www.bca.co.id 


HALO BCA PRIORITAS 


500222 atau (021) 500222 dari ponsel 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 28 September 2012 


47 


WEVE GOT 
ANOTHER 
CURTAIN 
CALL, MT. Ma 


YOU'LL HAVETO 
TAKE THIS BOW 
SOLO, JERICHO. 


" Kita harus tampil ke depan panggung lagi untuk memberi 
salam kepada penonton, MJ| 
Kamu saja yang lakukan sendiri, Jericho. 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


- AKU harus mencari tahu, 


Spider-Man berhasil menang sekali lagi! 


/A Licensing Programme of RM 7" 
www.rmlicensing.com 


(1731) 


Y NEVER HEARD 
OFAN ACTRESS 
NOT WANTING 


- Syukurlah! 
" AKu tidak pernah tahu ada seorang aktris yang 
tidak menginginkan apresiasi dari penonton! 


INTERMESO 


WATCHES 


BONIA 


ARLOJI JUGA AKSESORI 


DEWASA ini orang mengamini bahwa arloji 
juga menjadi bagian dari aksesori pendongkrak 
penampilan. Akan tetapi, arloji berbeda dengan 
sifat aksesori pada umumnya. Bukan sekadar 
pelengkap gaya, mengenakan arloji menjadi 
sebuah kebutuhan bagi mereka yang hidup aktif 
dan menghargai waktu. 

Perempuan aktif yang ingin tetap tampil 
bergaya dalam setiap kesempatan sebaiknya 
jangan lewatkan untuk menilik salah satu koleksi 
dari Bonia dengan seri BN 863-2537S. Desain 
arloji ini terlihat cantik dengan memadukan 
bahan ceramic pada rantai jam tangan dan baja 
pada bagian case. Warna hitam yang ditampilkan 
secara keseluruhan, baik pada rantai maupun 
pada bagian dial yang didesain dengan Mother 


PADA 28 September 1865, Elizabeth Garrett 
lulus ujian lisan untuk bidang kedokteran, 
kebidanan, dan kedokteran patologi. Dari tujuh 


kandidat, Elizabeth termasuk salah satu dari tiga 
orang yang lulus dan berhak menerima sertifikat 
yang memungkinkan ia membuka praktik dokter. 


Perempuan kelahiran London Timur pada 
1836 ini adalah anak seorang pebisnis sukses 
sehingga mampu bersekolah. Setelah 


menyelesaikan sekolah, ia mestinya menikah dan 
menjalani hidup sebagai seorang “lady”, Namun, 
Teminis E e 


...u... 


(0) HMI DRAMA 


toy enausuacnion 


TS TEMA, 
.. MIE LIKE WELL 


1 


OH MY GOD 
Gi 1930 1600 1830 2100 


(aTaAI LONAMA 


Blackwell, meyakinkan Elizabeth bahwa ia harus 
menjadi dokter, Setelah ditolak di sejumlah 
sekolah kedokteran, ia belajar sendiri dan 
kemudian mengikuti ujian. 

Setahun setelah memperoleh lisensi praktik, 
ia menjadi petugas medis umum di Klinik St 
Mary, London, yang kemudian dikenal sebagai 


untuk perempuan. Untuk menghormati jasa- 
jasanya, pada 1918 rumah sakit tersebut 
berganti nama menjadi RS Elizabeth 


BONIA Timepiec 


AE me 


orewaus comeor (01 maroas aerian 
Imily guy 

wahiborg  kunis 
macfartane 


THE BULLET VANISHES 
G 4 315 


RESIDENT EVIL RETRIBUTION 
1 i 213 29 


of Pearl dial, terlihat lebih dinamis dengan 
digunakannya black ceramic pada IP Rose Gold, 
Disertai dengan garansi internasional selama 
dua tahun, arloji BN 863-2537S ini menjadi 
sebuah pilihan untuk melenggang penuh percaya 
diri di setiap kesempatan berbeda. (ADT) 


toy enausn acTion 


s Boutigue, Central Park, Uppe 


Pondok Indah Mali 1 
Emporium Pluit, 2nd FI: Puri Indah 


blitzmegaplex 


IRI KOREAN | OMAMA, 


ARCHITECTURE 181 


BN 863 - 2537 8 


www.adtime.co.id 


und #127A - Ph. 021 5698 5440 


ndaria Cit 


BERUBAH SEWAKTU - WAKTU 


Ing wunoe DRAMA Ioj enGusuacron) 


MEROINE 
MO 10:15 


Tojkonsanacmon | cp (81 
TMETHIEVES « 
830 


ton jamuese monnon | € 


SADAKO 10 


PPM 


Onama 


(0) ENGUSH | COMEL 
TMEWATCH 
Ir IA 1045 21.00 


schedule: www.blitzmegaplex.com 


lw SIAR) 


15.30 Seputar Indonesia 13,30 Chhota Bheem aka 09.15 Ups Salah Malam 
16.00 MasterChef Indo- Bima Sakti - 09.45 Spotlite 01.30 Criss Angel Mind- 
nesia Season 2 14.00 Tom & Jerry 05.00 Obat Hati 10.45 Warna freak 
18.00 Layar Drama 14.30 Chhota Bheemaka 06,00 Live Fokus Pagi 11.30 Redaksi Siang 
Indonesia: Putri Bima Sakti 07.00 Live Kiss Pagi 12.00 Selebrita Siang Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
Bidadari 15.00 Ghost Gang 08.00 Halo Polisi 12.30 Si Bolang jalan kecil (sel) yang disebut area, 
19.15 Layar Drama Indo- — 15.30 ChhotaBheemaka — 08.30 Sinema TV Pagi: Jalan Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
nesia: Yang Masih Bima Sakti Aku Tetap Milikmu — 13.00 Buku Harian Si 04.30 Kabar Pagi dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
di Bawah Umur 16.00 Mr. Bean 10,00 Sinema TV Spesial: Unyil 06.20 Apa Kabar Indone- «Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 
20.15 Layar Drama 16,30 Coboy Junior Bukan Salah Takdir — 13.30 Cita-citaku sis Pagi BA Ea cepatimung, Lanka ILdalam sallap Salak 
$ da Indonesia: Tukang 17,30 Topik Petang 12.00 Live Patroli 14.00 Dunia Binatang 09.30 Kabar Pasar Pagi AN da 018 
w KOMPAS sional Terkini Bubur Naik Haji the 18,00 Pesbukers 12.30 Rujak Manis 14.30 Koki Pintar 10:00 Coffee Break 
a29 | 1103 Permata Nurani Series 19,30 Al El Dul 14.00 Drama Korea Siang: 15.00 Brownies 12.00 Kabar Siang 
05.00 Islam is Me Jalar 22.30 Box Office Movie 20.30 Malam Penobatan Thank You 15.30 Tau Gak Sih 13.30 Apa Kabar Indone- Conceptis Sudoku By Dave Green 
05.30 Kompas Sport Pagi 12:00 Sholat Jumat Platinum: Trans- Putri: Pariwisata 15.00LLive Kiss Sore 16.00 Cooking in Paradise sia Siang 
06.00 Kompas Pagi 13.00 Indonesia Siang porter 3 Indonesia 2012 16.00 Live Fokus 16.30 Redaksi sore 15.30 Kabar Pasar 
08.00 Referensi 13.30 TV Edukasi 00.00 Seputar Indonesia (LIVE) 16.30 Drama Korea Siang 17.00 Merajut Asa 16.00 Kabar Petang 
09.00 Showcase 14.00 Indonesia/interna- Malam 22.30 Sinema Spesial: 18.00 Drama Seri Ke- 17.30 Orang Pinggiran 19.00 Kabar Utama (Live) 
10.00 Kelakar sional Terkini 00.30 Film Tengah Malam Mirade Fighter luarga: Calon Ibu 18.00 Hitam Putih 20.00 Apa Kabar Indone- 
11.00 Sebuah Nama 14,03 TV Edukasi 1 Mr. Nice Guy 00.30 Topik Malam untuk Anakku 19.15 On The Spot SiSMalarn 
Sebuah Cerita 14.30 Obrolan Hukum 01.00 Lensa Olahraga 19.00 Sinetron Unggulan: 20.00 Opera Van Java 2100 Kabar Malam 
12.00 Kompas Siang 15.00 Indonesia/Interna- Malam Jalan ke Surga 22.00 Bukan Empat Mata 22.99 Menyingkap Tabir 
13.00 Elephant Diary Ea Ta Aa 4 20,00 Sinetron Unggulan: — 23,45 Dua Dunia 2230 Kala Na 
03 Cerdas . : ! 
13.30 Word World Sa Sa 04,30 SL Liputan 6 Pagi MNCTV Ali Baba 00.15 Wisata Malam 23.00 Tinju Legendaris 
14.00 Jalan Sesama 06.00 Was Was 22.00 Live: Konser 00.45 Sport7 Malam 00.00 Kabar Hari Ini 
aa 16.00 Indonesia/Interna- — Y6s 5 1 Dangdut Akhir Pekan | iTi 
14,30 Science is Fun i ini 07.00 SL SCTV Musik 04.30 Lanjutan Taman EN $ 01.00 Kabar Dari Timur 
15.00 Urban PA Haa Ta mek Hati 00.00 Mitos 01.15 Redaksi Malam Tengah 
15.30 Penjuru Kota ni 09.00 Halo Selebriti 05.30 Lintas Pagi 00.30 Fokus Malam 01.45 Theater7 Malam: 92:99 Local Documentary: 
16.00 Megapolitan Sore ALA ad 10.00 SCTV FTV Pagi 06.00 Starlite 01.00 Sinema Tengah Striking Distance Lelaku 
16.30 Suka-suka 1800 Sinetron Drama Ta G9 SL Liputan 6 Siang 06.30 Disney Club: Jungle Malam: Bleach The 
17.00 Kompas Petang An nT 12.30 SCTV FTV Siang Tuan Movie 3: Fade to GlobalTV 3 
18.00 Kompas Sport. On gaen an GAM  114305LEatBulaga 0700 Disney Club: Black 1 Call your KANS 
18.30 Temukan Kata 21.00 Pig (Ea Indonesia Mickey Mouse Club Dane 05.00 Dora The Explorer 
u Tan “BPK : 16.30 SL Liputan 6 House 05.30 Kura-Kura Ninja 7 
00 Kelakar 1 
2.00 Planet Dinosal” 22.00 Indonesia/interna- Petang p 08.00 Semangka METREFTV (TMNT) 04.30 Reportase Pagi 9 
| sional Terkini 17.00 New Cookies: Bu- (Semangat Kakak) 06.00 Spongebob 05.30 Islam (tu Indah 6 
23.00 Kompas Malam 2203 Musik/Variety: kan Jomblo Ngenes 09,00 Serial Pilihan 05,05 Metro Pagi Sguarepants 06.30 Insert Pagi 4 
00.00 Fanatik Clubbing 6 18.00 SCTV Sinetron: 19.00 Kisah Unggulan 07.05 Bedah Editorial 08.00 Avatar The Legend 97,30 New Rangking 1 8 
23.30 TVRI SPort Putih Abu-Abu 11.30 Lintas Siang Media Indonesia of Aang 08.30 Peppy The Explorer 2 
va 00.00 Indonesia/interna- 19.00 SL Inbox Awards 12.00 Layar Kemilau 08.05 8 Eleven Show 08.30 Awas Ada Sule 2 09.00 Police 86 7 
BN 2012 18.30 | Drama 11.30 Metro Siang 09.30 Hot Spot 09:30 Huru Harada 5 
04.00 Jalan Jalan Islami 99,03 English News 23.30 FTV Utama 15.00 Kribo 13.05 Wide Shot 10.30 Obsesi 10.00 1d3ntik 3 
(daerah): Sulbar Service 01.30 Liputan 6 Malam 15.30 Lintas Petang 18.05 Metro Hari Ini 11.00 Indonesia Bicara 10.30 Moccachino sa 
04.30 Indahnya Pagi: 00.30 Gatra 16.00 Upin Ipin The 19.05 Suara Anda 12.00 Buletin Indonesia 11.00 Insert Siang 
Ga EL Hwvamosesa Apt NinNen — 1230FTVCitacott 2200 Boa Idea 
stiglal .00 Drama Spesial .05 Top Nine News : : Cinta Cekai 14.00 Reportase Siang 
05.30 TVRI Sport CT 03.55 Topik Pagi 18.00 Tendangan Si 21.30 Kick Andy Cekot 14.30 Sketsa 
06.00 Indonesia Pagi £ 05.00 Wisata Hati Madun Season 2 23.05 Newsmaker 14.30 100 » Ampuh 15.45 Show Imah 
i Oo Opuans onesan Naa 19.00 Aladdin 28.30 Metro Sport 16.00 Fokus Selebriti 5 Referensi 
07.00 Pelangi Nusantara Pagi 05.30 Lensa Olahraga h . pi 16.45 Reportase Sore 
(Daerah): Sulbar 06.00 G0 Snot 06.30 Hati ke Hati 20.00 Jagoan Silat 16.30 Naruto 17.15 Insert Investigasi (KOMPASTV : pukul 08.00 WIB) 
08.00 Rumah Publik Ta Dahsyat (Live) Bersama Mamah 21.00 Raden Kian San- TRAN Td 17.00 Kung Fu Panda 18.00 Ethnic Runaway 1 ? : 
09.00 Indonesia/Interna- 1 ya Dedeh tang 17.30 Transformer Prime 49.090 Cinta Cenat Cenut Referensi merupakan jawaban dari beragam 
sional Terkini 10.00 Aan Mirhab 07.30 Fenomania 22.00 Dia Ayu 04.30 Casper 18.00 Untung Ada Sule IM kebutuhan Anda sehari-hari. Ada tiga tema yang 
ea ik ee 
SO AN 5 ja 0830 Friends DapesA 05.30 Sport 7 atinum: Ine Last ' 21.30 Bioskop TRANS Pa Naa AT 
12.00 Seputar Indi ii 1 f d | time, Selain itu, ada City Guide, 
10.00 Indonesia/Interna- Sing MERG 1 0930Seleb @Seleb 00100Premier Preview. 96.90 Ragam Indonesia Samurai TV: Terminator Be eaneiyana Pie lahan setara ena 
sional Terkini 1 1 10.00 Glory Jane 00.30 Sidik 06.30 Redaksi Pagi 22.00 Big Movies II: Kill Salvation Me at lampat menarik misalnya tempat-tampab 
10,03 Sitkom T. 12.30 Sinema Demi Nama 01.00 Obat Mal Bill 2 Ma aa 
bea EN i 11.30 Topik Siang MO CPU Malam, 07.30 Selebrita Pagi | 23.30 Gila Liga Untuk belanja, resort and spa, dan sebagainya. Yan 
Bet Cinta 00,30 100 8 Sport (- : A 4 2 
SAYin 14.15 Cok & Ricek 12.00 KLIK! 08.15 Makan Besar $ Sport (1) 24,00 Sexophone ketiga, ada Review, berisi resensi baik buku, musik, 
na ag 13.00 Tom & Jerry 08.45 Ga Nyangka 01.00 Buletin Indonesia 93.00 Reportase Malam film, dan lain-lain dengan narasumber terkait, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“ Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 28 September 2012 


12.30 - 13.00 


PREMIUM RUSH : 
MAL KEMANG VILL 


RP 40.000, 


JL PANGERAN ANTASARI NO 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


“ INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN 
TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


Cnem d XXI 


PREMIUM RUSH 


14.40 - 15.10 - 16.50 


17.20 - 19.00 - 19.30 - 21.10 - 21.40 
BUNRAKU 
I2AS - 14.35 - 16.55 “1915 - 21,35 
RESIDENT EVIL (3D) 
1245-1435 - 16.25 - 18.15 - 20.05 - 21.55 
TED : 13.00 - 15.10 - 17.20 - 19.30 - 21.40 
CATCH 44 : 1245 - 17.05 - 1915 - 21.25 


te 0, 
Fremlere 
1245- 


AGE LT. 3 02 


SPESIAL HARGA PROMO (waktu Tersatas) 


the 
Premler 
RP 50.000,- 
RP 75.000.- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 
2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- (JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 
3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMISI: RP 30.000.- JUMAT: 
(SABTU/MINGGU/LIBUR) 
36 JAKARTA SELATAN 


(SENIN-JUMATY: 


& 


€VIL:RETRIBUTION | 


(3D) : 12.30 - 14.20 - 16.10 - 18.00 - 19.50 - 21.40| 


1455-1705-1915 - 2125 


290 56 866 


HARI I 


PLAZA INDONESIA XXI » 
NDOK INDAH 1 XXI « 

CBD CILEDUG XXI - 

GRAND MAL BEKASI 


12.15- 14.30-16.45 - 19.00-21.15 


SERPONG XXI - 
MEGA BEKASI XXI 
PLAZA BLOK M 


7 
EXPERIENCE at (( Ypppoppoct XXI GANDARIA CITY 


BIPASHA BASU 


STUDIO XXI EX « 

PLAZA SENAYAN XXI » 
GADING XXI - SERPONG XXI « 
MEGA BEKASI XXI 
13.00-15.45 18.30-21.15 


BRUCE WILLIS 
EMILY BLUNT 


HUNTED BY YOUR FUTURE, 
HAUNTED BY YOUR PAST. 


MRITTEN AND DIRNCTAD UY 
BIAN JOMN! 


JOSEPH GORDON- EV 


CIJANTUNG « 
METROPOLIS - 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-16.30-20.30 
BLOK M SGUARE - 

WIC SERPONG 

1245 17.05.2125 
BOGOR TRADE MAL. 


Sip entouo ya. CILEGON 
| sang, ARION - CINERE 


12.15-14.25 -16.36- 18.45-20.55 


CITRA XXI » METROPOLE 
MEGA BEKASI XXI » 
BEKASI SGUARE XXI » 


CILANDAK « DAAN MOGOT « 


KARAWACI : CILEGON 
14.40 Si 

SUANTNG BUARAI 
ELLAN 


1230 14:30 1630 18.30-20.30 


HOLLYWOOD XXI » 

edan 
id enibue Ka. 
TAMINI » PONI 


Mana Tans-1715-19.1 


FROM TKB 


JOHN CUSACKT 


12.30-14.45 -17.00-19.15-21.30 


00-21.10 


IDOK GEDI 
TAS LA: 16A8, TA5.2045 
DXXI 


Dipblatda, or v FoRvenoetiKkd 


NI 


JAM Hm KLIK - 


Josh 


HARTNE 


HARI INI 


PLAZA SENAYAN XXI - 
FX PLATINUM XXI » 
KASABLANKA XXI - 
KUNINGAN CITY XXI « 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI - 


1 PEJATEN VILLAGE XXI « 
GANDARIA XXI « PURI XXI » 
BINTARO XXI - ANGGREK XXI 
12.15-14.35 -16.55-19.15-21.35 
SENAYAN CITY XXI 
12.15-14.35 16.55-19.15 


PREMIERE 


PLAZA SENAYAN XXI - 
HOLLYWOOD XXI » 


Ye 
og het 


PLUIT JUNCTION XXI - 


PURI XXI » TIM XXI » 
PEJATEN VILLAGE XXI « 


GADING XXI - 
BOTANI XXI - 


LIVING WORLD XXI 
12.30-14.45 -17.00- 19.15-21.30 


AARION « CINERE - 


Mi MEGA 


CIBUBUR - DETOS . 


CIJANTUNG » 
GALAXY « 


5-21.25 
PONDOK GEDE 


KALIBATA XXI - 
BLOK M SGUARE - 
SUIPI - SUNTER - 
WTC SERPONG 
3.15-15, 


5-2115 


EDGAR ALLAN POE 


3 
R Yi 


Y 
BESOK MIDNIGHT SHOW 


JADWAL 


LOOPE 


SEWAKTU-WAKTU DAPAT 


| HER LYVE 


BESOK MIDNIGHT SHOW 


BERUBAH 


INFORMASI 


GRAND MAL BEKASI 
12.30-14.40 - 1680 19.00-21.10 


KASI 
DAAN MOSO1 AiRuw . 


KARAWACI - CILEGON 
1245 1455-1705, 19.15-21.25 


cBI . 
BEKASI SGUARE XXI - 
GADING - TAMINI « 


13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
LE XXI « 


eta 
MUD CAN 5 


Premumdkaah rat 


Promtre 


| PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE » 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE 
12.45- 14.55-17.05 19.15-21.25 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE 


PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 


GANDARIA XXI PREMIERE « 
UIVING WORLD XXI PREMIERE - 
KARAWACI XXI PREMIERE 
13.15-15.15-17.15-19,15-21.15 
STUDIO XXI PREMIERE EX 
13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 


| PLAZA SENAYAN XXI - 
KUNINGAN CITY XXI - 
KEMANG VILLAGE XXI 
12,30-13.00-14,40-15.10-16,50 
1 17.20.19.00-19.30-21:10-21:40 
GADING XXI 


19.15-20.45 -21.15 
KA, 


JARAI 
BELLANOVA : GALAXY » 
DEPOK - METROPOLIS » 
BTC - BOGOR TRADE MALL « 
MALL LIPPO CIKARANG 
.45-16.45 18.45-20.45 


PONDOK INDAH 2 XXi 
PEJATEN VILLAGE XOXI » 


UUVING WORLD XOXI « 
CBD CILEDUG XXI - 
METROPOLITAN XXI 

IVACI X1 4 CILANDAK » 


1 « LA PIAIIA 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 


-17,15-19,15-21.15 


(AMESIMeT E1oUE 


ONLY ONE 
PLAZA BLOK M 

12.30 -14.40-16.50- 19.00-21.10 
BTC 

12901430 16:30 1613020130 
KEMANG XXI» 


MEMOrOI tp 


EAYAL KILLER 
THE MA! 


1248 13:18-1448 1815-1648 - 


w 


— 2 
PREMIERE 

SEASON CITY XXI - 

GADING XXI 

ARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI » 

UIVING WORLD XXI « 

SERPONG XXI » 

MEGA BEKASI XXI - 

METROPOLITAN XXI 

BSD XXI - LA PIAZZA « 

PLAZA BLOK M - 

SETIABUDI 

12.15.1435, 16,55-19.15-21.35 

STUDIO XXI EX 

12.30 14.50-17.10 19.30-21.50 


TUM | 


PLAZA INDONESIA XXI « 
FX PLATINUM XXI 


2 


BOTANI XXI » SETIABUDI - 
PLAZA BLOK M - GM - 

CIBUBUR - EKALOKASARI 

1230 1440-1620-19.00-21.10 


(Ot 
SERPONG XXI » MEGA BEKASI XXI 
DP A11S1716-19.18-21.18 


BLITZ GI » BLITZ TK 
1316 1615-17.16-1916-2115 


PAS 1645-1845-2045 
ICENTRUM XXI « CITRA XXI « 
TA XXI » BEKASI SGJUARE XXI « 

SUNTER - MARGO PLATINUM 
.45- 14.55 -17.05-19.15-21,25 
LITZ PP VELVET 

13.30. 15.30-17.30.19.30-21.30 

TCP 


LLANOVA 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20.30 
BLITZ CP VELVET 

Take: 11OO-19.15-21.30 


DAGNMAS 1615-1845-2045 


.00.- 15.00-17.00 19.00-21.00 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 


| DETOS : 14.40-19.00 


f 


BLOK M SGUARE 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
| BOGOR TRADE MALL - 
GRAND MAL BEKASI 

1248: 1445-1645-1845-2045 


NE. 1500-1700 -19:00-21100 


21cineplex.com 


FROM TIME DIRECTOR OF S 


MIN PA AI 


IHARI 


INI 
SENAYAN CITY XXI 
12.45 .14.55-17.05 19.15 
| semancGI 
1230 1440, 16501800-21.10 


AS 9115-21-25 


4 
SUS UNTUK DEWA 


Promtere 


| STUDIO XXI PREMIERE EX . 
GADING XXI PREMIERE 
12.45-14.55-17.05- 19.15-21.25 
PLAZA SENAYAN XXI PREMI 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE 
13.00-15.10-17.20-19.30-2 


MUI VILAGE XXL 
12.15-14.25-16.35. 
PLATA SENAYAN Ra SRK 


1.40 


O XXI - 


Won Xi 
| GADING XXI» SIPoNa KU. 
| KARAwACI Ki » SUPLTAMUNI » 


SERPONG » LATINUM 
12301440, Tek 
STUDIO XXI EX 

MAA INDONESIA KU - 


xxi 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI « 


| METROPOLE XXI « BOTANI XXI - 
AKIHA GADING XXI 
ILEDUG XXI » BSD XXI 

MEROPOLTAN KA» SEMANGGI - 
PLAZA BLOK M - GM - LA PIAZZA - 
CILANDAK » EKALOKASARI 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
FFX PLATINUM XX 

ICENTRUM XXI 

IT JUNCTION XXI - 
KEMANG VILLAGE XXI » 
CITRA XXI - TIM XXI » SETIABUDI 
jaga 100 1610-1720 -19.301-2140 


| Hanoi 15.15-17:30-19.45-2200 
JANTUNG 

.45- 14.45-16.45. 18.45-20.45 
| BUTZ PP » BUTZ TK « BLITZ BCP 
13,00 - 15.30-18.00 -20.30 
BLITZ PP VELVET 
13.30-16.00 18.30-21.00 
kena 

1900: 16:10-17.20-1930 


kai | Na go "To45-19.00-2115 


IMEGA BEKASI XXI 
18931818-17:15-1915-2118 


LIS » 

MALL LIPPO CIKARANG 
.30-18.30 

BLITZ CP VELVET 

13,30. 


Mn AK 1y 


yE MOR 


DON'T MISBEHAVE 


PREMIERE 
PLATA SENAYAN XXI » 
JUNCTION 


PLUIT . 
PLU MLAGE NO 
GANDARIA XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
1245-14.55-17.05-1 


GANDARIA XXI IMAX 3D 
1230-1420 -1610-1800-19.50-2140 


CBD CILEDUG XXI - ATRIUM - 

CINERE - GRAND MAL BEKASI 

1200-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 
LAZA 


XXI 

KUNINGAN CITY XXI » 

KASABLANKA XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI « 

PLUIT JUNCTION XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI - 

PURI XXI » GANDARIA XXI 
NDOK INDAH 1 XXI » 

BINTARO XXI » ANGGREK XXI - 

CITRA XXI » SEASON CITY XXI - 

METROPOLE XXI » GADING XXI « 

ARTHA GADING XXI - 

UVING WORID XXI 

PONG XXI - BSD XXI 


Tae TAOe Tega 145-1935-2125 

FX PLATINUM XXI - TIM XXI » 

LA PIAZZA - KARAWACI « SUNTER 
30-14:20-16,10-18.00-19.50-2140 

BUARAN - 

PLATINUM CIBINONG SGUARE 

12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 

METROPOLIS 

12.45-14.45 16.45-18.45 -20.45 

BLITZ GI - BLITZ PP - BLITZ BCP 

1318 1818-17.16-19.15-2115 


NO D0 -17:00-19.00-21.00 
BLITZ MOI na CP 


45-17. 
MAL LPPO CIKARANG, 
13.00 - 14.50-16.40 - 18.30-20.20 


IT TK 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
CILEGON : 12.15-15.55 -19.35 
KALIBATA XXI : 14.55 - 19.05 

D WITH INDONESIAN SUBTITLE, 


| KARAWACI XXI 3-D 


CIBUBUR 3-D 
12.15-14.05-15.55-17.45-19.36-21 
PEJATEN VILLAGE XXI 3-D » 
BOTANI XXI 


memeras 


FILM DAN 


4.55 17.05 - 
Ski KARAWAGI 
15.00-17.00-19.00-21.00 


131 
AARTHA GADING 


XXI. 


no ami CILANDAK : SURYA M2 


13.15 -15.15-17, 
CIJANTUNG : 14. 
MEGA BEKASI X0 


BIOSKOP KETI 


15-19.15-21.15 
30-18,30 
15.00-19.00 


K NAMA BI 


3 - OTOMOTIF 


Teror 6 Bulan 
Untuk 5009 


plikasijPertama 
Instant APPROVAL 


1 Tahun 3,284 
2 Tahun 5,58Xx 
5 Tahun 3,784 
4 Tahun 4,384 
5 Tahun 5,58X 


Bebas 
Provisi 


bii finance 


The 20” 


www.biifinanc 


co.id 


MOBIL DIJUAL 
IL roro 


AMI New Fiesta DP Hanya 30 
Juta-an, Everest Bunga Rendah, 
Escape, New Focus, New 
Ranger” 08128240541” / 
021-M1919166 / 021-93086606 


Escape new xit 2012 km 3rb, 
99.95 like new! msh plastikan! 
285jt 08170074603 - 96929662 


Everest 2.5 4x4 Th'2005,Hitam 
Silver,Kondisi Bagus, Hubungi 
HP:08161.89.62.89 


Everest 4x4 MT 2005, Abu2 
Mtlk, Full Orisinil. , Hub : 
081350169045 , 082123193534 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ranger Dbl Cabin 4x4 Mini '2010 
Hitam,Bagus Skl,Full Aces,229it 
Jk:021.70999579/081806418999 


SIRAJAKREDIT 
Fiesta Focus Everest Escp Baru 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


konon 


Accord 2008 VTIL AT Hitam 
Electric Seat VKOOL Jok Kulit, 
Tan 1 Hub: 021 9498 9596 


2 Tahun 3. 59x 
3 Tahun : 3.79x 
4 Tahun : 4.39X 


5 Thn : Fix 3 Thn 4.754 4 Cap 2 Thn 62516 
6 Thn : 3 Fe 4 Tn 5.551 & Cg EN | 


t Bebas 
Provisi 


MOBIL DIJUAI 


ALL NEW 


o 
Come Out & Play! 


Traosmission 
C 16 Vavo | 5 Spsed Manual 
0 rem | 8 Speed Automatic 
A00 pm 


MN pa, 


uc TRAIL BLAZER 


9 


Ts SUN MOTOR 
Po rsumwororakaata | 


Accord 2008/09 VTi-L AT Silver 
Serv.Rec.Mulus“Auto High Mg2 
0858222.22266, 08131958.0015 


Accord VTi-L AT Abu? Tua Met 
"2008 Tani Ful Standar Bgs Ski 
E.Seat Rp.300Jt Ph.70053711 


Accord VTI-L,Juni'2011,FL,Abu 
Tua,Jual  Cepat,Cash-CreditTT 
Hubungi.021-6816 7371 


Accord VTI-L/06Facelift ATsilver 
stone.KmBOrb.Good ” Cond.Siap 
Pakai. Alvin 081310888555 


Accord VTIL AT 2010 w Hitam, 
km 16rb VR17,Jok kulit, E seat 
Xenon Krey full ors TT/K Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


Accord VTil At'10/11 slvr Tgnl 
kmJ7rbSrvcRec cruiseCtrl Eseat 
c/tt/k:0818.872.870/9335.5903 


Accord VTIL th 2008 Hitam, 
Tangan I, Full Orisinil, Istimewa 
“8 Hub: 0816.4838.612 “““ 


Accord Vtil Th'11 new model, 
Silver,Km.14rb,spt baru.P-2000 
jI.Batu Ceper 12C.021-92740000 


Accord VTIL,A/T'08 SilverStone 
Km7rb Asli,Msh Plastikan"Zion 
Mobil" Mg.2 Sguare.95186969 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Ot GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Acerd, freed, jazz, brio, free 
vskoolmlai dp5ind allnew crv 
081315339591 / 02131741201 


Brio, Jazz, CRV, City,Freed, Civic, 
Acc, Odys, Bng3.888 Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV,Rdy 
#Vcool.BgO/Ang2jtn/TDP32itn 
HondaAristaMangg22” 6129999 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
rk ph wrn. Honda Pluit 6677888 


CHOSEN AUTOCARS 
II New Civic Hatchback UK?" 
Red, Pnrmg, Kamera, DVD, J.KIt 
Keyless,elec.seat,velg17”, F.opt 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


Civic 1.8 AT'2010 Abu? Tua Met 
Toni Ful BdyKit VR km4Orb Serv 
Rec Bgs Intr Standar:68822335 


CRV 2.0 A/T 2011, Dark Mocca 
Pearl. Km 30 rb. Harga damai 
Hubungi: 0811966121 


CRV 24 A/T Th'2007 Hitam 
Istw DNS Auto Gallery JLAM 
Sangaji No.10 Ph.92033188 


CRV 24 AT '11 Whitet2.0 AT'11 
Silver Istw ,Ors,Rec Serv Hub: 
utofame 0812.8.5555.78 


CRV 24 AT 2007 Silver Novil 
tan2 dr br km 60rb svc rec full 
rs bnr? antik sptbr 68168268 


CRV 24 AT Th'2008 Silver 
Met,Tgn LAI Risk 250jt 
Hubungi: 0816.92.4440 


CRV 24 CC, KM : 11 Rb. Hitam, 
Kondisi Unit 98 8 Khusus 
Pemakai Hub: 0878 7878 1977 


CRV 2.4 New AT '05 Hitam,dr br 
Antik sekali,Nopil,Harga 155Jt. 
0852.17171671 bs bantu credit 


Crv 24 th 07 htm tua met km52 
tb tanl:Pusri B20 Dmogot(pes 
ing) jkb:08158736876-36337825 


CRV 2010 24 AT faclitsabul 


Freed Khs Pemakai'09 tgn1,A/T 
Putih,Jk.Kit,trwt  skli.Pribadi 
Jual Cepat.Hub:0813.1941.0026 


Freed PSD AT "10 Polish Metal 
Tani PjkPig bing Ac digit tdp3Sit 
Ang5,584rbx47 :085717229193 - 
97676563 Sanda Mr PMK Y-8 


Freed PSD'2009 Putih Istw Rp, 
192,5jt (Nego) C/K Kedoya-JB 
ph:58356865/5801264/66 


Freed”2010 PSD Matic Abu?,Kim 
16rb(Asli)Serv Rec Honda,Sim- 
panan,199jt. Hp:0B1 76 76 76 11 


Honda CRV Tahun 2008 Abu 
Metalik 2000 CC, A/T, Harga 
Nego, Hub : (0216611057 


Jazz IDSIO7 AT, Silver Stone, 
Std, pik pia, Tan ke 1, ex.wnt, 
Service rutin Honda, Hub 
08176757178 


Life 2005 AT # CRV 2.4 th'2008 
Tgn I, Psr mobil kemayoran blok 
W no 6 ph 021-71007111 


New City E At'2008 Grey,Jok 
Replaining R16 Istw 192,Sjt 
Nego 58356865/5804264/66 


New City V-Tec At'2007 Hitam 
Istw Rp.1295jt (Nego) CK 
ph:58356865/5804264/66 


New Civic'2009 (170cc) A/T 
W.Silver,KM 1000 Asli,Masih 
Plastikan,Zion Mobil,95186969 


Odyssey L # 2006 silver service 
record siap pakai TDP.77,5jt 
angs.&,3jtan Hub:021-68870550 


SIRAJAKREDIT 
CRV City Civic Jazz Brio Freed 
Odyss Dp Kecil Aplikasi Online 


JL pamarsu 


AII New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Ang Mulai 2jtn" 
Luxio Angs. Mulai 2.3/t-any'" 
Pancoran.......7948303-7900651 
Dewi Sartika ..8095355 
Fatmawat 1508833 
Bekasi,...... 801919 - 88345225 
Radio Dalam 303002 
Tanjung Priol 


Pawai 


H-1 new royale Itd turbo 
diesel(at)2011 km 6rb asli! hm 
thter & sliding door (br:497JE) 
485jt STNK 1th, 081807483568 


1403900 


H1 GLS AT'08 Silver 12seats km 
22rb asli Svcrec ban srp blm trn 
bnr2msh sptbr 081312113176 


H1/08-09x110'09-12010#Trajet 
"074Avega'08#New Santafe'084 
Tucson'05 AutoSAFE Pondok 
Indah 7293129 / 7293338-9 


Santafe 2.7 4x2 A/TO7 Bensin 
wrn Hitam & abu-abu metalik 
Hub: 0818 0809 9258 Jam kerja 


Tucson New 2011 bln 7 Hitam 
km 8rb,Jok kltfull ors,spt baru 
Hub: 08111756498 


Psuz 


Adu,kv,pu,angs 130rb an/hr bng 
Ora EIF 4/6 ban hdh Isg H.Revo, 
isuzu giga-frr190ps(4x2)1v234 
p285ps (6x4) R.Stock Hub: 
Mag besar.6240410,6284115 
kalimalang... ”8656979,8651201 
kon jeruk..5321260, 97339277 


| CBD CILEDUG XXI - CILEGON 
1 1230.16,50-21.10 


9.00 
ME SERPONG 1 AD. 19.15 
| ARION - CINERE: 12.45-17.05-21.25 


BLITZ CP : 14.30 - 
| KALIBATA XXI 


SMS KE 2121 DARI 


OTOMOTII 


HADIR KAN BERBAGAI 


INSPIRASI 

SALAH satu cara untuk mendapatkan 
Informasi — mengenai — perkembangan 
dunia otomotif — terbaru — adalah 
mengunjungi pameran-pameran besar 
seperti Indonesia International Motor 
Show (IIMS) 2012. Sebagai pelaku 


industri” di' bidang interior mobil, 
MBtech memanfaatkan ajang tersebut 
demi menunjukkan komitmennya untuk 
lebih mendekatkan diri kepada para 
pencintanya, 

Pengunjung yang datang ke booth 
MBtech di pre-function hall D'stand PD2 
JlExpo Kemayoran akan mendapatkan 
inspirasi melalui berbagai display produk 
lengkap. Di antaranya, display jok mobil 
yang menarik mewakili model elegan, 
klasik, modern, dan sporty. Ada pula 
display jok sepeda motor yang tampil 
atraktif mewakili gaya funky, elegan, 
klasik-orisinal, — modern-trendi, — dan 
sporty. Penampilan display jok ini tentu 
akan menjadi inspirasi berharga bagi 
pengguna mobil maupun sepeda motor. 

Tak kalah menarik, pengunjung 
juga dapat menyimak giant seamless 
LCD video wall yang terus-menerus 
memutar berbagai konsep desain jok 
yang sangat inspiratif. Tidak hanya untuk 
interior mobil, produk MBtech dapat 
diaplikasikan di kapal pesiar, pesawat 
terbang, bus pariwisata, dan sepeda 


ia 100 21.15 
12.45 -16,55-21,05 


PONSEL 


KASABLANKA XXI 

KEMANG VILLAGE XXI 3-D « 
MEGA BEKASI XXI 3-D 
1245-1435-16:25: ia: 200512155 


ANDA 


motor, Bahkan, produk ini digunakan 
untuk interior rumah seperti sofa 
Jangan lupa menikmati display dari 
produk pembersih MBtech Cleaner. 
Produk ini diminati masyarakat karena 
terbuat dari waterbase formula yang 
elektif, aman, dan memiliki banyak 


layanan informasi dan 
tentang bahan MBtech, 
corak, warna, perawatan Interior, 
bahkan rekomendasi bengkel terbaik 
juga bisa langsung didapatkan melalui 
MBtech Representative yang ada di 
booth MBtech. Tersedia pula Inspirational 
catalog yang menarik untuk dikoleksi dan 
bisa menggugah Anda untuk memodifikasi 
interior kendaraan sesuai selera. 
(/GPWJ 


konsultasi 


@) 


» OTOMOTIF 


AII New GIGA FRR, FTR, FVR 


(X9 4X4 & CX7 4x4 2008 F.Opt & 


Tn abangi!:3843333,70461640 


(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, Elf 
1/6 8, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Rgn/Bng OS. Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
D-Max single/double cabin Disc 
bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


EIf Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 4 12 Seat Lux 4 17Seat, 
Long 13 Seat Lux « 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65834157, 
081381134112, 081230190388 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 6x4 
Elf 6/4ban,Microbus16/12seats 
“Paket Bunga Ringan? #“ 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gadin. 153921-22 
Bekasi...........88041006-8803883 


Panther 2003, Terawat, Pakai 
sendiri, Plat 88 hoki, Harga 108jt 
Hub : 08787 800 8858 


Maa 

II New: Rio: Picanto: Sportage, 
Pregio : Travelo: Ambulance 
Hadiah Isg GPS.Hub: 790.2858 


Il mazoa 


2 1,5HB R A/T2010 Wrn Hitam, 
Mulus,STNK Pjg Best Car PMK 
Blok S/55 Ph:65860561/70 


2 HB R A/T Heads Back White 
Silver 2010, Km 17rb,10016 ors, 
Ass,Hrg 167it.0852.17171671 


2,Mazda 6,8,MX5,CX5,CX7,CX9, 
RX8, Biante, BT50 Mazda Pdk 
Indah 71103402-0817155348 


CX7 GT Th/2010, Ungu Met, 
S.roof,Bose Speaker, Km.Lerb, 
Mulus&Trwt. Ph:0817 787 655 


(X7 Turbo '2011,Black,Sun Roof 
Monitor,Km.23.000. “Glamour” 
0878 7818 4578 / 021- 7248750 


(X9 2010 Putih Facelift Cat 
1004 Original Terawat Hub 
1021-70623285 


Ori Body, Sound System Bose, 
VKool,S.Roof,Km29rb,C/K Pas 
kkah 08567999785-08567881988 


CX9 Th 2009,White,Velg 22, Km 
40rb, Full Option,Kondisi Sangat 
Bagus. Hub:085719123880 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp rng 
0813.18875321 , 0251.8322999 


. SEPTEMBER CERIA 

Imo mnirk, Paket 
& bonus 
9 


Ca 
85901155 / 08 


AUTOHAUSE IMPORTS 
“ CLS 350 AMG White/Black 
« SLK2508E250 Special Price “ 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


B170 '2007,Km 26rb, Abu2, Vrac 
Trwt,Pnrmc,Kulit, 300Jt “BRAO 
BlurTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Benz B 170 '09 Triptonik Hitam 
Pnoramic Ass Alrisk Vr 18 Serv 
Rec Autofame:0812.8.5555.78 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 28 September 2012 


49 


ADI YUWONO 


WISATA BOGA | Nasi Pedas 


WISATA BOGA 


Sensasi Sepiring Nasi Pedas Nikmat 


DUNIA kuliner tak pernah berhenti berkreasi. 
Sejumlah menu nikmat tersaji berkat kelihaian 
juru masak dan kepekaannya terhadap selera 
para pencinta kuliner. Di Bali, misalnya, 
wisatawan yang gemar dengan rasa pedas dapat 
menikmati hidangan tersebut di sejumlah rumah 
makan. 

Terletak di Jalan Raya Kuta, Gang Kubu Nomor 
120 C, Kuta, Bali, Rumah Makan Nasi Pedas Ibu 
Andika adalah salah satu rumah makan yang 
banyak diminati wisatawan di Pulau Dewata. 
Menu andalannya adalah nasi pedas. 

Rumah makan ini cukup luas dan nyaman. 
Sebuah etalase besar ditempatkan di sisi depan 
berisi beragam jenis lauk-pauk dan sayuran. 
Ayam goreng, abon, mi goreng, perkedel, ayam 


OTOMOTIF 


AUTO ONE SLIPI 

E 250 Cabrio "11 Black on Beige 
(CLS 350diamond black on black 
sand Passion Leather Interior, 
AMG pack sunroof,tv tuner, back. 
Camera DVD, Harman Kardon SL 
350 blck "11 night edt low km 
sAuto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 081542729900 


Benz GL 500 '09.Black On Beige, 
Tgn-1. Full Opt,Serv Rec ATPM. 
Super Condition.081310888555 


C 200 Th/2009 Silver Km 50.000 
Hub:021.26192619 / 0821 2311 
2311 Akasia 6/59 PIK 


C 240 th.2001 Silver,Km.44.000 
Leather,Sun Roof, " Glamour "" 
0878 7733 7782 / 021-724 8750 


180 CGi'2011 Hitam Km1200 
(280 AVG AMG '2009 Silver 
(230 Elegant. Th'2008. Silver 
(200 AVG Th'2006 Silver" 
(200 Classic Th'2008 Hitam 
Terima (/K/TT Baruna Motor 
Jl.Fatmawati 79 Ph.7504217-18 


C200 Classic Th 2002 A/T,Pik 
pjg Agst 2013,kond siap pakai 
Km 87500,Hitam Met,Velg 18” 
(baru 988), jok kit (baru 951) 
Audio JVC CD with Sub woofer, 
kaca V kool,khusus pmakai,hrg 
200Jt Nego.Hub:081372791865 


200 Komp AT'09 Stnk Pjg Abu? 
Met Spt Br Hub:BCA Auto PMK 
Blok.YS-Y12 Pnt 8 PRJ Jakpus 


C200/250,E250/300 Brand New 
ATPM,Serie lain Ikp bng 04 Bs 
trade In : 0817886999 Adji 


(250 AMG 2010 pjk bln 9 
Paladium Silver istmw, hubungi 
08170007338, 082122828066 


250 amg'10 cgi avg w. hitam 
km dikit kond. spt br h.550jt ng. 
081298661729 / 08159974109 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS63 Amg Perfrm Pack, Bick 
CLS350 AMG,Full opt, Blck/Wht 
--SLK 250 AMG,Fclift, Black-— 
-E 350 Coupe,AMG,White,2011- 
ML 350, Diesel, White,Amg, New 
K.Gading 2938 5555 / 94497220. 


CLK240/02/03 Avangarde Black 
Km 38rb,S.Roof, Facelift, Xenon, 
Trwt Baik Sekali. 0816 835 774 


E 200 Cabrio white on rad, 1005 
baru, full option, special price, 
Hub 0856 1256 757 


E 200 th.2007 Black,Km.62.000 
Leather, ATPM ... " Glamour " 
08777 156 1738 021- 7248750 


E 280 7 Tronik Htm,2007 akhir 
tgn I,kond terawat baik.Hub: 
021 91509206/081315354475 


E 63 AMG,C 63AMG,G 55 AMG, 
Ready stock Grs ATPM 3thn 
Hub:7982304 


E200 Kompresor Facelift 2008 
Hitam,Rec Mercy,Original Cat, 
Interior Apik,Trwt C/K Paskah 
0816.791.838--087887212001 


E200K'05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sat Bas S'Prkr CD 
S'System 283Jt 56163381. 


E250 Coupe '11/12,Htm,7Tronic 
TV, Km,3 Rb, Sprti Baru "BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


E250 Coupe,AMG 7G,Putih,2012 
Pnrme, Mntr,V.Rc920,, Km.3800 
GarageMotorsport08161997890 


E260/03 Elegant Htm Mengklp 
CD S'System S'Prkr Mis Km46 
Rb Krdt Met 279.Jt 33808458. 


E280 A/T 7 G-Tronic08 Flift 
Htm Met,V.AMG,F.opt,F.ors cat 
serv.rec,spt br.0821.24370977 


E280/08 7Gtronik Facelift,htm 
/int. Coklat/Full ESeat,xenon/ 
Org/Like New:0856-988-4257 


E300 Avantgarde'10 ATPM 
Black, 12000km, msh grnsi, tan 
1, a/n sendiri, 'nopil, mulus & 
terawat, Hrg 860jt. 0311960088 


300 Avg Silver 09 Km 30rb ex 
direksi kond mis skli bs krdt Tdp: 
33ljtan angs 18jtan 7982304 


E300 Th'2009 Panoramic KM 
Rendah Masih Ada Garansi 
Hub:Grand Auto Ph.68300111 


E320 AT Masterpiece Hitam Th' 
1996 Km.16rb, bensin jual cepat 
Telp.0818905038,5441581 Peter 


'G 280 short 1985 Facelift G300, 
matic, Silver, Antik 285jt ““" 
Hub: Ph 72798485 “ 


'GL500 '2007,Hitam, 3TV, Pnrmc 
Km,33Rb, ATPM, Istw "BRAO" 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


GL500 Th'09,Atpm 4-Matic,Htm 
Km.16,000,Spt. Baru,P-2000.Jl. 
Batu Ceper 12C,021-93417878 


ML350 '09.Black On Black.Tgnl 
KM1Orb.Serviec ATPM. Perfect 
Cond, Alvin 081310888555 


New E350 Coupe 1004Br nik "11 
(Bpkb)Pth 1,350jt4994Br GL500 
"12 Htm 1,5M(0ff)08881351818 


New R300 executiv 2010 F.spec 
775jtenew E280 Nine Edition pk 
"10,100x ori 555jt. 08881351818 


New S 350 "2007 Hitam Sunroof 
Km.48 Rb, Istimewa ““BRAO"" 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


R 300 RSE Silver Brand New 
Bunga Oti s/d Ath atau angsuran 
Mitan Grs ATPM Hub.7982304 


S 2801 th'2004 black """“ 
E 260 Elg th'2003 black " 
Auto Royal HP 0813.9999.8618 


S 320L/01 hitam, ATPM, facelift 
1 E.seat,vacum, heater, sunroof 
istw, Hub 0856 1256 757 


S 350 th 2011 hitam, km 21rb 
& Hub : 0812 903, 211 s5 


s at 2004 Hitam TV elct.seat 
kayles mis msn trimn jual mrh: 
Kelangan 08161952583 


5280-1/04 Akh Slv Km4ORb F' 
Elect Vcum Lkp Mis No.1 Mrh 
Krdt Mct355Jt 085285531398 


S300L 08 Hitam, Interior Beige, 
tan Lkm 20rb simpanan seperti 
baru. Vikina Motor 99463328 


5350 '09 Black-Beige, Like New 
Fopt,ory 3Tvacum,facelift'11 
“Hubungi : 0817.4859.127"" 


'S350,Hitam Met,2011,Asuransi, 
Garansi ATPM, Km1300, Hub: 
081294090935 / 087775928371 


53501 "2012 CBU (Baru),Hitam 
“si Harga Special “ 
te Hub 1 021 - 27236333 “ 


SL500 AT 05 Hitam,Km 15rb, 
Cabriolet, VR20, Jklt, body Kit, 
Tanah Abang 11/66 ph34835051 


SLK 250 AMG AT th 2012 w 
Paladium silver 1005 baru bisa 
Isg nama, VR 18 AMG, Cabrio 
let, Magic Skey,Ambiun Light 
audio H Kardon,E seat, Jl.Tanah 
Abang Il 0.66 Ph 34833131 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Smart '011/"012, Hijau, Km 500 
Pnramic Spt Br Rp. 215 “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Smart Passion Cabrio Th'10/11 
Black On Red All Risk #Waranty 
2th Km13rb Serv Rec:70053711 


VIVA AUTO SPORT 
E 250 AMG white 
CLS 350 AMG black 3TV 
CL 563 AMG performa white 
SLK 250 AMG Silver 
P1 7278 8080 Sunter 2945 0909 


PD oursusisai 


All New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


AI New 25 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP : 
08121999152 / 021-70688620 


AAN New Outlander&Pajero Sport 
R.stok,FreeVkool, Bunga 08 Hub: 
081398951363 - 087889294733 


FE 84 Ready Stock !!! Mikrobus, 
NA, 6 Roda, 28 seat lux ACND 
TV432 seat Lux Pth. FE71 Prona 
12seatlux.GMA 'BOS' 65834157 
081381134112, 081230190388 


Pajero Dakar A/T silver th'11 
pajak 8-13, Hub: 0878 8022 1171 
“021-9347 8692 


Pajero Exceed Over Kredit, Putih 
Th.2010 No.Pil.Hub 082 1123 
A1948 


Pajero Sport '2011 putih, pajak 
pjg, nopll, kondisi Istimewa.Hub 
0856 1256 757 / 6515500 


Hvssan 


II new evalia, new grand |ivina, 
March, Juke Dp ringan, IIMS Cp: 
085697164070, 02198627931 


AUTO GRAHA 7949000 
GT-R '011 CBU Japan 3800cc V6 
Twin Turbo, 530 Hp, Lsg Nama 
081806188779 / 081281129686 


Elgrand 2.400 CC 2006 Silver 
Km.12Ribu Cat 1001 Original 
Terawat Hub.:081280629300 


Elgrand 2.5 Urban Selection 
HWS'2007 Silver,rull Body Kit 
Full 0r1:08158321362-56967755 


Evalia dp Aljtan, ang 3,7jtan. 
g.livina dp Aljtan, ang 3,7jtan 
hub:02196328735 


G.Livina 1.8 AT,abuMet,Tg I,MIs 
trwt'08 sep,Stnk Br perpanjang 
VR17" Jok Klt 0812.8181.2121 


Grand Livina 1,8 XV A/T, 2007 
Hitam, no cantik, srvc record, 
ban baru, 021 71680515 


Grand Livina Dp 20jt an,Evalia 
Paket Dp 10X Dptkan hadiah Isg 
Ph 80331599/ 0812.9444.1982 


GTR th'2008 silver, km 5rb, full 
original & standart. Hubungi : 
0812 903 5115 


New Evalia XV 15 Matic Silver, 
Monto.bsga/h pembeli, Ready 

ock, " C/K | Paskah” Mobil 
DER non Sapna oo yA 


New Grand Livina Tdp.20 jtan 
“ang.3itan Ready Stock Promo 
Harapan Indah Ph.02129475966 


Serena Autech, 2010, Abu2 Tua, 
Istimewa, Km 20rb, Pemakai, 
Hub:08159568313/08159578025 


Serena Build Up Th 2007 Hitam 
pajak bln 02 Good Condition 
hub: 085890353663 


Serena Build Up,2 OL 2WD A/T' 
08,Htm,Tan 1,MIs Trwt, Alex: 
08161893086, 021-56941829 


Serena CT AT 2008 Silver Istw 
16Mjt TOpsL9jt Ang:5.6jt3Sbin | TOYOTA 
“45860.555 / 0813.8955.2078" 
5860.535 / 0813.8955.2075 SANA 
Val (Fire 


SerenaHWS'2010 akhirA/T grey 


24X Mess, 
ALMG 


Km 3rbCAsli),Msh Wangi Baru elif : 
239jt.H:08161889941/46315353 | Vellfire 2.4 2G Alass / 16 Sokr 
Vellfire 2.4 V 18 Spkr. 
SPECIALPRICEGGRAND INDO Nphard 2.4 X Ale 
NI! new serena Z0 HWS— Alphard 2.1 S Alass. 
panoramic,2 electric slide door | Alphard 2.4 SC Aless / 18 Spkr. 
black / white . Alphard 24 G 18 Spkr 
hal Motor Harrlar 2.4 L Prem, jok Lakai Or 


Lexus RX 270 Ultimate Package 
Restock 09158321362-56967755 


AI Alphard X, SC, G HDD"" 
Vellfire X, ZG, V HDD Nawiriri" 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK“ 


KGAS11111,1520000, 72 


Teana JM AT Beli'05 Htm dr br 
(Seperti baru) Hrg 168jt.Hub, 
0852.16061168 bs bantu credit 


suwir, ikan asin, beragam jenis sayur, serta 
sebuah wadah yang berisikan sambal nan pedas 
nikmat siap memberikan sensasi tersendiri, 
Sesampainya di pintu masuk, seorang 
pramusaji dengan sigap menyendokkan nasi 
putih hangat dari bakul ke sebuah piring anyaman 
yang di atasnya diberi alas kertas khusus untuk 
makanan. Selanjutnya pengunjung dapat memilih 
jenis masakan yang akan menjadi pendamping 
nasi hangat tersebut. Sebelum menuju meja 
santap, pengunjung diberikan secarik kertas yang 
telah dilaminasi dan di dalamnya tertera jumlah 
rupiah yang harus dibayar setelah selesai makan. 
Walaupun menu masakan yang dipampang 
dalam etalase tersebut bukanlah masakan 
yang sulit dijumpai, makanan tersebut dapat 


memberikan kenikmatan berbeda dari tiap 
suapannya, Hal ini tercipta berkat perpaduan 
nasi, lauk, sayur dengan cita rasa pedas yang 
lahir dari sambal pedas berwarna kecokelatan. 

Ayam goreng yang telah disuwir kasar 
memberikan rasa gurih yang khas pada sepiring 
nasi hangat. Selain itu, kulit ayam yang telah 
digoreng kering dan renyah membuat pengunjung 
merasa ketagihan mengunyahnya. Sayuran yang 
disajikan dengan kuah tentu membuat nasi di 
piring anyam menjadi lebih nikmat. Sebagai 
kuncinya, sambal pedas akan menyatukan semua 
rasa tersebut ke dalam cita rasa pedas nikmat 
dan menggoda. Hampir setiap orang yang keluar 
dari tempat ini terlihat bugar dan berkeringat. 
Berani mencoba nasi pedas? (BYUJ 


GALERI RUMAH 


“Glass Sink” Jumbo 
Berfitur “Anti-Smell” 


KITCHEN SINK MODENA KS 8200 berdesain 
eksklusif memadukan tempered crystal glass 
warna hitam dan 2 bow! berkapasitas lebih lebar 
dengan kedalaman mencapai 20 sentimeter. 
Bowl-nya berbahan stainless steel tipe 304 tahan 
karat yang berstandar food grade sehingga aman 
bagi makanan maupun peranti masak. Agar 
saluran pipa bebas pampat, bagian lubang 
pembuangan dilengkapi filter yang mudah 
dibersihkan. Diperkuat lagi dengan sistem S-pipe 
Anti Smell guna mencegah bau sisa pencucian 
atau makanan kembali ke permukaan sink. 


KS 8200 


Bagian bawahnya ditanamkan mufile coating 
with rubber padding (lapisan karet peredam 
suara) untuk meminimalkan bunyi berisik yang 
ditimbulkan benturan peralatan masak maupun 
semburan air. Tersedia juga tipe KS 8101 dengan 
spesifikasi 1 bow! pencuci, Keduanya menjadikan 
dapur bergaya dan aktivitas mencuci lebih 
nyaman serta menyenangkan. ("/INOJ 


'SHUTTERSTOCK 


X Trail 2.5 ST 2009 silver Tangan 
I, kondisi mulus, terawat Hub: 
082.112.798967 


X-Trail 2005,Hitam,Ban uk 30, 
Km 80rb,Mulus,Jual Murah, Hub: 
“asi 0957.1912.3880 "" 


X-Trail ST At'09, 218,5jt#ST At 
04 Htm 131,5jt#ST At03:120,5jt 
ph:58356865/5804264/66 


Xetrail XT 2004 Abu? Met,Body 
Mulus/Velg 18", STNK Panjang. 
Hubungi: 0816.1925581 


Xtrail 2.5 STT AT Th'2006, 
Warna Hijau Muda Metalik Hp. 
0813.1032.8321 


X'Trail '2009Silver Met,Mis,Tgni: 
Hub.JI.Garuda 28 Kmyrn Telp. 
021 4264966/67- 08161172781 


XTrail XT2008 Gray Tgn.I kondsi 
istwa Serv rac.Kf vkool STNK 
1th 08176811000 Kelapa Gading 


Carry 15 Box Almn'2011 Hitam 
Istw 80it,Tdp14jt,Angs:2,8)tx35 
“15860-555 / 0856-998-3307"" 


Ertiga GX KM 317, Like now Ke 
Huper Optik yg MhI Hrg Ng,Cpt 
Dpt, Hub : 98619878 


3, 


$ SUZUKI armada 


Splash,Promo bsr?an, DP 1Sjtan 
T.Abang 3448755, Tgr 55773288 
Jatinegara 8198282/83, Bintaro 
7358038, Klp Gading 4524270, 
Bungur 4264306, Tebat 8302533 


Ertiga Bunga ringan, Ang.ringan 
Dealer Resmi, 021-7947002/03 
Minggu Bengkel Buka 


KEBAYORAN JAYA INDAH 
Splash 1.2 100tbaru,Angsrn 


Rp.100ribuan/hr,pilih warna 
Hub: Suzuki Radio Dlm 7398213 


“Harrler 2.4 White / Black“ 
Land Cruiser 4,5 Dsl UK Facelift 
“8 Prado 2.7 TXL/ TX New 
«1 FT 86 CBU White / Black "" 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


II New Avanza,FrtnrInv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,581 
1-5th. 99222979/085695573735 


AI new avzlzinv diesel,fortnr 
vnt ready stok - bng rgn d.rsm, 
085591030391 / 96975626 


ALPHARD 24 G FACELIFT 
Velifira 24 V Facelift 
Alphard S-C/ Vellfire 2-6 18spk 
Vellfire 2.42 Gold II 18 spk 
Harrier 24PLP with park sensor 


Prado 2. 


Ltd, Black £ White 
€ M,b ZX Bensin 
021-4524148, 021-1505666 
@MOI 45866766 open tIII night 
— Call Now @ VIP Motors — 


Mphard 2.4 type G Des'09 htm 
dim cream, 18 speaker, mis, ban 
baru semua. Hub 0818-600828 


Alphard "2004 ASG Silver Nopil 
kond luar dim trwt pjk 1th jual 
Cpt.325jt nego hub:0811141492 


Alphard 2006 AS Htm Tdp.88jt 
21V,Cam,J.KIt"Auto High MG2 
085822222266, 08131958.0015 


Miphard 3000ce MZG, hm thtr 
Ori Jon plg komp, th'05 tangan 1 
dari baru full ori,low km. Hub. 
08161143083/087815265309 


Alphard 'AS,2004,Htm,Jok kulit, 
Brg bagus,S.Record,STNK Pjg, 
Hr9335Jt, Hub:08777-484-1150 


Mphard ASG Tahun 2007 Hitam 
Kamera, TV 2, Ori, Jok Klt, Trwt 
Hub:45843333 WJM 92120611 


Alphard ASG,A/T,07,Slvr,Tgn 1, 
kmSbrb,VR20,TV/DVDC2),4Sbjt, 
(/K,0817767000/02170670633 


Alphard ASG'07'08 #G'010(Htm 
Slvr)istmw,Trwt,Pram Sound, 
Nopil,Bnga5,5#,CkpDp8Ojt.Lgs 
Proses.0813-1761 2723(Asih) 


Alphard G & Vellfire V, Um: 
60Jtan, 2Tv, 4Cam, 18 Spkr, Tkr 
tmbh, 0878 8766 8277 


Mphard G 2011 & MZG 2008 & 
AXL 2003 Full.Opt & Ori body,18 
Spkrt3Cam# 2TV Monitor,Elctrc 
Seat#Leathr VKool, C/K Paskah 
0818.991.838-0816.991.838 


Mphard G full option Th 2010 
Silver pajak bln 05 good 
condition Hub. 0818949594 


Alphard Hitam 3500cc Terawat 
th 2010 tgn pertama, Minat Hub 
081318088845 & 0811843992 


Alphard S Gold Edtion "12 Hitam 
km rdh J.kit, Cold box,pwr b. do- 
ornopil 695Jt ng. 0811936280 


Alphard V 3.5 htm'08/"09 ATPM 
KM Low,Pjk Pja,Cool Box,F.Opt 
"JB Motor” 3808232/3808786 


OTOMOTIF | Sepeda Motor 


Order online di www.motlena.co.kd dapatkan gratis paket promo 


MODENA 


menarik dangaransi procluk resmi Modena. Gall center 0807,1.663362 


ea" 


OTOMOTIF 


Mphard2.4 09 hitam bulit up ful 
opt 3cam 18spk permata hijau 
08129919998/ 085711130383 


Altis 1.8 G Automatic Silver 
2011/2012 Km ARb Hub : 
08561033103 / 92616527 


Altis 2.0 V A/T 2011, Putih... 
Leather. E.Seat, Kmilrb. Istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


Altis G'09 AT Htm Tgnl drbr MIs 
Istw Tdp 25Jt Ang 6,650Rbx47 
Hp: 085717229193 - 97676563 
Sanda Motor PMK Blok.Y-8 


AUTO GRAHA 7948000 
Vellfire 24 Z Aless Light Grey 
21V, aa Jok Kulit, Krey 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
081807279392 / 087889500508 


AUTO GRAHA 7949000 
AII New Alphard 2.4 Facelifi 
AII Naw Valifire 2.4 Facelift" 
AII New LC UK 4,5 Facelift 
AII New RX 270 Facelift " 
““#Capat, Lengkap, Murah" 
TDP 265Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
085779366613 / 0818176889 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
GT 86 A/T Lmtd White Km 1800 
sAuto One Premium Cars Btgs 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ONE SLIPI 
landcruiser uk anniversary black. 
3 tv landcruiser uk white 3 tv 
Auto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 085888668989 


AUTO ROYAL 
“4 Alphard 2.4 G'2009 black “" 
» Mphard 2.4 ASG'2006 black “ 
»# Vellfire 24 V '2009 silver ““" 
Harrier 24 L Prem '2005 silver 
021-91792000, 021-99799279 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 facelift wht,gry,slvr,blck 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Avanza 1,3G manual tt/2010 
abu2 met,tgn-1 dari baru, 
terawat,hub: 081319016881 


(Avanza Biru 2005 Service To 
yota, Shell/Total, Mulus, jok kit, 
jual cepat 110 Jt : 08159650384 


Avanza G (ptih) veloz AT/MT 
(white,black,slver) 'inv G/AT 
(olack,slver)hub.021(91918383) 


Avanza G 13 AT'LI hitam met, 
tan 1 Ex.Org Asing,Sangat Trwt 
Sprti Baru. Hub :0817.4859.127 


Avanza Veloz AT,Bunga 3,38 
Promo — September!!! Ready 
Bonus Frae Gps,Dealar Rasmi 
Hub:(021)29001090 / 99090765 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SGG, Valifira ZG,V 
Lexus RX270 Facelift 
“Bursa Otomotif Sunter" 
Hat1921-0523555#tkatak 


Camry 2.4 V 2007 Akhir, Warna 
Silver,Tgn 1 dari Baru,Hrg: 240jt 
Hub : 0888 09722 A11 


Camry 24 V Facelift '09 Silver 
met,tgn-1 dr br,mulus ski,rawat 
Baik, TT/K. 3806668-92900318 


Camry 24 V th'2007 silver, Tan 
|, km 46rb, brg bagus, terawat, 
Hub 0811-198-6445 


Camry 2.4 V th'2011 hitam-met 
full ors, srvc rec, km 6rb, 385Jt 
khs leasing, Hub 0816-1870029 


Camry 24V AT'08 Silver Met, 
km 39rb(serv rec),stnk pjg, 
nopil,sgt trwt Hub:0818953915 


Camry Z4V AT'12htm met,tgn1 
Ex org asing,sgt trwt,kond.mlus 
spt baru,jrg pakai 08174859127 


Camry 3.5 @ A/T th'2008/2009, 
Hitam met pjk ping, Km rendah, 
mulus seperti baru,BU Jual Cpt 
Ph:021-5168746/08159068352 


Camry 3.50 08/07,new model, 
1005 Orsinil,Km 26rb Hrg 275jt 
pake dr baru Hub:082164555569 


Camry V'07 Slvr Km58rb 265jt 
Harrier 3.0 '01 A/T Slvr, S.roof, 
E.seat, Aairbag, kulit, 70170133 


CHRISTIAN AUTO 
Alphard G 3.5 V6" “ 
Mphard G 185pkr 2.4 

& Alphard X 24 “sis 
Vellfire V 185pkr 2.4 “" “ 

Vellvire ZG 18 Spkr 2. 

ollfire X 24 “& 
" Landruiser 200 4.6 Black 
RX Hal Te bekuan 


FT86G 
1 7263777 - Read Tppndieoo 


CNN GADING 45877000 
Alphard G - SC « Vellfire V - ZG 
“Rudioless” 4 ZG "full option” 
““ReadyStock (Hitam Putih)" 
“ Vellfire V'09 Hitam Km31rb 

Lexus RX 270 (non FL) ““" 
" Lexus RX 270 Facelift “““ 
LC 4.5 Diesel UK Facelift 
“Ready Stock Hitam-Putih “ 


Crown Royal Salon '05 Hitam 
full option Interior Rapi Good 
condition hub:085888597729 


(yanus 4.70 black,night view 
good cond. Auto Royal BOS B-1 
0 16-17 HP 0819,7344,3756 


FANTASTIC PRICE !!! 
LC 4,5 Diasol UK Facolift 
Ready Black @ Supreme Car 
1021-1524585 / 15866535: 
FANTASTIC PRICE !!! 
albhard SCvellfire Z6 facelift 
Mphard G,vallfire V Facelift 
Alphard X, Velifire X Facelift 
Alphard X Walcab 
021-1521585 / 4586.6535 
FANTASTIC PRICE !!! 


HK 


Lagus, RX, 270 Ultimate 
Fat 


FJ Cruiser'12(Lsg Nama)Km6t0 
Merah F.Opt Spt Br J.Rugi OTR 
625Jt Nego Hp:087878698036 


Fortuner 08 silver,bensin, A/T 
TDP:8lit,angsuran 6,6jtGading 
MuliaMotor54211800, 71110952 


Fortuner 2.5 Diesel '08 Manual 
Hitam Met,MIs, Ors Cat, 278Jt. 
Ph:32800670 / 70283056 


Fortuner 2.5 G AT silver 2010 
diesel, tgn I, full asesories, serv 
rec 307jt nego.Vikina 29450928 


Fortuner 2.5 G/AT Hitam 2009 
STNK 9/13 Km 84rb, Tanduk 
300jt pas hub:0811100345 


Fortuner 2.7 (Bsn)'06 AT G (Sdh 
Rbh G Lux) SlvrStone Km100rb 
ServRec Tdp2Sit Ang6,650rbx47 
Hp: 085717229193 - 97676563 
Sanda Motor PMK Blok.Y-8 


Fortuner 2.7 G Lux 4x2 A/T 05 
Silver,Jok Klt,panel wood,Km65 
rb, Istw,Good Condition C/K Pas 
kah 0816991838-0816791838 


Fortuner G Disel 2.5 th.2010 AT 
4 2009 M/T,Hitam, Kond.Mulus 
sklCtt/k)."PT.KKM” ph.6322071 


Fortuner G Lux A/T Bensin'07 
Silver istw tan | TDp-39jt ang, 
Tit. OTO 568 “ 0813 3056 3888 


Fortuner G Lux At'10 hitam met 
312,5jt4G Lux At'09 Hitam Mat 
291,51t :58356865/5804264/66 


Fortuner G, Th 2008, MT, Diesel 
Silver Met,Tgn 1,Pajak Panjang 
Elec Mirror, 021 - 70014344 


Grand New Innova 11/12 Wrn 
Putih, Kond 99,91 Baru,KM 
Lirb, di Bogor, Nopol F 3angka. 
7770660746 


Harrier 24 at L prem "10 hitam 
km.22rb pjk pig mis trwt tt/cc/ 
hub:51220923-24 fata auto 


Harrier 2.4 L Prem'12,Htm,NIK 
2011 Heater, KmBrb,Spt Brs63Sjt 
TT/K,Freeway Mtr,0811.167759 


Harrier '2006,Hitam, jrang pakai 
sangat bagus,Km 30rb,khusus 
pemakai. Hub.08.111.28.222 


Harrier 2007 L- Ham Htm PBD 
Sensor Parking,Pik 1Thn,410jt!! 
0858222.: 22206. Hae 0015 


Harrler Airs 3.0 41904 « 03 
3Camt1 Mntr Ori Jpg,E.Seat 
Pnrmc,PBD,full Ori,c/K Paskah 
0816.791.838:-0856.788.1988 


Innova 06 G A/T Bensin 2.0 
Hitam Tgnl Km55.000 Terawat 
Hub:087884402149. 


Innova 2.0 AT Th 2010, Hitam 
Cap seat,Jk kit, Kordyn, km 21rb. 
Pakubuwono 725.2333/7251893 


Innova 2005 manual,hijau muda 
mettgn Lmulus.Lihat Isgul, 
Pintu Air Raya 1li Pasar Baru 


Innova | 2007,Silver,Km 60rb 
Mulus, Visor,rear — guard,bagus: 
banget,Hub:0857.1912.3880 


Innova 2009 Type 2.0 E Manual 
double blower Abu metik.Jual 
cepat,170Jt.Hub:021-83780838 


Modifikasi Setang dengan Benar 


SETANG (handle bar) adalah salah satu 
komponen utama sepeda motor. Selain 
berfungsi untuk mengendalikan motor, setang 
menjadi tempat sejumlah perlengkapan 
sepeda motor seperti rem, tombol lampu, dan 
tombol klakson. Sepeda motor yang dijual oleh 
dealer resmi dirancang secara standar agar 
dapat dikendarai dengan aman dan nyaman. 
Akan tetapi, tren modifikasi yang tak pernah 
habis mendorong pencinta sepeda motor 
mengganti sejumlah komponen kendaraannya, 
termasuk setang. Itu boleh-boleh saja selama 
tetap memperhatikan faktor keamanan dan 
kenyamanan selama mengemudi. Bila ingin 
mengganti setang agar tampak lebih mentereng, 
sebaiknya Anda perhatikan empat hal, yakni 
posisi tangan, duduk, dan kaki saat pengendara 
menduduki sadel sambil memegang setang. 
Menurut sejumlah praktisi otomotif, hal 
lain yang perlu diperhatikan adalah model 


setang itu sendiri. Setidaknya ada tiga model 
setang yang sering digunakan. Yang pertama 
adalah setang jepit atau setang patah. Setang 
ini banyak dipasang pada sepeda motor sport. 
Namun, ada juga skuter dan sepeda motor 
bebek yang menggunakannya. 

Setang jepit mengondisikan pengendara 
agak menunduk saat mengemudi dan dianggap 
mendorong pengendalian laju sepeda motor 
yang lebih baik. Alasannya, memudahkan 
pengemudi merebahkan tubuhnya saat 
menikung cepat. Meski demikian, posisi 
mengemudi seperti itu akan lebih cepat 
membuat lengan pengemudi pegal akibat 
menopang berat badan pengendara. Jika tidak 
tepat memasangnya, bagian ini dapat 
menghantam tangki bensin. 

Model setang berikutnya adalah supermoto. 
Setang ini amat disukai oleh pengendara yang 
sering menempuh jarak jauh. Dengan 


bentangan yang panjang dan lebih tinggi, 
pengendalian sepeda motor menjadi lebih 
maksimal. Dengan setang ini, lengan mendapat 
posisi yang lebih nyaman sehingga tidak cepat 
lelah. 

Setang supermoto tak terlalu susah 
dipasang dan bisa dipakai pada motor sport. 
Akan tetapi, setang yang terlalu lebar memiliki 
risiko jika belum terbiasa menggunakannya, 
terutama saat menyelinap di celah-celah 
sempit antarkendaraan. 

Adapun model setang monyet (ape handle 
bar) saat ini tengah diminati oleh pencinta 
skuter atau sepeda motor bergaya klasik. 
Setang model ini posisinya terasa lebih santai. 
Akan tetapi, ukuran yang terlalu panjang akan 
membuat mengemudi menjadi kurang nyaman. 
Sementara itu, jika akan dipasang pada skuter, 
Anda memerlukan tambahan dudukan. (“/ 
TYSJ 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 28 September 2012 


BE. OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAL 


Il tovora 


Innova Type V Bensin/M/T Apr 
2012A/N sndri,Silver Met,Km: 
8.600,Ass All Risk,serv Rcrd,spt 
baru, Hrg 245Jt nego, Hub: 
081288881318 Bintaro 


InnovaG mt Luxury putih,avanza 
Gat putih'12 ready 1005 br disk 
besar Krd/TT.Star M.70788977 


LC Sahara'03 diesellst 1.5 '09 
Im. Pasar Mobil Kemayoran 
blok W no 6 ph 021-71007111 


LC VX 100 Sahara'01 abu met, 
LLCVX Turbo MT'2000 Gold met 
LC Prado 2.7 TX Ltd'2008 hitam 
Ors cat,prima.Hub 0818-661979 


LC 200 4.7 Th'2008 Hitam New 
Model 3Camera E.Seat Cool Box 
HubiGrand Auto Ph.6546952/53 


LCruiser Prado 2.7 TX '10,Hitam 
J.Kit,Elect.Seat dpn bikg,Pjk 1th 
“BSA",Fatmwti 37, 0811118181 


Lexus New RX 270 Facelift 
« White G VIP MOTORS 
14505606 
66 open till night 


Lexus RX 270 Th'2011/2012 
Putih ATPM Grs 5th KM.3000 
Hub:Grand Auto, 68300111 


New Alphard 2.4 SC Heater AT 
2012 Hitam, 1008 baru bs Isg 
nama VR18,TV2, 4Cmr, Sroof , 
Heater, E Seat Body Kit, Xe non 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


New Crown R-Salon pk02:175jt# 
Crown Ryl Salon mdl terakhir pk 
06 sgt mis 425it.:0388 135 1818 


New Fortuner G Lux Hitam AT 
Beli'11 dr br Km 35rb,10054 Ors 
Hrg 325juta.TIp.0811,196811 


New LC ZX 4,609 Hitam Bensin 
F.Opt 2TV hidrolik C.box km2Srb 
“BRAO Klp Gading 4526753-55 


New Prado TX 99#sBaru pk.2011 
775jttNew LC 200 pk09,Km30rb 
1M:New Fortuner Disal 09/Jan 
270it.ph.6691102-08881351818 


Noah 2004 AT/D S.Roof,Elektrik 
Slidding,Xenon,Sound System : 
08812130805 Cempaka Putih 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 24 Wellcab, 
Vellfire 21766 A1p 
Lexus RX 
RStock(021 


Prado 2.7 TX-Ltd,Black& White" 
Land A6 L ZX Bensin 
VIP Motor 

8, 021-1505666 
AMOI 45866766 open till night. 


Prado thn2007,lengkap TV/DVD, 
hitar,mIs skli,tan 1 dr baru,hrg. 
Mit (nego),Jl,Tiang Bendera V 
No.AL Blok N. Telp:021-6915525 


Prado TX Limited'2010 Htm,Spt 
Br,kmdOrb-an, Full Option,830jt 
Nego,PMK X/11, 08129017986 


PREMIUM MOTOR 
... New Lexus RX 270 Facelift 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
LC 4,5L UK Facelift ,. 
. Hub: 021 - 651 5000 ...... 


Previa GL'2007 silver,istw, TV 3 
S.roof, Jok kit. Auto Royal BOS 
B1 no 16-17 HP 0852.8711.0400 


RAV 4 2.4cc Matic 07 Hitam Ori 
Km Rendah Sun Roof hub: 
70797525 - 0811823558 


RX 270 ULTIMATE 
“Full Option, Black & White" 
021-29308685 / 08170707122 


SIMPRUG CBU CENTER 
-slexus CBU & Al! Toyota CBU- 
Best Price & Bergaran: 
Kredit & Tukar Tambah 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 739.1513/ 
726.1024/ 722.6383/ 72199999 


SIRAJAKREDIT 
Alphard laxus Ftnr Inv Avz Yaris 
dp kecil aplikasi online cepat 


Velfire ZG 24 Prem sound AT 
2012 w putih,1005 baru bisa Isg 
nama, TV2,3 Camera Jl.Tanah 
Abang 11/66 Ph 34833131 Lb bk 


Velifire 2010 Putih VR Automan 
18speaker 3camera jok kulit tan 
1 Nopil Hub:08788 5694049 


Vellfire type X'2012 putih Inter 
beige,km 300, Isg nama pembeli 
Peminat hub 0817-9000-887 


Vellfire V 10 White,18spk otto- 
man seat&vell X'10 black 7seat' 
knd bgs. The Winner 5201888 


Vellfire V 18 Spkr 2010 White 
“Cool Box,Krey, Full Ori, Tan 1 
7263777ChristianAuto70774701 


Vellfire Z Audioless '08, 2 Mntr 
Cam, DVD, J.Kit, Trwt. Garage 
Motorsport “ 0812-8700-9300 


Velifire Z Audioless'010Putih 
Istmw,PlatCntik"Big Discount" 
96040658/087878070608(Mala 


Vios G Manual Silver, Service 
Record A2000,Siap Pkai&full Or 
sni (Khs Pmki) 08571 5669 000 


WILLIAM MOBIL 
Alphard G 18 Spkr Facelift 
Jearl Gold, White 
Aiphard X Audiot 
Valifire V 168spkr Black, White 
P1:7269999 7 K.6d9:45877777 


WILLIAM MOBIL 
GT white,black,orange 
RX270 silverblack,whita 
Ready Stock 


P1:7269999 / K.649:4587777: 


NW 
Caravelle 05 TDI Hitam shot 


7seat sroof meja kursi dputar 
mis skl,s.pakai:085711130383 


CHOSEN AUTOCARS 
-——-Now Beetle 1.2 TSI,Black-— 
Turbo, Velg 17", Ready Stock !!! 
K.Gading 29385555 / 33522239 


“at 3 rising bisa AWD chip 
hp s.roof vr19 sport seats 
0903, Ona 201i 112 


Golf TSI, Special Deal. 14 TSI, 
160 hp,fuel consumptioni liter: 
16km,7airbag.5-star Euro NCAP 
Go toB4, IIMS, JI EXPO. 


Golf TSP2011 Putih KmlORb 
Asli Hub:Dave Car 0813177 
55.888 


New Beetle 1.2 TSi Ready Stock 
!!! Brand New Garansi2th Dapat 
kan Bonus Menarik! Special 
Price Baruna Motor:7504217-18 


Polo 2012. a/t.DSG 7-speed 
Triptronic. 233oftr. Ready stock 
now, European Car 2010” #4 
Call Erick 081284271973 


Polo 2012. Fifth generation best 
seller.All Color. DSG 7-speed. 
S-hatchback. Car of the year 
2010.Rdy stock.Test drive.Come 
to IIMS, special price,B4 & CIA 


READY KERAS!! 
R rising blue 271 
VR, 


03, 0813151 


mic 
Cosmic72201 


The Golf TSI, Ready Silver 2012. 
Tairbag.5star EuroNCAP,7speed 
DSG, Test drive available. Go to 
hall BA IIMS, Get Special Price 


THE NEW CARAVELLE 2.0. 
IBITDI.LCD  monitor-7 airbag. 
7rspeed DSG.Electrical partition 
9 seat. table with 4rall system. 

LED Bi-Xenon Headlight””" 
Call: Iswanto 085280609869 


1 NEW TOURAN 2012 


TSI twincharger 


of Ka Year 2011, Bi 
Price, Coma to IIMS hall B: 
WILLIAM MOBIL 


New VW Bi 
od, Whit 


The New Long Caravelle 2.0, 
IBITDI,LCD mon.7airbag,7speed 
DSG.Elect partition9 seat. table 
with 4 rail system.LED BiXenon 
Headlight. Azis 0818.074.33360 


Tha new utan wa Kamu ar 


& 


The New Touran TSI DSG 
Tsspeed — Triptonic, Flexible 
7seater.newhoadlightstallights 
design Special Price, Come to 
IIMS, Hall B4 and CIA. 


4 Lam Fuel 


The Golf TSI, Ready Red. 
Tralrbag, Srstar Euro NCAP. 
7speed DSG.Test drive available 
Hub Dimpos: 081298042491 


MOBIL DISEWAKAN 


A A4, New Alphard 2012, 
VellfieV,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


ALA2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
8jam225 12jam250,bln/thn prsh 
dise Sinar 4500099, 83932588 


ALA2T.Avz,InvVelfire pth wedd 
,FtnrPiro,APV 250rb/12jm,EIf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


Avanza, Xenia, Innova, serena, 
Fortuner,Harier dan supir/tanpa 
8208202,6291551,08161151075 


Inova g 350/12jamAvz250.Bsnt 
tolemkn sprdrpyewa.brigiteCar 
081282825989, 0858 81816989 


Sewa Mobil : Bus Wisata, 
Mercy, H-1, Pragio, Innova : 
051006202368 081220100979 


T.Alphrd new,Avz,Inv,Frtnr,new 
Crvr-stock" Cendikia RC"021-78 
834517-78848339-08161602609 


T.Avanza,lnova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


TVell 2012 putih 2,5jt wedd car 


no OT,cmry,invnew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJUAI 
Il Honoa 
CBR1000RR' Nov 11, TRI Colour 


KM. 2rb,Sangat Mulus Call: 021- 
97911111 Pin BB: 323dcoff 


KLASIKA 


Untuk Informasi hubungi | 
bagian Iklan Kompas 


2567 6000 | 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SYDNEY & MELBOURNE PROPERTY EKPO 


29 - 30 SEPT 2012, SAT & SUN « 10.00 - 13.00 WIB 


CENTRAL 
TUK 


BUSINESS PARK 


HARGA NAIK 


MULIA HOTEL, LEATRIS ROOM LT.2, SENAYAN JAKARTA 


NEW APARTMENT DESIGNS AVAILABLE- 
1 BED # STUDY FROM $490,000 


Viking is positioned just 3km from the CBD and 
Sydney Airport. Danks Street is nearby, while a blend 
of specialty retail stores, a Coles supermarket, 
cinemas and restaurants will soon emerge within 

the precinct : Architecturally mastered with European appliances 

Spacious outdoor loggias, All apartments feature air-conditioning, Some with 
separate storage area, Resort style facilities including 25m lap pool and gym 


“COME & VISIT OUR BEST EXHIBITION” 


Juliana Jotani 
#62 21 3199 1381 
#62 818 74 20 27 
#62 815 8446 7004 


RSVP 


PT. A ONE Property Investments 


GOLDEN Lega 2 tetarpnak 


1 OKTOBER 2012 


TAHAP 1 


AKSES STRATEGIS LANGSUNG TOL CAKUNG 


« Bangunan Multifungsi - Ramah Lingkungan - 
- Bebas Kuli Bongkar - Keamanan 24 Jam - 


» Bebas Banjir 


Ke) 


Atap Baja Bluescope ZA/GI 


Floordeck, Almfoil, pbrk Isa 
Majatruss 6269177, Buktikan 


Atap Baja Ringan tama, kuat & 
tahan lama, bergaransi, harga 
bersaing'"53160707-85308211 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:17885085 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
£ Australia Design "“ 
KaryaTruss86610537/68799558 


Bursa gypsum mrh jl eleph 
Jaya,heholow GRC psg partisi 
plafon list:3A256563,7691663 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil. 021851 
3339, 99165817, 081283616235 


Jual Material Baja Ringan 
(75,660,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.47861618 / 021.37577688 


Sewa Papan Cor Mdl Triplek Tbi 
2cm -22rb,Ph:5818626 sw balok 
-21rb/sw kaso utksteger-3.360 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


INDEKOST 


CipeteRy,1Br 75m,split Ivel 45m 
(Studio 56m,Room 25m,FF,Smin 
fr Citos sdg Disc:085287593431 


Kost baru renov,bisa harian/bu- 
Tanan, JI Mangga Dua Abdad no 
1 blok A no 1 ph 021-71570699 


Kost bin850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbsrampera 6/20,6 
sahari sbrg Mg2sguare 6411885 


Kost blndharian 100rb,ac,5 bed 
TV kmd,air panas,parkir,pnt bbs 
manggabesar 4/188 ph:6284211 
Mg Besar Ry/38C ph:62303013 


Kost di Sawah Besar, AC/Non 
ACbisa suami istri kmr besar, 
nyaman,bersih.Hub:0811869925 


INFO PROPERTI 


BRIGHTON KARAWACI 
Jual Beli Sewa Properti BSD 
Karawaci Alamsutra 55738888 


JL CAKUNG CILINCING TIMUR Km3: 


JAKARTA UTARA 14140 
WWW.CENTRALCAKUNG.COM 


21- 44683 6666 / 451 7272 


APARTEMEN 


(ouwat 
Ancol Mansion Apartemen 
Types B.Pasific Ocean.Lantai.28 


No.28 L5.66m? View: Lima Viaw 
hub:021.53673256,08161827630 


Ancol Mansion Apt, ar 
View Laut, Sap Hi 
Cicil 13Jtan/bin,Fro 
AC, Wtr heater, 021- 


Ancol Mansion67/120jjual/sewa 
1BR/2BR“AJi Lee 9598.5922 
Century21 Mediterania2: 


Casablanca East Apt 2BR fully 
furnish. LT.8 Lokasi Strategis 
Hub:021-4965.3456 


CBD Pluit,Papyrus,Luas 86m, 
City Viaw,1,6M Net, BU.RWMK 
Gun: 08128870003 / 6627007 


Central Park 3Br 127m2 view. 
Sparman jarang, ada (021) 
32.599.599 / 2933.5818-9 (TP) 


Eminence-83m-Lt — rendah-lux 
Total renov-Sf 081385196899 
Ray Whita Senopati : 5213006 


Essence Darmawangsa It185m? 
Permata Hijau Resdc 110m?,FF 
0812.811.3172 / 765.3888 ERA 


Four Season 3k“Senayan Res 
3k"Pakubuwono — Viow&Res 
2/3k Verde 3k081511161258 


FX Apartemen di Jual 2BR s/d 
3BR Lokasi. Senayan, Hubungi: 
Virgie 081905261979 / Erwin 
081511522298 


Gardenia Boulevard,Ls:48,5m? 
Furnish,dkt JLTB Simatupang 
Christina Realty 0816 1320 110 


Green LakeView Aprt,Hrg125jt 
(Inc PPN),ccin1,2it/bln.fas rsort 
&dnau buatn,twer 1 sold 95, 
No.IMB:648/1129-BP2T/ 2012. 
70224466/kunj stand kmi di JCC 
28-30sept12 dptkn spesial prmo 


Green Palace,Kalibata 2BR !! 
Jual Cepat,Furnish,Siap Pakai 
Christina Realty 0816 1320 110 


Kem Vill Cosmo 2BR#1, B'New, 
FF, Cantik, Gunung/Sitn. Felice: 
08161325271 Yeni 08161130614 


KEMANG VILLAGE APT 
98m2, 28R high ceiling, fully 
renov, Call Owner: 0811883611 


KEMANG VILLAGE, COSMO 
Twr, 161m2, dbwh Penthouse, 
3.7M,Murah,BU. 0815 885 4725 


Kemang Village,Ritz,165m2,3kt, 
marmer, view tmure bil bensiy. 
tropical pool, AM. 08158854725 


KemangMansion62m? “f.furnish 
1BedRoom“Bagus Skali“Murah 
Rwmlw 7202929,08176076038 


Kuningan City,Twr Ubud,Lt.20, 
2KM, Ls 72/66m?, Ready. Hub: 
Tri 0816.826.925 / Chatrine 
0818.0881.8826 


Medit 2 tg. duren Apt 2KT 1KM 
lantai 9 harga 650jt Net Hub. 
0817-87-2252 


Mitra Oasis,Jl.Senen Raya, No. 
135-137 Jakpus Jual Cpt/Murah 
Twr A,Lat.3, Ls:67,90m.Kmr,L#1 
full furniture.Hub.08998916316 


Nirvana Apartment Kemang, 
Jaksel. Luas 189m? Semi 
Furnished. Call 081805809169 


Paladian Park, Ls. 87m, 2 KT 
View Bagus, Fully Furnish, Hub » 
Harcourts KG 021 - 9388 1999 


Pesona Bahari Apt Is:127/115m 
3kts1,3km hub:century21gading 
0818785870-93528978-1517272 


Poins Sgr Lt.10,Twr AVw'Pool 
J'Cpt,tawar diatas 1,1M " ERA 
Graha 7653888 j 0816.1891.3292 


Puri Casablanca Apt, 125 m, 
3Bdr, unfurnished, sdh renov, 
hubungi : 02170540401 


Puri Parkview — Apartment, 
Kebon Jeruk, Jakbar. 35m?, 28R 
unfurnished. Call 081805809169 


Residence 8 @ Senopati 1Br 
75m2 v.scbd dan 76m2 v.pool 
021-2929.1199/5616.5616 (TP) 


Sahid Sudirman Dae HA Tai 
180M?54My Type: CG, 
22M,TyperT, 3KT, 
Type L2K1:60M H 
XXAKT,50M?21,M, Hub: O21- 
93312938 // 087882881169 


St.Moris New Royal Suite It30/ 
09,Is:107m2,3kmr, Pool, Mp:9370 
0500/082121636521(Jual BU) 


The Golf Resdnc at Modernland 
View Golf - Premium 330m2 & 
377m2 Hub:08111 555 427 


The Pakubuwono Resdnce dijual 
Luxurious, Good Furnished Best 
Price, Investment:0816 192353: 


The Pakubuwono View Djl 2BR 
63BR.Investment Good furnish- 
ed.Harga Mnrk:0812 80692300 


Tmn Anggrek, 2Kt, S.Huni, Fully 
Furnish,bagus,Rapi,Renov, Lina 
081316155757Varona58302266 


(DISEWAKAN 


Ambasador 2/3br,Somerset 2br 
Bellagio Res 2br,utk jual/sewa 
Hub:0815 9696 600/996 30026 


Belleza Apartement Permata 
Hijau For Rent 4000USD/Month 
New Brand Full Furnis 3 Bed 
Room 300M2 1-2 years rant. 
Call Ety: 087870596836, Erni: 
087888877733 


Capital Residence,3 Br,FF,Corner 
Unit,View:Poo#City,vinotti da- 
sign, bagus, Hub. 0816945866 


Capital SCBD Twr 1,3Br41,17lm? 
Full Furnish""Ray White Gading 
Gree 081513999388 / 68766383 


Casablanca Mansion Aj 
ewakan 3 Kt,2Km,ff mesin cuci 
hub :0818987380 


Central park residenc,3bdr,fully 
Frnshed,B.new,112m2,200Jt/Th 
Min 2Th.Hub:96084200 (Owner) 


Gading med Apt. 2km,2ac,ktchn 
set,meja mkn hias,lemari baju 
holldil. 08128220812/99487171 


Gandaria Height Apartemen , 
Furnished,3 Bd rooms,Lantai 19 
Hub 0818-733111 


Gandaria Height, 110m, 3#1BR, 
BNew, View kolam renang, FF, 
Lux, hub. Mike 087888007612 


Kemang Mansion Apt for Rent 
1BR BrandNew Fully Furnishd 
SgtMewah T,0818-06-18-18-18 


Pakubuwono View Disewakan , 
Luxurious, Best Price Good 
Furnished Hub:0813 6454 0320 


Permata Hijau Apt 138m?,Lt.3 
Kunjungi web kami ERA Primal 
6628856 "PAT" 021 33 875 475 


Residence 8, 142KT, Hampton, 
110M?, 243KT-U$ 2100, Four 
Season 200M? ,3KT-U$ 3500, 
Thamrin 2KT,601 51000 : 
021293312938 / 087882881169 


Sahid Sudirman....20 Unit,Brand 
New,1KT-U$ 1100, 2KT2 US$ 
|. :2000/U$ 3000. Sky 
Garden,180M2, 3KT2US 3000 : 
021-93312938 / 087882881169 


The Pakubuwono Rsdnce Dswkn 
Lux Apt, Furnished/ Unfurnish 
ed Best Price 10821 2511 8868 


( bicaRi 


Apartemen Central Park, dicari 
lantai 42 ke atas, 2/3 KT. Hub: 
0877 8106 2629 (TP) 


vard,#G Me 
Fachru 


anine Level 
arta 10250 


| BobeTaBEK 


NI.Sutra jelita ext:lt/b:90/58m? 
Feronia102m?/2Lt, New" Kristin 
0816 1150 128 Aucen 5461099 


AI.Sutra”Oliviaz200/170,bagus 
feronia161/124,136/81,new,bgs 
ERA Victoria A,Sutra: 5399888 


Bsd D'latinos347/475mwh&162 
1165,Boulvd 298/260 BrandNew 
Frsta128/110:Etrnti 1en220/153 
verdant vile icn128/112,Ritzone 
icn320/225,Puslok461/372,Villa 
srpg258/385:gryalk274/350Shm 
b9s&180/240 dkt fasum“Arum 
081388566675 Ljhooker5388899 


BSD jual cpt 1.2Ext,200/150:2kt 
42:2kmtL,WH,3 AGoven.SB Pro 
0813 1516 5070:0813 9800 2696 


BSD Sevilla 229/224"Anggrekik 
210/240” Villa Serpong258/385 
Hrg Ok“Harmono 0898986658 / 
28685823 Mitrahome 53158788 


BSD The Icon Cluster Eternity 
1t.200 1b153,kt3#1 km3r1“Poter 
081519808805/ 53158082 


Century | (Tmn) 264/202m?3KT 
S.Huni,Shm,Ling.tnang RwBIKM 
7398833 / Rully 08159443736 


Ciputat, rmh ready stock 2it, 4 
KT 3 KM, kav, Strategis, Hub 
021-7401089, 087858360238 


Cluster Alsut Feronla Park Rmh 
Baru,AKt1,3Kms1,Dkt Club Ho- 
use,Lt.144/Lb.142,0kt ke Living 
WorldiSgr Buka Mal Alsut(Hra 
Pst Naik).Hub:0812 8017 2328 


Feronla Park 119/124 Murah 
'Aisut Pelangi 480/350 5,8M Ng 
Dina De House 085266011177 


Fiordini 136/137,Jasmin 136/ 
170,G.Atlantik” 250,La,t.250 
70183237,085697101937-Aries 


G Sep The Springs Grisea 180/ 
174, Kt,3t1, Km.21, Selatan, 
Hadap Danau Besar. “Century 
21Emrid” Herlina:0818 94 99 18 


'G Serp Darwin 144/125, New 
Jasmine 132/93, Canary 153/ 
133, Jade 9x18 Full Furnish. 
“Central One Soni: 7088 1888 


G Serp ILLago S.Lorenzo lebar12 
Lt.216/Lb.196,hdp timur, Murah 
Central One Soni: 7088 1888 


G.Spg Jual Cpt Canary L-7(Mast 
er)iDarwin L-9(master)huk,Mrh 
Century21Ermr 0819.05.1998.05 


G.srpg,Pascal PCB1/19 hok hdp 
utr-brt rmh baru 1t.307/lb.235 
Akt#1 km3#1 dekat UMN hrg 
1090:08129258969/70390069 


Gd Srpg Fiordini L7/L8 View 
Bagus Bima | 99173941- 
0812 2081.769 Plutt Pro 


Gd Srpg PHG Ruby,Selatan,lks 
bgs siap.huni Leo 08161700 
8979, 087888893968 Pluit Pro 


Gd.srpng”PHG 128/118,lok OK: 
Michelia 120/120, hrg bagus 
FB Gracia 5315 8200” 

“rx Tyas 0878 8580 8200" 


Gdg Srpg,Jual Cpt Rmh Kost2an 
Dkt mallasklh,Strtgis,SHM,Skt 
Hrg Ng“Century21 Icon53162121 


GdgSrp Cnary119/21tSek120/21t 
90/21t,Flordini119/97Garnet124 
1105“ 26772121-081314975956 


Grand Duta, Hot!! Invest @Tgr 
Rmh 2Lt,390jt-an,Imtd,stratgis 
Heri 99970739 “DHF 54202290 


Grand Galaxy City, Miliki Rumah 
2Lt, 3KT,Angsuran Rp 43t/8In 
Bng 01, DP 6x, Kdh Lasg Mtr 
Honda Scoop 82435500 


Jl. Duta XI - Kemang Pratama- 
Bekasi Barat Rmh 2 Lt, 240/216, 
SHM. Hub. 0818900995 (TP) 


JlKirai I-Cirendeu Ry,Rmh 2Lt, 
R.Stok, Hrg 600Jtan,Dkt L.Blus, 
T:97995000,26254999 


Gudang “Office” Office 


Workshop 


“ing ha ant JOR, “GUDANG MULTIGUNA 


San nh Epaanton Ja 


Daan Mogot Km-22 


@m29029033 
@m745 3799 


GUDANG MULTIGUNA CAKUNG 


AKSES KELUAR MASUK LANGSUNG TOL & KONTAINER BISA KELUAR MASUK 


CICILAN 


Jl.Raya Krukut,Ci 
re, D9 Oli Rmh 
MI A00Jtar 


agr Jln 
um 5Mnt Tol 


age 
Oketp31 


Kota Harapan Indah Bekasi Brt, 
huk, LT 435/LB 200, Jual/sewa 
Hub 0816-872376, 0818-780950 


Lippo Krwe,Diponegoro.Open 
Hse 29630 sept,11-16:00wib, 
Rmh cntk 21t,5.Fur,288/562,441 
KT,A#1KM,SHM, Hrg 5,5M, Nego, 
Platinum 0818600222 Mayke 


Pdk. Cibubur, LB.150M?, j.cpt, 
500jt. nego, 4KT, 2KMd, Grs: 
89617313 / 0856.9167.3553 


Perum 'hunian68'ciledug-cipadu 
cluster perdana emerald128 unit 
type 36/90,Harga naik mulai & 
oktober,Telp.081310297783 


Perumahan Cluster Griya Bukit 
Jaya Blok 02 No.12, Lt 90m?, Lb 
90m2, Gunung Putri,” Hub: 
0811163877 / 02183383339 


Perunyhunian 68'ciledug-cipadu 
dapatkan diskon sampais0jt dan 
hadiah Isg menarik, Harga naik 
mulai 8 oktober:021-99104361 


Perum'hunian 68'ciledug-cipadu 
Tersedia kaveling eksklusif uk 
90m dan 135m,Harga naik mulai 
8 oktober:Te,087880202160 


Pesona Cinere Residencestelah 
dibuka thap 3 Cluster Batavia 
hrg prdana 290Jt, Lt/1-b:72/15 
s/d Lt/Lb:107/51t500mtr dari 
Kubah Mas,sgr  dptkan disc 
special & bonus mnarik sampai 
akhr septunit trbatas,Hub: 021- 
71883793/021-77885997 


Residence1 90/130 5KT16KM 
Strategis 300m dari air mancur 
BSD, SiapPakai. Telp: 60560168 


Sentul City Golf, dijual cepat. 
389/210- 2.2M nego, hub:Erly 
021 650100/ 02134651011 BU 


Aa City medit 1 golf hijau,Lt 
178/108:2L4,4KT/AKM, S.Huni, 
850). 08161862566 Pemilik Lsg 


Tangerang Dijual 3Rmh Kntrkan, 
28ngunan Br Typa 43,Lt.180m2 
SHM,H:575Jt.T:(021)70722883 


The Anggara) Ld Ke 


hillresiden 


Villa Melati Mas Blok J6:180/160 
Hoek, Siap huni,hdptamansJohan 
0811835378 RadjaPro 53159222 


Vista350/250,288/200,275/150 
Vmm230/220,163/170Rmm144 
190" 26772121-081311975956 


Vmm413/700,230/230,200/150 
128/90,120/70,102/72BSM235 
1200 “26772121-08161987127 


(JAKARTA BARAT 


Century 21 Akasia. Kav. DKI 
Meruya Sltnn,250m?, Siap huni, 
Metty 0818 602 757 / 563 7979 


Century 21 Akasia, Tnjg.Duren 
Siap huni 17x20m,Hoek,Timur & 
Sitn. 0819 802 297 / 563 7979 


CENTURY21 PURI 58357272 
Pmt Buana P.Putri 160/275,Sltn 
JualCepat. Melly 0856 3893 973 


Golf Lake - 4x15 - 6x15 - 8x15 - 
8x20 -10x20, Multiland GL 5595 
6299, Rahmat 0878 8497 2727 


Golf Lake 8x15-2,2M & 14x20- 
3,3M & Cengkareng Indah 6x15- 
TOdjt & 8x162800jt: 36253889 


Green Garden”8x18”Lb:200”2It 
SHM,3#1Kt,3#1Km,TmrLinsah 
Eastons081384637817,58356999 


com 


Green lake city, type macau (6 x 
15) m2 (acluster asia, fas trlgkp, 
dpn CBD. Info: 08112512732 


Green Lake City,Rmh Ame-Latin 
Uk:6x18m, 4Kt, Rp.1,65M "“ 
Ani Property 0812 8633 019 


Green Mansion type 4#17 3KT 
3KM no. 8 hadap Timur harga 
1,3M Net Hub, 0817-87-2252 


Green Ville Open House Sabtu & 
Minggu, Pk.14-16,1s.9x18 New. 
##Hub.Happy 0818 971 697" 
Informasi Properti 581 1991 


Jl Taman AA no7,Lt:158(10x15) 
2lt beton,SHM,Sbrng Ramayana 
Cengkareng,835jt hub:41210822 


JLGilisampeng Ujung,Kemang- 
gisan, Rmh kontrak (10 pintu), 
SHM 300m2,TP 08159137175 


Jl.Persima-jemb.besi It.180/500 
4 4 Lt, Cocok u/ konveksi 
Kunjungi web kami ERA Primal. 
6628856“PAT"021 33 875 475 


Mangga Besar 3 Uk.5x10 3517 
3KMT,3KM,LKMPMAC,List 5500 
Air PAM SHM,Hrg 2,1M, Hub: 
0817830239 / 27118676 TP 


P.Kncana 250/400:135/180:Puri 
Indah 160/300:200/300,409/500 
"1192709579/0816 4846079 


Pasadena 4x12 / Golf Lake Resi- 
dence 6x15, 8x15 / Multiland GL 
55956299, Lucas 02123737086 


Pasadena 4x12, Royal Palm 
6x15 Murah Multiland GL Kian - 
An 55956299 / 085261222205 


Permata Buana, P.Panjang Ry 
UK:250/2400, SHM, Lok.Bagus 
Lebar Jln 15m,Hery 0817863100 


Pmt.Buana,Ls.150/250m,lokasi 
Baru,Hub.Happy  0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Pr, Indah bik E 160,Utr Hit.Tnh 
140m,SItn,5.Huni century21puri 
Melly 0856 8893 973/58357272 


Puri Gardena jual rmh baru 
6x18, 2It, 3kt, Ikmel. Hub 
1087880021888,08128018228 


Puri Mansion 10x15 Murah ! 
utara 182m? bs KPR. PJ PRO 
Sylvia 087882272857 


Puri Mansion 4x1511M Nego, 
8x15 2,15M ng, 10x15 3,2M ng 
PJ PRO Toni 081288883919 


Sunrise Garden, New, Is.10x14 
Minimalis. Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Taman Kedoya Br,Blok B, 160m? 

"OpenHouse” Sbt-Mgg,Pk.11-16 

siap huni,bagus,nyaman,tenang 
085213515588/08164845137" 


Tmn kbn Jeruk Intercon Lt / Lb 
108/90 SHM Strgs Jl.10m (TP) 
Hub.08151612493/0215490038 


Tmn S Parman Jakbar,80m,BU 
Ruko Gdg Serpong,H0ek,514x20 
Lusi De House 0816.0753.7889 


Tmn Semanan Indah,Uk.112m?, 
2Lt,3KT,2KM,1KP,Jalan — Lebar, 
Parkir Luas. Hub: 7038.2333 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer,Indont,Ls. 160m2 / 
168m2, 2lt, 4#1KM, HGB, Hub: 
68997878 /'58902565 


(JAKARTA PUSAT 


Benhil, Brand New 3 Lantai, 
177/128m2, Harga ok/RWCBD 
Teguh, 081319925112, 3925588 


Blossom Kmyrn Lt:490m?,3Lte 
basement,6Kt#3,gazebo,jacuzzi 
Yanti081218523120ueen5464099 


Cemp pth brt,rmh baru It225,Ib 
250, shm, 5kt, Akm.tmn, park,3 
mbl full acrwh,tp.0818687617 


Jl Jambu No.40 Menteng dijual 
sebidang tnh Is 875m2,847m2, 
SHM,gol C hub.08161133563 


Jl kramat baru It 270 1b350 kt6 
km4 lok aman strtas 27m 
19.082111357733/02171213330 


JlBatutulis VII/4A  JakPus 
Rumah Kost 30 Kamar H.3M 
Hub:085833881000 


Ji.Lembang,rmh tua,s.1000m?, 
Shm,Lok.mantap Hdp Sitn.Hub. 
08161899392 / 082123673701 


JlSalemba  Tengah,Rmh/Kntr, 
'SHM,355/300m,7Kmr-dkt Kmps 
BSIKRS Tharnrin.081287487586 


Jl.Sawo 186/230m4148/270jB" 
New, FF,S.huni:Raden Saleh Ry 
250m,SHM“Sofie 081806051188 


JlTimah-Jakpus,Lt:5x20, SHM 
Ck u/Ktr, StrtasRWhitekmy 
Sumar/081585357017/4268000 


Menteng Rumah Tua Dijual 
160m?, SHM.Lokasi Ok Hubungi: 
0812-10395117 (TP) 


Pejompongan Raya,120 x 40 m? 
'SHM,Lokasi strategis,ada kos2n 
RWG 087 878 441 750 


(C JAKARTA SELATAN 


Adityawarman 1350m jrg ada 
“Lamandau 480m“Taman Patra 
1805530”081513439403 


(AG PROPERTY 
Serenia Hills-Lebak Bulus' 
“Green Andara -Cilandak: 
Cavea- badak 


Town House, Ready StodeTols 
081908115282 / 021-98648505 


AIRLANGGA 320M, 
Ciniru 200m, Cipaku 380 m, Hang 
Jebat 300 m. 081288554555 


Asem II / 12 ... Open House...!!! 
Town House, Brand New, Pool 
331/600, 110/200 “0811952929 


Bintaro 5 Jl.Puyuh Timur II, 90/ 
130m?, 2lt, Dkt STAN, HGB, 
Arealty Pro." 08129066318 


Bintaro 9-Puri 250/300. Rmh 
Baru Minimalis Lok.Tenang,JI 
Luas.3kt#13Kmt2 H.28M Ng 
081617180300/081318457575 


Bintaro Jaya Cluster Cikini Rmh 
Bgs Siap Huni 2lantai It225/lb 
212m SHM Akt 3km list6600w 
garasi2mbl / carport2mbl s-pool 
cluster 0-8787-8585-399 TP 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
Lt148/81,Hub.02170770991 


Bintaro Permai Ry 2630 Warung 
Buncit Ry 1450 Saharjo Ry 5400 
Prapanca 700 “ 0618 148 986 " 


Bintaro Sektor 2-Walet Raya 
180/200"2LT,Hook,Dpn Tman'"' 
ERAHom 08179817457, 7266888 


Bintaro“225mybangunan trawat 
Keb.Baru 470m?,21t,SHM,S.pool 
Kirstie"0816708799/7292737 


Bintaro9”Taman Puri Bintaro 
278/350" Lok.bgs “J'Cpt" BU 
Nilam:0811811091 ERA Radiant 


Bintro 1 Prdise,280 / 100,Bntro 
Tengah 250 / 350, BU, 7238018 
HarriesProperty 0878 70881720 


Brawijaya 350&980m-Polim 330 
Simprug Golf 2500-Laksana 360 
Wijaya 720-Cikajang 250&600m 
Cibukan Ry 220-Tulodong 330 
Gandaria Tgh 400-08118881298 


Brawijaya lux branew621/1100 
2itebsment6mbIsmfurn marmer 
5kt 6km4kpbShmTp0818868822 


ran jyan 20K Ta 
JI.Sambas----207/150M---SHM 
ERA Vic-—-0813 8555 5095--Lco 


Btr7-Menteng 678/500m,Stras 
S.pool,Lux,8.25M.08013538515 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Cibeber, 450 / 300, Tenang, Ok 
Cibulan, 200 / 300, 5. Huni, Bas 
rwblkm 7398833/085691253252 


Cikatomas 260,New,Kerinci 290 
Lux, Cibulan 240,Dempo 260,Ray 
WhitaKD7263456,081315005394 


Cilandak. T.House 400/450m? 
Pajaten433/350,332/250tenang 
BSM 75912929”0818.066.11316 


Cilandak, jual cepat, Is.580, 2lt, 
bgs, s.pool, parkir 6mbI-7.5M 
Hub.08111.661,661 


Cilandak, Komp. Keuangan 
1.738m', hrg 8,5M, Petrus 0818 
187972,71412509 BB:243DD90F 


Cilandak,blkg ruko Fatmw 183m 
tua, trwt, Rp.2.25M“ 75908810 
Endang 0815726094 TEN R 


Ciniru 235 m, Ciawi 276 & 200m 
Tulodong bwh 300m Ciomas 200. 
m& 300 m, Cibulan 220 m, Cipa 
ku 370 m,Ciragil 300m, Pangpol 
360m.hp 08.2125.333.119 


Cipete 1400G7)t,saidi-dsk Murh 
1Rb-11p1,3.5m,5.889pl,gharu, 

mpr400,tm Cindk-dsk,nw Murh 
2500-17bgs/B.grdn0818902323 


CIPETE 200M,320M,500M, 
1000m Murah semua ada Ba 
ngunannya Hub 081287258787 


Cipete Gaharu Lt.304/350, & 
937/200 lok.ok"081310833395 
Prima Property "75816009" 


Ciputat - JlHijau Lestari 217/ 
250m,600Jt. Djoko 0816-916554 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Ciputat, Vila Graha Hijau, 129/ 
149,3#1Kt,3Km,town-H, Rnv, Jl 
Utama, TP. Hub:083873689983 


Graha cinere Dijual cpt Rmh It/ 
lb 340m2/500m2 ,2 lantai, shm, 
hrg 1,5M-hub 021-98963498 


Jagakarsa...215/180, 175/180m 
Town house Asri rmh baru msh. 
banyak stok“Hub! 081181 2929 


Jatipadang, Luas.297/250m?, 
2Lt, 7br, km, jual cepat, Nego 
Hubungi: 0813 8259 6515 


Jl. Pondok Hijau Lt..255/ 350, 
Siap Huni, 5Kt, 3Km, SHM, Jual 
Cepat Hub: 0816736598 


Jl. Siaga Bapenas No.14 Pejaten 
Barat Psr Minggu,Lt.250 Lb.230, 
2lt, 6Kt, 3Kmd#1Kpbt-1kmd, 
Garasi 1mbl,Carport 2mbl,Hook. 
Hub: 08129066373 (Ibu Ade) 


JlLegoso Ciputat,Luas.186/250 
3#1Br, 2LtSHM, harga 1,25M 
Hubit 0811190251/08176862051 


Kartanegara pdkcindah/kemang 
selatan dil jarang ada hub 0813 
-10718718 


Kby Baru“Dharmawangsa SHM 
Tenang 1/8:500/600,smpool,4kt 
RWhiteKD7263456,0818150736 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 28 September 2012 


RUMAH DIJU, 


(E JAKARTA SELATAN 


Kby New Trtys,brwly350 17625, 
700-10,2500-30,ciasm,krtngra, 
diking.nly17misknrdrsyh400, 
dluh,srwiy,adtwrmn,gndria/dket 
Mall 1.2ha64jt081280990966 


Kby-—Cikatomas—-1001 Baru 
---250/300m-Rp 11 M/Nago-— 
ERA Victoria—-0813 877 30004 


Keb Baru Tulodong”#305/200” 
Jarang ada,Murah 08557872929 
Professionals Kemang 7195522 


Kotak ““ Tenang 660m: 
Regina Realty - 0815.11891117 


Kebagusan Town hse Jl Kebagu 
san Ry24 one gate lux 2t 1t810/ 
725/1b235-295 3kt 3km 1kp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebayoran 1.Sinabung 2unit,27 
& 38M 2.Ppolim 17M,Cipete 
3,5M & 5M Hub:0819 0830 7951 


Kebayoran Baru-s-Rmh Mewah 
P.Polim,400/1000m?,3Lt,B' New 


Pool,Lift'“"““Tirtayasa,700/700 
.Lekiu,5.Pool 
816 484 5137" 

KEMANG DALAM 800M 


1000m, 600m, 500m semua ada 
Bangunannya. 081287258787 


Kemang Sel 1250 expatloc,elit 
Kemang 890 B.New,Minimalis& 
Kav.380&2300m-08118881298 


Kemang Timur”706/500”B.new 
680/7006KT/5KM" SHM" Pool 
RWMIW 7202929,08159530068 


Kemang Utr Ry Lt/Lb.750/350 
m?,2 LE,S.Pool,Kt 5,Km 4,msk 2 
mbI,SHM,7,5MCNgo),bikng citos 
Lt/Lb.1000/300m?, 5 Kt, 3 Km, 
S.Pool, Taman dpn blkng, SHM, 
10M(Nego). Hub.085210181754 


Kemang”860m7 2 It,s.pool, SHM 
Lbk Bls“1500,rmhtua,htng tnh 
Kirstie'"0811148543/7292737” 


Kencana Permai " 386/400m2 " 
3 KT, Hidup Timur, Rmh Bagus 
rwbikm 7398833/081283600967 


Komp Pasar Minggu Indah 
(Paminda) SHM LT 162 m , HP, 
081280650707 maaf TP 


Lbk Bls, T.Hoz, Cantik, Asri, Sek 
20Jam"225 / 250 - 2,5M“600 
1600-5,3M/”0818.94,8811, 


Lbk.Bulus-1t:1160-—SHM--lok.ok 
harga BU: 0858.8550.8115 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Mega Cinere, Blok M, minimalis 
1005 new letak strtgs dkt tmpt 
berbisnis/wiraswasta LB 140m? 
SHM RT & RK Tmn 3KT 3KM 
1KTP Dpr Carport. 0816970306 


Nouvelle Tw.Hoz Deplu Veteran 
Kunjungilah Stan kami di PIM 1 
I) 21-30 Sept 2012, PkI:10.01 

21.00 WIB““ERA Griya Selar 
#Hub:7261 0016/68206385 F 


P,Polim,4Kt,2Km,SHM,::100/270 
cck usaha,good invest.7210101, 
0817-6710-102, 71688289/90 


Patra Kuningan 465 / 600 2lt 
Rmh Bagus, ling Tenang S.Pool 
rwblkm 7398833/08159143736 


Pd.Labu T/B 240/310m 4KT41, 
AKmd#1 SHM, baru,S.hunidkt 
lap golf, Mieke - 0811104364 


Pa.Labu,T/B 560/600 SHM, 6KT 
#1, AKmdrl, dkt lap.olf, Mecca 
Realty, Mike - 0811101361 


Pd.Labu-Pinang Raya 907/300m 
Asri, S.huni Djoko 0816-916554 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Pdk Pinang Cluster 200/350m 
Baru, mnmis, cantik, dkt Pdk 
Indah “ 08161159953 TEN R 


Pdk Pinang Town House 17unit 
Iux dkt Pdk Indah 2It marmer Sh 
m fasum s-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 0856-2476-8545 


PI-P.NikeI--140/250-Jln lebar 
Ada Stock Lain: Vic 
0811 95 99 68---0812 968 2146 


Pondok Indah 600/700m? 27M 
600/450m?20M tnpPrntara,Yupi 
BSM 75912929”0812.1919.8929 


Pondok Indah skih Kencana 
Lt.610,L.b800,lux s.pool,tenang, 
Best location 0818850121 TP 


Pondok Labu dijual rmh tnh 
Luas.2200,Bgn 500,Jl.Pinang 1 
Barat.Hub.0821 1319 5248 


Praja Dalam “bagus” Minimalis 
282/563“21t,2Kt“blkg Samsung 
FC"718 0255 / 0818 846 279 


RAY WHITE BOULEVARD 
Pondok Indah,Super Murah. !!! 
Lt.614m/Mewah/Elegant/Pool ! 
Tedjo - 0818977089 / 45866000 


Setia Budi 6,5x24,Strtgs,Antr 
Sdrmn-RasunaSaid:RWhitekrny 
Sumar/081585357017/4268000 


THOMAS MITRA 


ta — 


ipet 

Asem 9--930/1000m--Naw-Lux 
"Lingkungan Tenang & Bagus- 
Dodo"0816.164.7689721-1221 


Simprug Golf “782/400“ SHM 
T'sewa s/d April 2013 “RwWBIkM 
7398833 “Rully 08159443736 


Taman Patra 520-Jaya Mandala 
800-Mega Kuningan 680-Patra 
Kuningan 2000-08118881298 


Tebet 231/200 dpn tmn jl 2mbl 
elite 2,6M, 550,900,200,84/120 
hub. 081286528887 / 92572812 


THOMAS MITRA 
Kemang Area., si 
700/500—New—Pool-4KT--Bgs 
700/800--New--Minimalis--Bgs. 
Dodo“0816.164.7689”721-1221 


Videl - Lb.Bulus “Lt.278/Lb.300 
AKT,Siap Huni,SHM” “Hubungi: 
Marla: 0878.8726.1982 ERA 


7 JAKARTA TIMUR 


Cibubur Pinggir Jln LT 2000,LB 
1600full furniture, minimalis 6kt 
,Pool,7M Nego Hub.33735533 


Duren Sawit, Jl.Swadaya raya, 
Classic lux,T.280/B.425,FF,SHM, 
marmer,2.9M nego 08170885001 


Ekabuana Property, Kota Wst Lt 
319 lb240 SHM semi furnsh GAC 
bgs 1,7M nego.Evi 08119690900 


Legenda Wisata Cbubur € Nobel 
2 Lantai LT 119 HGB 580JT, hub 
Liman 081310014822,88882586 


Otista,280m?,Rmh — Lama,1Lt 
Dewi Sartika 270m? “RayWhite 
Sguare Edo 05788 1181 928 


Pd.Klp Indah,500/800,3it, 3KTU, 
2Kt,2Kp,GR3,S,Pool,R.Gym 0821 
22212242 Era Agung 8611788 


Pdk Bambu Townhouse Jual Be 
berapa Rmh Lux Security 24jam 
spool 86605303/92273604 


Pulomas 1 H No.4 LT.14X20m, 
SHMVIMB, Pam,Telp.4210629/ 
0853-12226993TP(non SMS) 


Pulomas Residence Blok B10 
(hook) 1s-267/234m, Ratih 
08158849671 - 93570911 


RAY WHITE BOULEVARD 
Jasmine Residence/Lt:124m/2It 
Kesha-081288103737/45866000 


Ray White Pulomas"Jati Per- 
wira,Komp Perum Pemuda500m. 
“ek Dahlia 0812 9043 155” 


Raya Jatinegara Timur. Dekat 
KFC, Mandiri, BCA, Toyota Jual 
Cepat 1860m?, strategis utk 
showroom, Hotel, Bank, dil 
08788763362 / 0816827051 


(CL JAKARTA UTARA 


AgJayasunter150m?,J! Basar, FF 
Murah, Jual Cpt!/“RWStr 6518910 
Lisa 0815 1010 5778/93139505 


BGM PIK Garden House 6x17m 
8x25 / Gudang elang laut 193m, 
Rk M.krg ry & Palem miami hdp 
Jorr “Ayang 70488000 Golden 
Land Realty 28fe2982 


Camar 8x22,7x24/Mnmlis, Baru, 
Walet 234m,S-1,langka/ Layar, 
Huk,125m.Mitraland 37327345 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Crown Golf 8x33:2,516B'newsutr 
V:Golf,Kav.11x27:utara,dpn tmn 
Jrg ada:08567822375/16544999 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Garden House 6x17,2lt,Layar 
Permai 4xI2:21tsAkasia Golf 8x18 
2,516: BU,Murah:0818 0819 4699 


Crown Golf 10x33m,Vlew Golf 
th Ebony 8x25:Mayang 10x16m 
“Herry Yang, 0856.9888.3222” 
“#Century21 Mediterania2” 


Csterra“Gading Indah Utr 6x15 
Standart, HdpTimur,Rapi,JrgAda 
Benny 081385110419/45874333 


Csterra”Sunter,Rmh Minimalis 
Full” Furnish,7x18,2,5Lt,Bagus 
Toni 085692938787/45874333 


Elang Laut Residence 3Lt, 9x20 
Minimalis,Baru bangun! Cluster 
“ JJ House PIK : 290.32.500 


Gadinghybrida,6x15,stndrd,2km 
Gading molek13x17,mnmis,5km. 
rapi,s.huni,bgs. 0816711606 


Gd Elok Tim 8br 1/22.Dkt Gd 
Kusuma.Uk  6x25,2It,bgs,tinggi 
dr jln 93701717,081807381968 


Janur Elok 11x17 Renov antic 
Jawa style,Utr,SHM"Ray White 
Gading Juanita 0816945091 


Klp Gading,Cengkir Brt rmh 
baru6x17 24lti,3#1kt 3km hdp 
utara,SHM,hub:021-32621011 


Klp Gading,Jl.KIp Nias VI uk. 
6x17  standart.H:1,9M.serius 
hub:0816860727 


Klp- Gading,JIMolek 5 Z-2/18 
bangunan baru (211166x17,4#1kt 
,3tIkm, Kita Set, LtGranit 
(Rp 2,AM),HP: 081586003870 


Klp Gdg,Perum Cluster, 3It, Rapi 
Bagus,5. Huni,Jln Lbr,Harcourts 
0817 494 7582 / 0219388 1999 


Long Beach Hoek - Full furnish 
Siap huni - Bas - Multiland PIK 
5884189 Yantho 08176174121 


Mediterania-Pik 600,New/Clasic 
Mayang Permai 450:S.huni:Mrh 
“Herry Yang 0856.8888.3222” 
“#Century21 Mediterania2”4 


Multiland BGM,Katamaran Indh 
8x25 / 441 KT/ 3 LT / Murah !1!! 
56983557 / Yopi: 081282654179 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pluit Putra Sltn Rmh Tua,Lt. 
13x25m,Hdp Utara,SHM.RWMK 
Alfred 081932867486/6627007 


Pluit#Rmh Hit Tnh 4304200m 
Lok BGS" MK 3906200m, Jra 
ada, nego. Mitraland 32739189 


PM:400/650m'"dan:300m,Rapi, 
RenoviiLiany “ 0816 185 8686 “ 
Century21 Nagamas 66693838 


RAY WHITE BOULEVARD 
Cengkirbrt/200/450/3It/mwh,ff 
Brian-0816945338 / 45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur Kuning/6x17/Utr,Jual Cpt 
'Antony081908882009/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD: 
Sunter Agung/Kost/11Kt/2,5Lt 
Selvi-087890908989/45866000 


RayWhiteGading “Super Murah! 
Rmh The Villas Klp Gdg,9x13m2 
3lt, Lux, Rp.2,6M08164812029 

Str Agung Tengah,16/4x30,kt/1 
kmgrI,nyaman,semi furn" Yanti 
0812 185 2312 Oueen 5464099 

Sunter cluster brand new 120m 


3 Itmnmis 3,6M ng.Blossom BU 
600m? murah TP:087877355757 


Sunter Mas 6X16 3iti,baru 1,7M 
nego.C&C Property 6501006 / 
0816 1426 123 Yohanes 


Villa Gading Indah, rmh mewah, 
1t/1b700/1000,2 It, 7kt,5km, PAM 
13000w, S.Pool. Hub: 4509358 


TANAH DIJUAI 


DIJUAL 


Tanah Kavling 
4 Raya Pahlawan Serbu, BSO 
( Seberang BSD Sguare ) 


Hub : 0821 2407 52 


DIJUAL TANAH 


Kby. Baru, Jl. Pola Raya No. 80 
(Barito Raya), Jak-Sol, pinggir 


Iin raya, HGB, hunian'r tinggal 
ID Ltst basment) Lt. 2710m2 
Porminat serius hub 
08129196458, 0816809961 


| BODETABEK 


Alam Sutra,Kav Komersial Jl.Ja 
lur Sutra, Lt: 4.000m? Himaco 
021-98973380 /0812 1932 3935 


Alam Sutra,Palmyra 378m49,5jt 
Buana Utama 480m j Asri 300m 
Wina (Win Pro) 0816.196.7269 


Aisut.Palma Utama 10,5Jt"”" 
Depan Club House "Jual Cepat” 
David De House 0818.788.827 


Banjar Wijaya Tangerang, jual 
tanah dan rumah Lt 500, Lb 70 
3.500.000/m? 081808365206 


Bintaro 9, Lt5, 5Ha, SHM, Dkt 
Sekolah Global Jaya&Mentari, 
AAREALty Pro.”08129066348 


BUMI CITRA PERMAI 
Kawasan Industri. Millenr 
Cikupa, Tngrang Dijual Kavling 
Industti  SHOB.as Telp WTP, 
Gas & PLN Bebas Banjir & 
Kuli-Bongkar Muat, ” kantor 
pemasaran Minggu ' / Libur 
"Buka-Open" Hub.5990000 


Cikarang,JI.KH.Dewantoro,Ls. 
20797m,Rp.1050rb/m,SHM,tm- 
bk keliling,hub.0811993907 


Ds limusnunggal cileungsi bogor 
LT 15.062m LB 3.200m SHM cek 
w/usaha. 823.0303 senin-jumat 


G Serp Kav PHG Tiara 300m?, 
Scarlet 250m7, Harga Bagus. 
“(Central One Soni: 7088 1888 


G.Srpy Kav Exclusive”Tiara 
12x25m,Marga Menarik“ Badan 
LJHooker A, Sutera 0818711697 


Gd Srpg"Kav Scarlet 250:Viena 
126,Modernland”LandmarkPro 
5465000" Yenny 08129273800 


Gd.Serpg-PHG, Saphire Jual TP 
200m, Tiara 300,Lokasi.oke bat. 
Century21Emr 0819.05.1998.05 


JlJend.Sudirman Kranji Bekasi 
Lt.106082500m?, SHM, Jalan 
Utama-Strategis&Ramai “Herry 
RWKGB 0812 88 302 302 


JI-Raya Daan Mogot(Tangerang) 
Dijual tanah luas 1375m2,SHM, 
Hub : 081314730377 (TP) 


JLRy.Srpngy Lt.42x37,5: lok.bgs 
Jrng ada" “CB Gracia 53158200/ 
“ek SUGI: 0818 110 879 "“ 


Kavling Scarlet Spring Gading 
Serpong 300m hadap Timur no.8 
BU 12,5jt/m nego 0818927341 


Kedawung jual tnh blkg bandara 
Soekarno-Hatta,Ls.2,1Ha (200x 
100m),bisa beli separo,Pinggir 
JI Cck U/Gudang, Home Industri. 
Serius?Hub:HIU PRO 0818.811. 
887 Yohanes 0812.80,795.795 


Kuningan City - Denpasar Res, 
Ubud Lt,33 (View Ritz), 28R, 
75M2 hub: 0856-9999 77 


Modernland Tangerang Jl Cpt 2 
unit kavling golf view sertifikat 
Hub: Naviri Pro Ribka 97853354 


Pd.Cabe,Jin.Kayu Manis 1 (Bikg 
Petronas) Tnh Dijual 4326M, 
SHM,150m dri tngh lap Golf Rp 
1m5jt.Hub:0811108128 


SHUTTERSTOCK 


Tenjo Tangerang,L.12ha,Hrg 250 
rb/m2. Tah di Ciganjur L.7000 
m2 hra 3jt/m2. Tnh di Margon 
da, Depok L.2/dha hrg 7jt/m2. 
Inh di Cipedak 1.3,2ha hrg L,bit 
/me.loklain ok Petrus0818287 
972,021-7191250988:2A30D90F 


(EC JAKARTA BARAT 


Casa Jardin/s.11 x 26,JLCpt di 
Bwh harga.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kav.Phinisi Indah 625m:Lok Bgs 
Utr-TmrJ'Cpt: 0821 2270 9000 


JIHTaisirPalmerahBrtdktBinus 
Kemanggisan,Tnh 1800m?, Strgs. 
cck u/Usaha. Hub: 0818689707 


Perumahan  Kedoya Permai 
Kb.Jeruk.LT:373m2 Dijual 1! 
Eksklusif !! Call 081805809169 


R.W Tomang Lt2370M2(F.2700) 
Rwbelong Kb Jrk,Dkt Binus,Str 
9s .Fendy, 0818173656-5630101 


| JAKARTA PUSAT 


Csterra"Kav PsrBaru 618m,SHM 
cek u/Hotel,Gedung,IMB u/ 6Lt 
Toni 085692938787 / 45870333 


Hasyim Ashari580m? (15x39) 
Perntkan Gedung/Kantor/Ruko 
Regina Realty - 0821.2258.9907 


JI.Penjernihan,Lt.15x40m,cck u/ 
Bangun Gedung,Jin Utm.RWMK 
Hendro 085881025872/6627007 


Kavling dkt LapBanteng 1000m? 
Strategis,dekat Gunung Sahari 
RWM 31909333 / 0818771175 


(C JAKARTA SELATAN 


Arteri Pondok Indah,dkt Mall 
Pd.Indah Luas 782m?.Cocok u/ 
Showroom&gedung.0811967687 


Buncit5500(4,9jt/m)u/T.house/ 
Htl, Jl.Durian, Kedondong 4500 
(2,5it/m) Hub: 081281824777 


Pd.Indah 590m,Hadap Timur,Jrg 
Ada,jl.Ibr,Hrg Lama,Minat?ERA 
Graha 7653888 : 0816.1891.3292 


Pejaten Raya No.50 dpn Bolo? 
/LT:21000m? (SHM) Strtgs/cck 
utk Usaha:0812-1030-4432(TP) 


| JAKARTA UTARA 


Akasia 430,V'danausLayar 450m 
Diamond 600-1700m:V:9o1f:Mrh 
Crown 60mViaw Golf:Hrg Ok 

Danau:Mrh 


“Harry Yang, 0851 
““Century21 Mediterania2" 


Artha Gading Villa 485 & 250m? 
Hoek samping Taman,Jrg Ada 
Harry RWKGB 0812 88 302 302 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Johar Golf r sitn-brtsj'cnt 
hiny bin Oktober:0878 8118555 


CENTURY21 MEDITERANIA 
PIK-GardenHouse 15x30yv'danau 
Mrh,Linda Wong 081285858000 


Kgading“jLcipta sarana“5500m 
S,5)4/m “cek TH/Ruko" Jl Lebar 
Regina Realty - 0815.1189.1147 


Kav Gdg Pelangi,SuratSertifikat 
Ray White Sguare” “Susanto 
70409692 / 08788 6 111100 


Klp Gading, Royal Grand Orchard 
Dijual Kav,Lok Strtgis,Ls.802m2 
(huk) Hub: 08159048298 TP 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


PIK.Katamaran Indah 7/27,kav 
hoekt578m?).smpg Jogging tra 
ckJJual cpt 13.5jt:082122638957 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kavkirana/exclusive/330,langka 
William08159954554/45866000 


Sunter Jin2arah dktRS.Hermina 
luas 1,398m? cek utk usaha,Gdg 
dIl.Hubungi:Luisa 08161886460 


T.Pluit Permai Brt Lt.(13x26) 
Pluit Ry 8735,P.Permai 8,Lt.200 
Kunjungi web kami ERA Primal 
6628856 "PAT" 021 33 875 475 


Villa Gading Indah Uk:609m? 
Grand Orchard 448m?,Tampak 
Siring 677m?”08161886460 


RUANG USAHA 


Disewakan 


Showroom 
mobil 


luas 1200 M2, ada 
bengkel dan body 
repair luas total 3400 
V2. Serius hub. 021 
70725757 


uuat 


Bangunan dijual RP Suroso 
780m bs 4it“Satlabudi dekat 4 
Season bs 31t"”“081511161258 


Century 21 Akasia. Rk Gandeng 
25bm?,MMIt,cck u/ktr/usaha, dkt 
Cideng. 08179818880/5637979 


Te ERNg 
SUARA 


eno Bams TERMLA dr TELINGA) 4 
Ruko Pre Launch 29.09.2012: 
“#150unit Ruko Mall 2t: 
Harga perdana mulai 300Jtan 
Discount khusustVoucher 10Jt 
Hub: 081381825588-70072789 


Ruko deret 18 unit dlm Komp, 
Jt.Bening1005 br lux, 314 Lt.8690 
1947, 7910018, 08188155148 


Bangunan Jl Radio Dlm Ls 744/ 
500 2Lt hoek 5kt layak huni HM 
CCk u/ usaha hdp tmr dan utara 
Ph:0816737788/93068168/0817 
6499632 (NB) 


Building 8It#Bsmnt Blvd KlpGdg 
Brt Graha XC It1.320,lb2.900m 
sdrtnNissan,honda,Ace dll.Luisa 
0816 188 6960 Limestone Pro 


BUMI CITRA PERMAI 
Gudang Dijual Uk.12x24,18x30, 
18x42di Kawasan Industri 
Millennium, Cikupa, Tangerang 
SHGB, Fas:Telp,WTP, Gas & PLN 
Bebas Banjir & Kuli Bongkar 
Muat,kantor pemasaran Minggu 
libur" Buka-Open” Hub:5990000 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudang Elang Laut - PIK 10x22 
Paling Murah, 0818 0819 4699 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudang Miami 16,5x33,Salatan 
Pergudangan Muara Krg Blkg IP 
2520m? Handy Ho 08161958034 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudng Dadap:600:B'Ne 
tnh sisa189.:s!pakal,2100:481 
Edy Huang'1085 890 700 200 


CENTURY21 be ka 
RK.City. Park 45417331 " 
s'hunkj'eptihrg ok:0878: 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Ruko CBD Pluit uk.5x15:5lt/Mrh 
“Linda Wong 0812 8585 8000” 


Gd.Graha Gemilang” Unggul 
Utama 35 Lantai Cocok Untuk 
Perkantoran,Lt.221m?,b300m? 
SHM,JIK.Saidi No.100 Tanjung 
Barat Jaksel, Dekat Gedung 
Antam.Bagi Yang Minat Hub: 
0816.797.473/0813.1000.3025 


Gdngn&industri Tunas Daan 
Mogot,Strgs,Aman,Bbs Bjr,Msk 
Kontenr,Hrg Perdna,Bgs u/Invst 
Hub: 081282266966/96158699 


Gedung Daan Mogot Ry,Harus 
Terjual!Lt:1900m?,Cck u/Hotel, 
Bank.Prima Realty 68185821 


Gudang Baru Hook Bandara Mas 
uk 360/600. Dijual Harga murah 
Hub:Hp.0817787373 / TP 


Gudang Cibitung 3Ha,Murah!! 
Jual Cpt!"“RWhiteStr 6518910 
Jansens 0817889789/92589789 


Gudang di Pulogadung LT:7000 4 
di Cakung 1,7Ha, Murah. Hub: 
Wonderland 0816.888.075 


Gudang diPergudangan99,Dadap 
LT600M2,LB610M2. Hoek hadap 
Selatan.Tel 081510500010 


Gudang Jatake-Tng Lt.11x30m 
Lok Pergudangan,dkt Tol Bitung 
LJHookerA. Sutera087882446391 


Gudang Percetakan#msn2 cetak 
Continuos Form Bekasi Narogo 
ng Lt4000/Lb1300 SHM Bagus 
Listrk8OKVA 087878585399 TP 


GudangSunter1500m?,B9s Sk!!! 
Jual Cepat!“RWhiteStr 6518910 
Jansens 0817889789/92589789 


Jual 1 ruko & tanah (778m), 
Pos pengumben Raya sbrang apt 
permata eklusif, 021-99958800 


Kios Orion Dusit Mangga 2 Lt.2, 
298 , Jl mrh BU, lok.strgs cck u 
(investasi & Jual komp, camera, 
Hub: 29986428, 0816972051 


Kios psr tnh abang 2 « 3. 1 bh 
huk & 1 bh badan. harga 275jt & 
225jt. hubungi 0818-818-823 / 
99289112 


Kios Tangcity Mall Blok LG/B75 
over kredit(BU),hub: 021-93- 
700-500 / 082-124-636521 


Office Building Central Park 
APL.Ls 302m/FL30,Siap pakai 
Aji Loe 081311297922/95985922 
##Century21 Mediterania2”" 


Tora orpice Office Tower" 
4 Kirana Two 1 
#Dipasarkan'” 

IBlt Strata & 
Lease Ls : 132- 
323 Boulevard 
Tmr Klp Gading 
“ 304 Sold Out “ 
& Segera Hubungi “ex 
“4 Finy HP, 0857 11 20 3737 ““ 


Office Space Menara Kadin 
Luas: 186,7m”081519231919 
Ray White Senopati : 5213006 


Top #1 orrice Pergudangan” 
Se ca Dipasarkan" 
Cakung Uk.8x29, 
10x36, 12x41, 
Tahap 1,805 sold 
Harga Naik“ 
Ta O1 Okt 2012 


RAY WHITE BOULEVARD 
Rk BoulevrdRy/4,5x16/Jual Mrh: 
Antony081908882009/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko Bulevard Timur Klp Gading 
5x28/3Lt/Baru/Murah & Bagus 
Kesha-081288103737/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko/3Lt/4x15/ dpn Harris 
Hotel Kelapa Gading “ Selvi- 
087890908989 / 45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko/BGM/11x21/B9s&Murah 
Tedja-081280129509/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko/Bulevard Raya/3it dan 2lt 
Daniel - 32379888 / 45866000 


Rk Gdng Srpg BU 3It(5x15),bk 2 
si,Jrg Ada, Dkt SMS, Selangkah 
dr Aston HU,Aprt.b85055B8(TP) 


Rk MK BIk1,Lt.5x24,Lb.5x18,5m 
AKt,Hdp Timur, Hrg 5,5M,RWMK 
108787680809 / 6627007 


Ri.Gdg Serpong, unit hoek/ 
Gandeng 3lt,best loct,Jrg ada! 
Hubilady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Rk.Karang Anyar JI.83, 6x22m? 
Jual Cepat,2Lt,PAM“RWhiteM2 
Emi, 08128126207, 6126969 


Rk.Komp.Atrium Senen,Jual Cpt 
MurahRWhiteKrmy/92392727/ 
Saleh/087888982727/4268000 


Ruang Kantor Rp.16jt/m? GCBD 
Thamrin,freeovertime, sertifikat 
Strata Title,Bebas 3 'in LH 

Ha (O21) 392 9088 "tk 


Rukan Gading Brand new 
Uk.4x14,5 3LT,SHM,PAM, Pem- 
nat hub:0811191618 


Rukan P.Jayakarta Centre 
Murah Alt, uk:4,75x15m, HGB, 
Tlp: Liang 0812 8604 2225 


Ruko 2Lt Blv Raya KGD Renov 
Bgs,Lt Marmer,sdh tinggi dr Jin 
Ray White Gading 4515993 
Juanita “"0816.945.091” 


Ruko 3 Lti BU JI.Woltermo 
ngonsidi 107 Blok S/2 jaksel 
H.3M Hub.085833881000 


Ruko 4 gndng,Outer Ring Road 
Lt:700, SHM" ““Linsah Eastons 
081384637817 / 58356999 


Ruko 4/At uk:5,5mx20m Lautze 
Raya, Jakpus, Bebas Banjir, 
Strategis, 0813.8057.1338 


Ruko 4kt, Jl, Tomang Raya 89/ 
350,13.200W,1 line tlp,Rp.4,2M. 
Hub:0811978716,081281164174 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp. 
60.Jt-80Jt/BIn.Hub:0815137294 
88,081281823030,021.77215959 


Ruko cck u/usaha LT.6x20, 3.51, 
Jl. Brantas, Cideng Brt, dkt Tnh 
Abang, SHGB. 3.95M nego. Hub: 
0813 1401 1586 


Ruko di Jl.Kebon Kacang Raya, 
persis diseberang Grand Indo- 
nesia, Lb. 5,2 x 18,5, 614 Lt dan 
85 x 14, sisa 2 Ruko. Peminat 
serlus Hub: 08881998244 / 
081218619423 


Ruko di Jl.Raya Lippo Cikarang, 
Uk.4x17mtr, 312 Lti 2 Unit (Gan- 
deng) Rp.3,5M.Hdp Timur, Hal 
Parkir 25mtr Dpn CTC Lok trbaik 
di Cikarang Hub: 087879266308 


Ruko Dijual 2Lt,Lt.300,Lb.350 
Jl.Buaran Raya 3,5M, SHM 
081398994706 


Ruko Gading Griya, 10x24, 3/: It, 
tumah/bisa usaha, Jalan raya, 
3!4M nego,ph: 0815 1753 1829 


Ruko Gandeng (2 Jadi 1), 200/ 
350, Grogol, depan BCA, SHM, 
12 Kmr. TP 08158168000 


Ruko Gandeng 3Lt Gdg Serpong 
Jasmine, uk.9x16, Pahoa, Mall, 
hadap jalan, Hrg Ok.”Century21 
Emerald" Kerlina:0818 94 99 18 


Ruko Gandeng Grand Panglima 
Polim 32-33 uk.9x15m Hg 7,5M 
nego Ph:6016450 Daliana/Fredy 


Ruko Green Ville,Very Prime cck 
Utk Resto, Informasi Properti 
iRwan 0819 16171888/5811991 


Ruko Gunung Sahari XII, no.12 
Blok B7, Alt, LT.60, LB.290, List 
6600, Hubungi: 0818 733339 


Ruko Kelapa Gading 5 Lantai 
Lt:216/Lb:482m,Utara"“Merna 
RWKGB 0816 131 8881 


Ruko mewah gandeng Lt 10x36 
Lb.10x22,3.5LE J.cempaka putih 
tengah 1 no S.hub 0818-701912 


Ruko Muara Karang”5x25“2lt 
Pik-T.House Cordoba”8x15”3Lt 
Century21 Nagamas 66693838 


Ruko Mutiara Taman Palem blok 
B7 No,59 2Lantai Hub:Heru 
021-99720025 jam 11-15 


Ruko Permata Buana,Uk:5x14m 
3Lt,Utara,Sdh Renov,Siap pakai 
Jrg ada,Cocok utk Bank,Kantor 
& Bimbeldll “Josef 0816708860 


Ruko Plumpang “Over Bisnis 
240/180m"lok.bagus"Jual Cpt 
FC718 0255 / 0818 836 028 


Ruko Seasons City BIk.E/2LJual 
Cpt,Investasi bas krn sdh dsewa 
Bank Ternama:083854614111 


Ruko  Tg.Duren/Tomang/Gang 
Macan/Kedoya” Raya Strategis, 
“4Hub.Rio 0878 8927 8182” 

Informasi Properti 581 1991 


Ruko,Mangga Bsr,Murah 950jt. 
Sx12mjbkn smpng Jl 1y.RWMK 
Eng: 087876808009 / 6627007 


(DISEWAKAN 


Bangunan 2Lt Cipat Ry “12016 
diluar parkir) ex Cafe,resto Hub: 
021-96600/26- 052901725011 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk.Gndeng Golf Lake:B'new dkt 
ke JORR strtegis:082125257080 


(ntr Food/Non Food disewakan, 
di Univ UBM, Hub :41527670 / 
6903164, 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Poglar-Kali angke gud 88. Hub : 
Alex, Hp : 08126395269 


Gedung 3it Uk.15x16 Fas:Telp, 
AC Parkir luas,Lok Strategis Jl. 
Raya Dewi Sartika Jaktim cocok. 
Utk Bank,Restoran,dII Hubungi 
Pemilik 082112402226 


Gudang 1800m2, Kantor 250m? 
di Tanah 4700m2,Gondrong - CI 
pondoh.TNG.Ocha 08111891817 


Gudang Bizpark1,Is:432/360m?, 
Office,Strgs, | Century21Gading 
Rudy"'021 4648.5606/ 451.7272 


Gudang Jl.Raya Pantai Dadap LT 
/18.480/375 Hrg 60 jt/th min 3 
th. Hub.0821 1380 2468 


GudangdikarawangBrt,15mnt dr 
ntu tol,cek u/logisticfasilitas 
lengkap. Hub. 0857 15 200800 


Kios ITC Cempaka Mas Lt.2 Di 
sewakan MurahCcocok utk baju- 
Tas-Acessories-DII) 71573888 


Kntr Sesuai Budget Lokasi 
Strategis SCBD — Hub:(021) 
52898099,5152363 


R.Ktr/Toko, strgs, JktPus, miai 
50rb/m3, Is, ssuai keb, fas.Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Rk.Gandeng Huk Kosambi Baru 
Sblh Narada School,parkir luas 
ERA Commerce 021 23618121 


Room Office, fully furnish, Free 
AG listrik, Opr, OB Hub: 
25675666,25675602 


Ruang Kantor Ls.60m, Fasilitas 
Lgkp AC,Tlp,PAM, Partisi, Parkir. 
Hub :TIS 0811138438 - 3807568 


Ruang Kntr,156m2,sm fensh,Lt. 
3,kntr TmnE33 unit A1,Mg Kngn 
(diatas Cazbar)jaksel 97008117 


Ruang Perkantoran Sublease Is 
£ 230m?, FF dan Elektronik Lt 
1M dr bangunan GRI Kuningan 
Jakarta 12950,Hub: 57938933, 
081317485497 


RuangKantor,Gdng The H Tower 
kuningan,Is.238m ?08129678423 
Lego Property 79195351 Adhi 


RUKO DI FATMAWATI RAYA 
UK4,5m?x17m?,9/4t(290m?)hub 
081315527279/08129080206 


Ruko Disewakan aa Nai 
BusinessPark & JogloRy, 
KaruniaP,6322319, eNOnobong 


Ruko Fatmawati Raya,3Lt,New 
Parkir Luas,Siap | Pakai,Bys 
Christina Realty 0816 1320 110 


'Shophouse Medit tanjung duren 
6,25x15,5m?,Hdp Timur,Lok Bgs 
Hub: Property 021-93110510 


SOVEREIGN PLAZA 
New Office @ TB-Simatupang 
Oecupaney 955 Av: 
For Resto/Caffe 
081213715316 / 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


BSD Fontainebleau Golf Resi 
dence 375 & 500.The Green 240: 
021-93312938 / 087882881169 


Casa Jardin Daan Mogot Jakbar 
Rmh Baru 6x18,Bangunan 120m 
3Kt#1Kp.Hub: 0815 8586 0168 


JI.MPR X/4 Cilandak Brt,600/ 
100,4Kt, Sw. Pool,Ac,6600W,S,he. 
ater,hrg:US1500/M,0818811525 


JM.Pintu air 2 gandul Optima ind 
Town House blk. UPN-Pd.Labu, 
Lb.225m?,AGalr panas,mvh,sec 
2Mjam, taman luas, 90jt/ath. 
Hub: 8292918 / 0817123910 


KemanggisanSlipi,Rmh(AdaTem 
pat Usaha Sedang Berjalan)hub: 
085813624180 & 021-53650025 


Tmn Alfa 350 M, LB 400 Furnish 
& Tmn Semanan 400M, Lb 700M. 
Cck Utk Mess: 0878 7720 2332 


'AGEN PERWAKILAN 


Dijl Bebek Peking Beku(Karkas) 
Uk 2,3-25 kg/ekor Hrg 27rb/kg 
stok 300 ekor/hr Jl.Tanjung no2 
Cijantung jaktim 0811882485. 


JI Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Ns .360rb 
N12051 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,Sha, Ditami 
rb Phn Sengon 2200 Phn jabon. 
Hasil Panen #1000m3. Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bin, 
Ha. Panen 56Ton, Sewa / Beli 
Lhn). PT, Panca Niaga Persada. 
0253 -501836 / 081275511666 


'ANTENA/PARABOLA 


'Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, "ant 100rb” 
pabola 1,Sit/Indvdn,Top tv,cctv 
71413335-56958877-83311183 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena tv 100rb,IDVSN, 
Top Tv Pabola' 3,Sit,CCTV 3,5jt 
7115853- 80333200-56181850 


Agar Bayang & Bintik di TV anda 
benar? bersih "Ant 100Rb” 
Pabola 1,5jt,CCTV,Indvsn,top Tv 
70756333-51212486-19124800 


BIRO IKI 


Adv.Citra Kompas Smua Koran 
baris/klm/daerah :02183795120 
-91282414-0813199M0825 Tebot 


Ingin psg iklan mudah & cepat 
disemua koran di Indonesia, 
Hub:02183787976/83787995 


Terima Iklan,Mtr Fax,Sms,email 
Abadi 021-63853352, 41645340 
082121370936 Bca, Bni,Mandiri 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Lagal/Non Legal, 
Impt.BSE 021 8281013,8352323 


'Akt.Adopsi,api,cv,epo npikkitas 
pmajpt,pspor.PTbenaya4104751 
1081380877269/ 087775552822 


Amar Jaya Lagi Ada Baby Sitter 
U/ Baby /Lansia, Hub.081383 
100393/081932074376.Herman 


Bpom.Depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangan,Merk,Export.dll 
Jkeb.Jrk19/111H-081219174825 


Menyediakn Driver handal/ 
pnglmn jg loyal hrian/ blnan hub: 
081319206196/02191535261 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,Ph: 
70703989:70701270:081311618 
487(24jam)bamiats@yahoo.com 


ELEKTRONIK 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
era.Tv Lcd.DIN(Arief)70001573 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000. 5-6020-18jt. 5-6570- 
18jt. IR3-4570-5,5jt. 1R3300- 
8,5it Kyocera 7,5jt. Toner Super 
70Rb - Part Ori Komplit. Murah 
Wisuda 021-4700089 - 4897863 


Rental Digital Copy 6 in 1 Scan 
er Warna & B/W A8 Hrg mulai 
199Rb/bln PT.Mcm 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


Rental f.copy mrh.Hny di Buana 
CitraAbadi,dgtI,analog. b'kwali- 
tas,palmt/prcaya,layanan srvc 
arts,jangkauan jodtbok 5666233 


FURNITUR 


KULIT ASLI 
Furniture, Promotion, Fashion, 
Shoes, Car,Bag,atc.Ph:612 8888 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,imi- 
tasi oscar, politur dll: 85460829 


MEDIA ONLINE 


CCTV Speclalist.terlgkp&terbaik 
Trm pemasangan & bisa pantau 
via laptop & HP, paket 4 CCTV # 
DVR 4ch mulai dr Rp 1,3Jt. Hub 
21cctv.com ph 021- 6125548-9 


MESIN & ALAT BERAT 


(at Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor H:Nego.Garansi.0214453 
1401,82425888,081710003434 
email-hamerteknik@gmail.com 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Ka/Batch),Batching Plant: 
(35-210 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.40-300TPH) 021-54370623 
/ 081310712011. PT.Trisarana 


Dicari Mesin Bekas thn.2000 ke 
atas 1.Mesin Hidraulic 400 ton- 
800 ton (ex Taiwan,Korea,Jar- 
man) 2.Mesin Wire Cut uk.600 x 
00mm (Merk Sodic / Mitsubis- 
'hi),Hub.:Lastri-0813.8233.0674 


Dijual : Forklift 2 - 5 Ton Jepang 
Siap Pakai. Hubungi: 9285 0293, 
5441507, 0813 8343 6683 


Dijual : Mesin es batu Hoshizaki 
ex Jepang kondisi 90 2 unit 
baru pakai 1 thn pembeli serius 
hub:021-70777565 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby Roller, Stamper, Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Dijual Mesin? Roti: Breadline 
slicer&Filling,Mixer,Devider,Roll 
Cooking mixer-Hub: 0818-0655 
1003 / 021.5482605 / 70501003 


Djual : 1 Unit Mesin & Inst! Ex, 
Pabrik Es Balok, Kap 100ton/hr, 
08881699609. 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-6mtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins, Volvo,anmar 
Doosan.Sales & Rental, Raady 
Stock. Ph:6306888 Fax:6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi.! Hub : 
1021-2900 6565 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx 3 m, harga Rp 
139.700.000,- net. 0811964945 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins. 
Dgn Harga Murah. 021-5448833 
"32/ 5414195 : Fax: 5442021 


Jual cpt:Excavator Caterpilar 
320-D,2unit th'07&2unit th10. 
08161809695- 081385319595 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep) Hub.Bayoran Teknik 
T, 021-5321737-5351106-70600 
290-70836474 fax. 021-5328376 


Jual R.stock/ new wheel loader, 
vibro / tandem roller, Shan Bao 
StoneCrusher,hb.ProfMachinery 
T:021-513610M/,F-0215913333, 

081311303001 / 082112 455661 


Jual Tangki Besi Bekas ukuran 
16.000 Titer, peminat hub: 
4513775-76 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Mesin Die Cutting (Pond) New 
2012,75455cm A2jt & send 2010, 
75x550m 30it. Andri: 95341494 


Ready Stock Baru mesin cup fill- 
er sealer berkecepatan tinggi 4 
conveyor:085618108903 no sms 


Rental Genset, Free Pengiriman 
dan Perawatan, Solar Irit, Stock 
2010 & up. Call Now : Triana 
Bintang (024) 658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,305 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


TRUCK/TRAILER 


Dijual Cepat 3 Unit Ekor Trailer 
20 feat Kondisi 95!4 Hub: Rudy 
081361138569 


Dijual Cpt Truck Nissan Type 


CW676T Thn 1998,Mitsubishi 
Tya FP4170. Thn 2008. Hub: 
Rudy 081361138569 


HOTEL/PENGINAPAN 


Ac Airjet brustv,inet.122rb.Aam 
Hotel Jl.Asem Baris raya no.104 
Tebet.02183793803,htikeluarga 


Cikidang hunting resort,Cibadak 
#Sukabumi.fas. klm renang, out 
boung,rafting, berburu,berkuda, 
atv,f.hall&m,room.0266-621213 


Hotel Arimbi Air Panas , AC 
Jl.Dewi Sartika 108A Mulai 
130Rb T.022-5205467/5210618 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak,Weekday — 250rb,Weekend 
350rb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl-Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Hotel Pecenongan,harga promo. 
Mulai dari 250rb. Tlp:3856005 / 
3856006 


IZIN PERUSAHAAN 


Dicari Prushn (PT) Mempunyai 
Izin Niaga Umum Bahan Bakar 
Minyak, Hub: 081912480018 


OLAH RAGA 


Karpet Bulutangkis, Impor, leng 
kap dgn Garis, Ph:021-8283393, 
0819 3237 8663 


PENGOBATAN 


Mengalami Disfungsi Ereksi ? 
Man Clinic solusi-nya, di tangani 
dokter yg. brpgimn mnolong 
ribuan psien.081288986555 


PROPERTI | Rumah 


Mengusir Bau 


MENGECAT kembali sebagian dinding rumah 
menjadi salah satu cara untuk menyegarkan 
kembali penampilan rumah. Siapa tahu 
berani bereksperimen dengan warna akan 
menciptakan atmosfer yang segar dan 
bergairah. 

Sebelum mengecat rumah, kita mesti 
mengenal dulu jenis-jenis cat yang tersedia 
di pasaran. Namun, tentu muncul 
pertanyaan, bagaimana mengusir bau aroma 
cat yang baru saja kita oleskan di dinding? 

Semua cat meninggalkan bau yang 
relatif sama setelah dioleskan. Bau ini 
sebenarnya akan hilang sendiri seiring 
berjalannya waktu. Namun, karena cat 
terbuat dari campuran beberapa bahan 
kimia, boleh jadi aroma yang menyebar 
mengandung senyawa yang mengancam 
kesehatan penghuni rumah. Apalagi jika kita 
memiliki anak kecil yang daya tahan 


Cat 


tubuhnya masih rentan. 

Sejumlah produsen cat telah memikirkan 
untuk menciptakan cat yang ramah 
lingkungan. Setidaknya tidak menyebarkan 
bau yang menyengat, cepat kering, dan 
mudah dibersihkan. Namun, cat ramah 
lingkungan ini masih belum banyak dijual 
sehingga kita harus menggunakan cat 
konvensional. 

Ada beberapa cara yang diyakini bisa 
mengusir bau cat yang menyengat secara 
hemat, relatif cepat, dan dengan 
memanfaatkan benda-benda yang ada di 
sekitar rumah kita. Cara pertama dengan 
meletakkan beberapa mangkuk berisi air 
dan garam di ruangan yang bau catnya 
terasa kuat. Dalam beberapa jam, bau cat ini 
akan berkurang. 

Cara kedua dengan memanfaatkan 
bawang bombay. Caranya dengan membelah 


bawang tersebut menjadi dua bagian, 
kemudian celupkan ke dalam baskom besar 
atau ember berisi air. Lalu tempatkan dalam 
ruangan yang baru saja dicat. Beberapa jam 
kemudian niscaya bau cat sudah tak terasa 
kuat. 

Kita bisa juga menempatkan seember 
besar air yang dicampur dengan satu sendok 
cairan amoniak di ruangan yang aroma 
catnya kuat. Cara ini biasanya membutuhkan 
waktu semalam untuk menghilangkan bau 
cat, 

Cara selanjutnya dengan memakai 
bawang putih. Kita bisa menggantungkan 
beberapa siung bawang putih di depan kipas 
angin dan arahkan hembusan anginnya pada 
dinding yang baru saja di cat. Cara ini 
dianggap yang paling ampuh untuk mengusir 
bau cat dengan cepat. 

(TYSJ 


BY SEA CHINA JKT 
21jt/cbm.Sing Jkt 3jt, Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, At Afrika 
bit/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


Jasa FCL&LCL, Guangzhou-Jkt 
by sea& by air, harga mulai 500 
ribu,Hub:021-26387779 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
97977279:081294M15/18 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
-han / Dibebas Byrkan.'Andre, 
STC Senayan 021-9040 8617 


Dicekik Kartu Kredit/KTA&Kolek 
tor? Disc 90k, Alin 9600 1797, 
Kido 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
JIAlydrusBAC-Gjh.Mada,JakPus 


Tutup kk/kta hnya bayar 158 dr 
total tagihan” trakhirhutang 
lunas 1005.081802033247 


| 


Jual lukisan kayu 
Bali,Sketsel kayu jati 3D 
Bali,Guci India set,Kursi goyang 
antik,Lukisan kain Eropa.Hub: 
7992596,70108085 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah”"16-20H Sampai" Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


'AC/Kulkas/ W.Heater/ Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano, Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 71413951 - 45879083 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board, Drum,Pwr,Mixer, Speakr 
51218988-081517245633,B0n0 


JI BU Piano Youngchang Korea 
(#Pianovmh U1)13it:Ymh U2,03 
Jl.Mandala Sit X/2 Ph:56968924 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Celana/Psh/Pdh, Big 
Sale, 9 jam Selesai, Euro Moda, 
Pasar Baru 113 Ph 3800566 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK/ 


Ahli Bocor:Dak:Tmbl: K.Mdizdik: 
Renov: 1001Grnsi&Tg.Jwb 6868 
6835, 081381099925,Raja Bocor 


Architect Specialist Bangun dan 
RenovasiRumah, Ruko, Ktr,5.Pool 
I1.T:08158889900 pin:276abf5d 


Arsitek As Karya Contractor 
Free” Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litaskpglm 10th Cv Hilmyjaya 
021- 1255375,1223047 Garansi 


Desain Rmh Mewah Avantgarde 
Hubungi: urbanmonkeees./ Arka 
0819 0515 4. 


PERALATAN MASAK 


Dijual: Fryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixar Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor, Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub: Indomotic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


INAL BELITT BERLIAN & JAM MEWAH 
TERIMA BELI SEMENTARA 
Motu, Patak P, Piaget, Pranch M 


 Vacheron C Bvlgari Chopard Carter, AP dl. 


KN 


Jia nat DNA 


Ahli Arloji & Beli Berlian”"Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dll 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall ArthaGading Lt 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji “ Arloji Antik Anda 
Arloji Mewah & Berlian 
dibli hrg tagi & trm bli smntar 

atexP Mopiaget,AP 


Hub: Halirn"Hp:08138520081 


Ahti arloji&berlian hrg tagibeli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 21K, 
LM Dan Harga Tinggi, bisa Dtg, 
Asiung 3812570-93004918Ps.Br 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


GARAGE SALE 


Barang2 Berkualitas,Hrg Murah 
JI.Wijayakusuma Raya 49-A(Gg. 
Dahlia) Cilandak Dapur Susu. 
Jum-Mgg Sept 28-30.PK:9-16 


Bazar Blok S & Branded Garage 
sale 28-29/9/12(jum-sab)10am 
-Bpm@Lapangan Blok S,JI.Suryo 
Keb.Baru, Jaksel, Sale Up to 
80/x.Info.08161147307 


PERLENGKAPAN RMH 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
154350657,51350707,68529885 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W.papr #cuci sofa,carpet.gordyn 
17658319-7656919 Ikp & murah 


Terima PencuciangPemasangan 
Gordyn, Carpet, Sofa, Wallpaper 
Furniture, K.Set.Hub.92871727 


PERTAMBANGAN 


Trm Borongan Proses Bauxite/ 
Tailing JD Powder AL203 90x 
Export. PH:081320746912. Han 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
ing Gr Jp Fr mat Fi Ki kamp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirendeu2 


Closet hetiva 
One Prece 
Rp. 5:750.000,- 


Vessel 
Wash Basin 
Rp. 306,500,- 


Single Hole 


Bg Lava Faucet 


Rp. 1.328.800. 


rp.5.600.000 


Les Piano/Organ u/pemula, tan 
pa u, pendaftaran, Jl, Daan Mo- 
got 2/15, dekat CL,021-5665818 


TELEPON 


0813.168.67899, (02199168889 
1085351.567899 4 087778567899 
087888999898 4 087879999898 
0821.35.339999 Hub:0817117788 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Gullin 5H-$399r,paket akhir 
tahun.SamudraTours:458-76988 


Angkor Wat 4 4FaceBuddha 5D 
8Nov $638, AD SinKul Legoland 
25 Oct Rp 4.990: 4D Lake Toba 
Tour (LA ) Rp 1.585 ““ 
Hub:Galaxy Tour 021 691 7870 


Bali/Lombok Pitt 4D Mulai 2.5Jt 
Sin pkt3d,bktkeptyA-5d,5-64 hka- 
Szx-Mfm, 7D China Glorlus, 7D 
Sin-Thal-Kul,10d China:6267322 


Bej-Shg-Hsn 21/10-10,75J4: HK 
-Sch-Mac-Gzh 26/10-8,85Jt net 
Gln 6/1127,5Jt.Sukses 6506484 


Beshan 8.9Jt# :Hoshema 8.5Jtv 
isinthaimal 5.3Jt, Old & New 
pack Newcity 65867915/14 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ.studioshardrock 
4,9it/ happytourindo, 56941717 


Hkg-Mc-Shzn 7d BAitiSin 3D 
36jtsSin-Mal-Thai 5,3 JViat- 
Halong 8,9it 6402725/68373788 


Menyewakn bus pariwisata ac, 
tv, vcd, dvd, homatheatere2 tv 
flat,u/hrian,migguan,blna.Kap: 

6,9,16,20,27,04,59.ph:021-6330 
161,081573060889,0225204015 


Sin$73,kul$99,hk9$350,bkk$275 
syd$640,mel$630,per$400" Tour 
dom/intprimavacation53676465 


Super Murah Tkt/Tour/Htl Dom 
&Int,Pengrsan Visa,Sedia ELF 
VVIP 9seat utk Trans Bndra,Ja- 
bodetabek,Bdg,Anyer Hub Mas 
Travel 021-55780317/53161608 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
88 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299186 


DAERAH-DAERAH 
JP sawpar LampunG 


Dijual: Tanah SHM Ls 3.300m2, 
Jl, Za, Pagaralam B-Lampung, 
Link: Pendidikan, Pemblanjaan, 
Kuliner, Perkantoran. Cocok 
Untuk: | Resto, Perkantoran, 
Hotel, Showroom. Hub : 0813 
1887 7820 


PB sawoune 


Jl Tanah Ry Cibeureum,Ls L.6ha 
SHM,Protokol,Ibr dpn 123m,tmr 
Mecca Realty 0811.100364 


Neni - C21WP 0815 602 1889 
Jual Rmh Batununggal Indah 
1005 Baru, mulai Rp.800jt-4M 


PB 8atam 


Dijual cpt tnh 9.217m?, sangat 
strategis, pinggir jin aspal, Rp. 
175.000//m?.Hub:083184901290 


B serasi 


Jual Rmh Sumrcon Bks,Cluster 
Palm 7x17m,2Kt2!t“FC Klo Gdg 
4584 2357/Tina 0815 882 7038 


JP socor 


DIJUAL TANAH 3 HA 
rypadjajaran hakmilikbest locati 
on cepatdapat cll 081314266639 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Hrs terjual kav 930m VilaDuta 
Shm,strtgs,3 mnt dari tol Era 
8360374 Harmion 08568767439 


Indohouse melayani jual - beli - 
sewa kntrk Rmh Tnh Vila Ruko 
Gdng&Property lain dg cpt Ktr 
Jl-Cikuray 23 Tlp:0251-8314376 


Jl tah mik altrnatif pnck1300m? 
& 2000m? SHM tapos 5000m2, 
081317560899/081399915424 


Pajajaran 5000m “ lebar muka 
70m cocok utk Hotel/ Restoran" 
Thomas “ 0812 110 2371 


PB apanas 


Kebun duren luas 5.6 ha (SHM), 
JI/Aiternatip Cipanas-Cariu Uo 
nggol) 190 phn duran, Sengon 
10rb pohon.TP 08159137175 


Villa Disewakan 4Krmr tdr,3 kmr 
mndi,gazebo,bumi Cimacan Cipa 
nas 0817167898/081319616093 


Villa MegaMendung,jl cpt,1420/ 
650,9kt/9km,trwt,heater,vievv 
ok,SHM.7210101,71688289/90 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HP arecon 


RK Baru 3Lt, Jl. Ry A-Yani - 
Cibeber, SHM, Lt.200/250, 
021-92458278 / 08161843062 


JP pewpasAR 


Bali For Sale/For Rent:Villa diJl 
Melati Kotewel By Pass.1-B, 
Mantra Bali'"03617404448 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Ketewel 1View laut, lebar pantai 
100m Lt:8350m, Surat SHM 
HandyHO08161958034/70005298 


Djl Tnh 20are di Pantai Pandawa 
MelastiUngasan,SHM,peruntu- 
ka Akomodasi Wisata,Beacfront 
dg pasir putih. Contact Pemilik 
0361-735590/08123988353 


R.WHITE KUTA JUAL CPT 
Rumah lingkng elit Perum Trs 
Ayung Dps Bali'"085237203345 


Rmh dijualmau pindah ke LN, 
2L4,LT 2025M2,SHM,LB 525M2, 
Tip 2 lines,Lksi di kota Denpasar 
-Bali,Kebun luas msh bs ditmbh 
bangunan lagi. Mubungi: 081 
238 10869 


Ry Sunset Road 1200m2 : 3Ha 
Legian los Pantai & 2,3 ha By 
Pas N Rai 08123914910 


Di semeer 


Surya Kalimantan Regency Dit 
Kampus Univ Jember. Hub: 
0331- 186960 / 08155938035 


DB Kerawana 


Lahan MskZonalndustri3Ha 5Ha 
GHa 7,2Ha 20Ha23Ha30Ha60Ha 
75Ha 82Ha216Ha081585013499 


B mepan 


Tanah bekas pabrik air 413 ha, 
SHM, Sumber mata air, Pagar 
tembok keliling 085297505618 


JL papana 


Djual Rmh 2Lt Cck u/Kos2an, 
Klinik,Asrama Lt 376/Lb400m, 
Strategis,JI Murai No20 Air 
Tawar Brt-Padang/dpn Basko 
Ht1:08128908925,08161119439 


JI Rumah di Pdg Baru Lok 
Premium cdk utk Bisnis,Lt 858 
Lb 320 1,975M. 081387170281 


JB ParancraRaya 


Kav Kal Tengah Muara Teweh 
'SHM,2ha,cu/ushRp250rb:RWhi 
taGading08176888403/4515993 


(serang 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
137 Cinangka Serang Banten, 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih,bangu 
nan workshop,kolam renang,cck 
utk Resort & Villa.Info HubYani 
-0817119017,lgbal-081912994 

480, Fauzi-085323517755, 
Asep: 087829023232 


DB surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


Jual Tanah di Pelabuhan Ratu 
Diatas bukit,Pemandangan Laut 
1.60.000m.Hub:082113195248 


Tnh dijual3,6Ha(35,765m?) SHM 
JlBhayangkara No.1778 Suka- 
Bumi Jawabarat) 0811895682 


PU surasava 


JCpt Lok Strategis Dipusat 
Bisnis Kota Sby LT-1400M SHM 
(0816905812/0816539356) 


JI Tancerane 


Cluster Sanlorenzo 9 No.9 illago 
Gding Serpong Bulevard 10x18, 
2lantai 2,7M nego 0818927341 


Tangerang kota tanah bbs bnjr 


1400m shm cocok u/ industri/ 
gdg hrg 1.5M 0811944799 


JI YoGvAKARTA 


JUAL RUMAH DI YOGYAKARTA 
JUAL RUMAH KLASIK 
Ukir perpaduan Jawa Bali 
- Ditengah Kota Yogya 
1-5 Menit ke Malioboro 
10 Menit ke Bandara 
- LT. 400m, LB. 300m2 (TP) 
Hub : 0812 139 10000 
(Tanpa Perantara) 


Inves di Kota Wates?(t 10km dr 
rencbandara baru). Dptkn di 
Perum Peni, sertfkt/ kav 
hrg 98,59jt. H:085228134549, 
089635645779, 0811257640 


JI Hotel 30kmr,R.Rapat,Resto 
Mushola,ljin — Igkp,OperasigHu 
nian baik. menit dr Bandara 
Adisucipto T081513273888 


Kalimalang (021725-218 | Alam Sutra 1215312-008 | Surabaya vs4s57080 | Matang oseras205| Bandung (oz2yrs0aga2 | Ba odengur-sn05 


LUAR NEGERI 


Sekolah Pilot di Filipina(USD 41 

120)s/d lulus,Studi 8-10 blr 
Golar License(PPL,CPL,MER,IR). 
Hotline:091385000810 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman, 
1465 98510888/ BBM: 238e1cc0 


Urus Visa & Job: Kor, Jpn, Cnd, 
Aus, dil Hub:85573057 
HP.0878.777.23701. 


Cicil mobil gratis, cicil rmh 
gratis, cari tau caranya di 
seminar beli emas,bisa cicil 
mblermh,Fisik emas. ditangan. 
Hari Sabtu, 29/09/2012 Pkl 
13.00 Permata Gold Bullions 
Jl.Pluit Indah Raya No.21 Jakut, 
Hub: 0818873338  Paulus/ 
085888848626 Jenny 


PELUANG USAHA 


GALIAN PASIRIKUARSA 
LOKASI STRATEGIS 
BANGKAS BITUNG 

1,5 km dari Pusat Kota 


4 Yin Galian Lengkap 
"use 12 Ha 


"Jalan masak milk sendin 
1 2 Excavator ih'49/10 Kobelco SK 200 


“11 Uni Dump Truck Oya Mn 00710 


HARGA 7,8 M 


Hubungi 
0812 8232 8663 
0812 1970 4638 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Inves Forex!mdi Mli 300rb profit 
47W/hari (Kontrak 100 Hr) SMS. 
WMinat" HP: 0878 8556 3999 


KERJASAMA 


Ace, Jam ada 30 
525rb, 100Jt “97! 
Gaf K 


Rp. 2.073.600,- 


Towel Bar 
Seva 
Rp, 636.000,- 


tanya di 
DEPO 


BANGUNAN 
OA 


Ace 14 jam ada 350rb acc nsabh 
Sik 02, bng 0,45/bin, tnp 


fee/survey, 29 p'hragan - Ax pd 
2011, frea Ipad, bb, laptop 4 
ksmpatan dapat unit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
PLATINUM FINANCE, JI.Blvd ry 
brt 665 Kp.Gd 0211581381-3 


inance s,parmar 
-68229977hdh trmMdtr fae2-Sit 


Kel 
apple 
0,171 tap 


am Ada Agunan BPKB 
ipad? & Iphone bng 
Survei & bebas fee 
ady tunai 300mlyrsmega mult 
hanca permata kota (02176825 
6670656-59 "grns mrh/ 
tunai 150jtv 250.000 nasabat 


Ace 1 jam CairAgunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


'Ace jam cair,jminan BPKB Mbl 
/Mtritnp surveyibs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JI.KH 
Noer Ali A1A Kalimalang Bks Ph 
88950011-19770786-99198368 


Ace jam cairimn BPKB Tnp sur 
voybs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


ACC Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,54 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
17868187 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.9h:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya n0.82 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
82/83 jmn bpkb mbl/mtr aman 


KEHILANGAN 


Surat SPK No.T212-13983 an, 
PT.Dokar Putra Mandiri & T212- 
14008 an.SuryaUtamaDianNusa 


Telah hilang BPKB an Hasan 
Nopol B1262SL, Nosin E295119 
Norak MHCTBR54F8K295119 
Hub: 085313858775 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


LLLLLL LL 
099999489 
LL 
00999984849 
LIL 
09999999 
099998884 
09009998989 
099998489 
099999499 
0909998884 
LIL 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


KLASIKA 


2567 6000-2567 6076 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 28 September 2012 


SEMINYAK 


Tij 


GRAND HYATT- 10.00 TO 16.00 
PRIVATE VIEWING £ POST GROUND-BREAKING GATHERING 


PRESENTING TIJILI,A CONTEMPORARY 
ART HOTEL THAT HAS BEEN UNIOUELY 
DESIGNED TO STAND OUT IN THE BALI 
HOSPITALITY MARKET 


€ 167- guaranteed ROI for 2 years 

# Freehold ownership of boutigue property 
# 3 minute walk to Anantara beach 

@ In the heart of Seminyak 


at tx 


021 


2555 8566 x 
0811 956 327 51 
0816 950100 « & 
HITAKARA . 
DEVELOPMENT 


bii 


BELFOODS FAVORITE 
CHICKEN NUGGET 500 GR 


MORINAGA CHIL KID PLATINUM 


MADU /VANILA KLG 800 GR BU KRIM DETERGENT BUBUK PCK BOOGR 


DISKON 


MR MUSCLE PEMBERSIH LANTAI 
PCH 800ML: KERAMIK AXI LEMON, 
TRIGUNA AXI LEMON FRESH, 
MARMER AXI 


MAMY POKO BABY DIAPERS BAG: 
GLADE SENSATIONS CAR REFILL 28'5 XXL, 34'S XL, 40'5 L, 46'5 M, 
MORNING FRESH / SERENITY PCK  150'S S, 52'5 NEW BORN 


"Super Indo berhak melakukan pembatasan pembelian. “Marga sudah termanuk diskon 


Isl wwwsuperindo.co.id 9! facebook.com/superindosupermarket (MP @infoSuperindo 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 28 September 2012 


53 


ORNAMEN 


AAS A SERA GIANT MATTRESS 


1021) 20200010 

54091, Ko “ 107 » Semarang 
2820022 « Sole (0: tograkan 1) ahacah « Medan 1061) 45 
Palembang (0711) 351246 350196 « Pekan Baru 1012893 » Batam 
B413685/16 Balikpagan (0542) 422933 « Makassar IDA 1) 8769 


ERA 
THERAPEDIC 


ree Up Grade Size 


y small size, get bigger , "EN 


Bv 


Therapedicishowroomj) 
eXionMall 208" FI. Kemang Village” 
Ph. 021 - 29056829 


F, 
NOW OPEN! 
SPRING BED 
CENTER @ 


Solid Spine, Perteot Posture, Gold: 


dapat uk 100. Boli 


sea Ta “ 


Cicilan Ox BCA. ui 


1 2284361, Emporiam 


Bali (ose1) 
- Manada (0431) 8880098 - Gorontalo 12435) 831765 


(“comroita » Jbireet Up Grade Size pen 


JI. Alternatif Cibubur gada 


N AA . aan 
021 
- Ona JL ) 
2 A 
Ip Gading : (021) 451 6264 
"Ii dianaevaturniture.com 


ja Serpong Km. 8, eta 
50m sebelum WTC.5386364-65 


Diana Eva Furniture 


ORNAMEN | Matras 


Tidur Sehat Berawal dari Matras yang Tepat 


TIDUR merupakan elemen penting dalam menjaga 
kesehatan tubuh. Jadi, mengapa Anda tidak memberikan 
yang terbaik agar mendapatkan istirahat malam yang 
berkualitas? Untuk mendapatkan tidur malam yang 
sehat, diperlukan matras dengan material yang tepat. 

NASA, Badan Antariksa AS, merancang sebuah 
material yang dapat menyerap tekanan untuk membantu 
memberikan bantalan dan topangan pada astronot saat 
lepas landas. Pada awal 1970-an, bahan tersebut 
dikembangkan oleh Ames Research Center milik NASA 
untuk mengurangi G-Force (tekanan gravitasi). 

Pada 1996, Tempur mendapat izin dari US Space 
Foundation untuk menggunakan segel sertifikasi 
teknologi pada semua produknya, Sebagai penghargaan 
untuk penggunaan pada teknologi luar angkasa, Tempur 
diakui NASA karena mampu mentransfer pengetahuan 
unik ini guna meningkatkan kualitas hidup konsumen. 

Material itulah yang pada akhirnya digunakan 
dan disempurnakan oleh Tempur untuk menciptakan 


aer egg Ana Tt 
MALANG : 547280 


MIDAN 14501066, 
MAMAUO 15717, dK0na0d OROKTALON 


CV. ALGA UTAMA 
JL Pinangsia Raya 73, Jakarta 
Tel. 021-4904818, 6268420 Fax. 6927074 


Pai 


kenyamanan tidur yang baik. Di berbagai belahan dunia, 
konsumen Tempur mengaku mendapatkan pengalaman 
tidur yang lebih baik berkat keunikan material yang 
digunakannya. 

Keunikan matras Tempur terletak pada material 
yang bernama visko-elastis. Sel terbuka ini sensitif 
terhadap perubahan suhu dan mampu mengikuti bentuk 
tubuh Anda. Deluxe yang merupakan salah satu matras 
unggulan Tempur, menggabungkan kemampuan visko- 
elastis dalam balutan mewah material upholstery yang 
digunakan untuk menutup matras. Hal ini tidak hanya 
menampilkan kemewahan, tetapi juga meningkatkan 
kenyamanan matras. 

Matras dan aksesori tidur Tempur dapat ditemukan 
di Toko American Giant Mattress (AGM), yaitu konsep 
toko yang menjual perlengkapan kamar tidur dan matras 
ternama, seperti King Koil, Serta, Florence, dan Winner. 
Tersedia juga Stressless, sofa istimewa dari Norwegia. 
TSI 


DOK TEMPUR 


JL PRAMUKA RAYA NO. 180 JAKARTA PUSAT 


Ph. 420 5550 Fax. 421 5566 Partai 


10.685," 
7.740.000 


3279 0567 


JL. PRAMUKA RAYA NO. 180 
Ph.4205550-4212323 


HUBUNGI AGENT 
TERDEKAT KAMI 2 ct" 
VI KOTA ANDA 


21 esa 4110 « Duriopao 


KUIS : 
tubuh! 


Dapatkan hadiah lima buah bantal Serta untuk lima pemenang, 


serang 
291) SIA 114 » Dunlopilo Bai: (0361) 210 267 


ONE PRICE 
FOR ALL SIZES 
NG 


KIsusur" 


JUAN, Beny, jk 


HKI Hanyan Asbari No. 
Tel (az) Gantaan / 331010 


Oueso Setwarg 
(0611 455 705 


cm 


1. Sebutkan material unik yang dimiliki matras Tempur yang mampu mengikuti lekuk. 


2. Sebutkan tipe unggulan matras Tempur yang tersedia di American Giant Mattress (AGM)! 


DISCOUNT! 
FREE 2 PILLOWS! .., 


masing-masing senilai Rp 800.000, Jawaban kuis dikirim ke alamat surel 
inspiratorial@kompas.co.id atau faks (021) 53699093 paling lambat 

Rabu, 3 Oktober 2012 (dilengkapi data diri, nomor telepon, nomor identitas). 
Pemenang Kuis Ornamen edisi 21 September 2012: 


ornamen 


setiapJurnat di KLASIKA KOMPAS. 


FREE BENCH! - 


Silahkan kunjungi showroom kami di 
Mali Taman Anggrek Lt. IV (1) 021 563 9110 


Emporiumn Lt. (1) O21 6667 653) 
Pe. Raya Manggarai LI. V (1)021 9442 1117 


Margo City Depok Lt N (1) 0821 1007 B814 
Mall Artha Gading Lt IN (U OZ1 4586 4128 


1. Asteria P - 08889908xxx 
2, Anisah - 081534542xxx 
3. Samino - 085711085xxx 


4. Lukas - 02198794xxx 
5. Maya Aolia - 0896-30102xxx 
Pemenang dapat menghubungi Sifa (021) 536 79599 ext 6184. 


IPUR 


MATTASSES AND PLOWS, 


KOMPAS 


2325 KARIER 


SHUTTERSTOCK 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KARIER | Luar Negeri 


Bekerja di Luar Negeri 


ADA kalanya merantau ke negeri orang 
untuk bekerja dapat dipertimbangkan. 
Banyak orang Indonesia yang sukses di luar 
negeri, baik bekerja di suatu perusahaan 
maupun berwiraswasta. Bekerja di luar 
negeri juga terkesan keren dan hasilnya pun 
lumayan. 

Akan tetapi, banyak yang tak tahu bahwa 
orang yang sukses di luar negeri telah 
melakukan perjuangan yang luar biasa. 
Mereka yang telah menikmati hasil bagus 
setelah bekerja di luar negeri umumnya 
mengaku dibutuhkan kegigihan dan 
semangat tinggi agar dapat bertahan dan 
mengembangkan karier atau bisnis. Anda 
harus kreatif dan tekun dalam bekerja 
meski bekal pengetahuan yang dimiliki tak 
banyak. 

Ketekunan amat dibutuhkan jika ingin 
membuka usaha di luar negeri. Alasan 


pertama, sebagai warga asing akan tidak 
mudah mendapatkan izin usaha. Di Eropa, 
Amerika, dan Australia, misalnya, 
pemerintah sangat memperhatikan jenis 
bisnis dan kualitas yang hendak ditawarkan. 
Alasan kedua, upah tenaga kerja di luar 
negeri cukup mahal sehingga harus dikelola 
sendiri. 

Selain tekun, dibutuhkan kegigihan, 
Iklim usaha yang berbeda dengan Indonesia, 
membuat pekerjaan seolah berjalan 24 jam. 
Kalau Anda membuka toko dan suatu saat 
tutup untuk beberapa hari, konsumen 
cenderung kecewa dan pergi meninggalkan 
Anda. Jadi, waktu untuk kegiatan pribadi 
amat terbatas, 

Jika bekerja di suatu perusahaan di 
Eropa atau Amerika, profesionalisme 
karyawannya amat diperhatikan. Para bos 
sering mencerca dengan segudang 


pertanyaan jika ada kesalahan yang dibuat 
anak buah atau terjadi kerugian usaha. Bos- 
bos itu menginginkan jawaban yang logis. 
Mereka juga menghargai karyawan yang 
kreatif. 

Agar dapat bertahan hidup di luar negeri 
juga diperlukan gaya hidup yang hemat. 
Biaya hidup di Singapura atau Jepang 
misalnya, cukup tinggi. Oleh sebab itu, 
Anda tak perlu membeli kendaraan pribadi 
sebab transportasi publik di sana cukup 
memadai, Berjalan kaki atau menumpang 
MRT tentu jauh lebih hemat dibanding naik 
mobil sendiri. 

Yang tak boleh dilupakan adalah ikuti 
aturan di negara itu. Masyarakat di negara 
maju terbiasa tertib di tempat umum. Jika 
melanggar aturan, Anda bisa didenda 
jutaan rupiah. 

(YTYSJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 28 September 2012 


sWArxups 
Mandiri Tower 


Oct 
Plaza Bapindo 5 
Jakarta, Indonesia 


2012 


Tech conference 
Startup Competition 
Hackathon 


Sao R 


Ivan Hudyana Akshay Patil Ferry Terka Troy Malone Teruhide Sato 
Blibli.com Foursguare KAIOUPON Evernote Netprice Japan 
p Indonesia 
9 3 F 
Matt Barrie andrik TO Tatsuo Thutsumi — Zane Adam RoyS 
Freelancercom ikacom — GREE Ventures — GMAzure Yahoo! Indonesia 
Microsoft APAC 


and many more 


special pacet Get your tickets today! 
AL 

UD Rahmat Haryadi 

0857-1532-6032 

rahmatadailysocial.net 


http//sparxup.com N 


WARNINGIN 


PANGAN E WA URANE VINA 
1 Peserta Seminar yg mengikuti Pelatihannya akan 
Seminar Bisnis Praktis mendapatkan 1 unit Rumah, Tidak Pake DP, Tidak 
Pake Nyicil, Tidak Perlu Punya Bisnis Tidak Pertu Kerja, 
Gak perlu Ngapa-ngapain, dan Tidak Pake Bong! !i 
Anda belum percaya dengan cara dahsyat Ini?? 
Bei RUMAH Graris! Buktikan dengan menghadiri seminar ini. 


Uang di bawah IOO juta bisa memliki Emas 16 Kg dim waktu 5 tahun 
endapatkan Emas dengan modal hanya 159 dari harga Emas 

@ Membeli Mabil Avanza malah dapat CRV dengan strategi Emas 
«Bagaimana mendapatkan uang berlipat dari Gadai Emas 

Beli Rumah - Uang malah dapat Emas 


P 2 RANK Konon DARI 


Hima aa —n 2. 
IMING HANG | (200: 
2 aa 


www.mimingphang.com 


Proper: 
Gn DAN Bisnis) 
aa pa Lamanya 


Pembelian Tiket Seminar HANYA bisa dilakukan 
via Transfer ke BCA a.n. ARIFAI No. Rek. 
0151 854 019. Bawa Bukti Transfer saat 

seminar untuk ditukar dengan tiket seminar 

INFORMASI : 


Rifa'10853 5057 0537 
Vera 0852 7361 8889 


SHUTTERSTOCK 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HADIRILAN GHILOREN FUN FAIR EVENT 


Ma « BU Party 


d'f banyan 


-Residences» 


«£ HANYA 5 KM DARI KELAPA GADING 
«£ PERUMAHAN DENGAN AKSES TOL LANGSUNG 
« TELAH TERBUKTI INVESTASI MENGUNTUNGKAN 


« PIKEMBANGKAN OLEH DEVELOPER TERKEMUKA DARI SINGAPURA, KEPPEL LAND 
«£ FASILITAS : SEKOLAH , PASAR MODERN, SHOPPING ARCADE, CLUB HOUSE, DLL 


(nama 


Te Ol 


Kemaitam (02114683 8888 


FURNISH FAIR 


| 225SEPTEMBER-7 OKTOBER 20126 | 


LADY AMERICANA 
PARK LAND 
DUNLOPILLO 
SPRING AIR 
SLUMBERLAND 


SEGERA KUNJUNGI PAMERAN KAMI: 


MAL ARTHA GADING - LANTAI DASAR 


Bo 


Menangkan Hadiah Jutaan Rupiah 
Spolling Bee '12 
ional di Jakarta, 4 Nov 12 


alam komp 


Kalimalang 860 BIG « Bekasi 0242 315 
H090 » BSD 53K0 2: 
210 » ITC Permata Hijau 5960 


RAGAM | Penerbangan 


» Cinere ?5 


CSYAMAHA 


mann, | 


- | 


Main Footures: 


TOSHIBA 


Leading Innovation DD 


Live life with colors... 


aa 


“ 
CE EN. 


TAKIUN AJARAN MAMASWWA 
PERNODE BIT - B OKI 20 


USB Mini Flashdisk Drive 

- Kapasitas penyimpanan besar 
Transter data yang cepat 
Desain unik dan Styilah 
Garansi 8 tatum 


ET 


MIERO BO0S Card Ciasn 4 
Wan Speed 
Aa Ke en 
Kenang 


Dapatkan di Seluruh Toko Buku Gramedia di Kota Anda 


MWusumikiiha UNTUK KEAMANAN, UNTUK KUALITAS PiLinLan TOSHIBA 


rr S 150 


PORTABLE KEYBOARD 


« Imoroved sound guony! 
« Expansion Audio - je (PSA-S950) 
ting kran Vocal Coneet basa nga 
s1 Kunjungi keran kami 
(3 Damai Kaca om TON Yi Central Park 
Gehsao) 
. Recording (wav format) pada 25-30 September 2012 
pack in mp3 and way 
J0), wav Korek feat Guest Star: 
#eranagenaMPod Cormecihtl Peter Baartmans 
ELITE SPRING BED 4 
28 September 
FLORENCE p » Pukul 19:30 
P d 9 September 
COMFORTA J2 “ Pukul 15:00 8 19:30 
DREAMLAND 30 September 


- 
&. 
3 


“Ini Baru 


Rata nya 
Kevboard 


rd” 


KAA 


Lomba dibagi menjadi: 

Group A: untuk kelas 1 - 3 SD 
Group B: untuk kelas 4 - 6 SD 
Group C: untuk kelas 1 - 3 SMP 


NO Pun cone Ip Gading 
006 « Menteng 314 2915 « intaro 737 981 


» Pukul 13:00 & 15:00 


Keterangan lebih lanjut hubungi dealer Yamaha Musik 
terdekat! 
Distributor: PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
roto Kav 4, Jakarta 12930. 
2 1558/59 


https/hdyamaha.com 
IA #bme/YamahaMusikindonesiwbistributor 


MENGHARGAI 


WAKTU 


Kotak Hitam, 


“Saksi” Penting Penerbangan 


UNTUK mengungkap penyebab kecelakaan 
pesawat, kotak hitam (black box) wajib dipasang 
pada pesawat sipil komersial. Warnanya tidak 
hitam, melainkan oranye terang agar mudah 
ditemukan. Kotak hitam terdiri atas dua alat 
perekam, perekam data penerbangan (flight 
data recorder/FDR) dan perekam percakapan 
pilot (cockpit voice recorder/CVR). 

FDR dan CVR baru dikembangkan pada era 
pesawat bermesin jet, tahun 1950-an. Saat itu 
FDR dicobakan pada pesawat Boeing B707, 
DC-8, dan Caravelle. Baru pada tahun 1958, 
otoritas penerbangan memberlakukan aturan 
penggunaan FDR pada penerbangan sipil. 

FDR generasi pertama hanya merekam lima 
parameter penerbangan, yaitu heading (arah 
terbang), altitude (ketinggian), airspeed 
(kecepatan terbang), vertical acceleration 
(percepatan vertikal), dan time (waktu). FDR 
generasi kedua dikembangkan tahun 60-an 
dengan menggunakan magnetic tape berformat 
data digital. Hasilnya, kemampuan merekamnya 
jauh lebih baik dan mencakup banyak parameter 


Kotak hitam ditempatkan di 
bagian ekor pesawat karena 
bagian tersebut cenderung lebih 
utuh bila pesawat mengalami 
kecelakaan. 


data. 

Ternyata FDR saja ternyata tidak cukup, 
karena dibutuhkan alat perekam suara di kokpit 
untuk menyimpan komunikasi penerbang 
dengan Air Traffic Control (ATC). Oleh karena 
itu, pada tahun 1965, CVR berbasis magnetic 
tape wajib dipasang pada pesawat komersial. 

Kecanggihan FDR terus disegarkan hingga 
pada tahun 1990 diciptakan FDR generasi 
ketiga berteknologi solid state, disusul dengan 
CVR pada tahun 1992. Kotak hitam generasi 
ketiga mampu merekam lebih banyak parameter 
dalam waktu yang lebih lama, dengan biaya 
perawatan yang murah, dan pembacaan data 


yang lebih mudah. FDR tipe solid state recorder 
mampu merekam lebih dari 700 parameter. 

Di dalam FDR dan CVR data disimpan 
dalam memory boards yang terletak pada crash 
survivability memory unit (CSMU). Memory boards 
mampu mengakomodasi rekaman percakapan 
dari CVR selama 2 jam dan perekaman data 
penerbangan yang mencapai 25 jam. 

Kotak hitam ditempatkan di bagian ekor 
pesawat karena bagian tersebut cenderung 
lebih utuh bila pesawat mengalami kecelakaan. 
Alat rekam ini dirancang mampu menahan 
crash impact (efek benturan) hingga 3.400 
gravitasi, static crush (tahan berat) hingga 
2.500 kg selama 5 menit pada semua 
sumbunya, fire test (tahan panas) hingga 1.100 
derajat celcius selama satu jam, dan bertahan 
di air asin serta berbagai cairan. 

Kotak hitam juga dilengkapi alat under water 
locator beacon yang memancarkan sinyal dari 
kedalaman laut 4.276 meter sehingga dapat 
diketahui lokasinya bila tenggelam. 

ITS) 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 28 September 2012 


5D 


PERNIK ELEKTRONIK 


LIM 


CASIO 


Take striking photos with ease 
from the very first shot. 


Kecu embantu Anda MANAGE pembuk: 


A 14-megapixel model eguipped 


with HD movie, 
& 


ketkramta 


Bor 
Ta Ipa memotong Kabet 
h Frame 
PE TOT @ Me-manage pembayaran DP, titipan, 
an pembayaran termin prayek 
& Laporan laba rugi per proyek, 
« Menghasilkan gratk 5 Curve. 
@ Export / Import proyek dengan 
Microsoft Project 8 


Layanan Purna Jual 
@ di 11 Kota @ 


FREE : SD CARD 8 GB 4 POUCN 


Los) 


FREE : SD CARD 0 GB 4 POUCH 


ace) E Pavnaoof | 


Ta 


am Lp me dr PI an br Mor 
Layar TFT LCD Resolusi tnggi | TV & Radio FMIAM | GPS | Tanpa GPS 
DVDIGD/MPYUSBVMicro SD card | Peta Igo Primo Orisini | Bluetooth A2DP 


- 


pesen 


ACCURATE Deluxe Edition 


Ia 


Rp. 1.079.000. 


Fotowus (EJ @casoa 


itp/iwwwkasindo.co.ididigeam 


DAPAT DIPEROLEH DI TOKO KAMERA TERDEKAT DI KOTA ANDA 


Instrumen Tombol Serasi Dengan Warna Instrumen Motil | Pengandali Sate, USB, 


AUX In Onsinil Tetap Bartungsi 


ap 


Kunjungi Booth Kami di HALL SP2 
www.skeletonmobile.com IK) skeletonmobile ("7 


URGENT VACANCY 
of IT System Integrator 
Kami butuh segera 
professional muda : 

LI Engineer : 
Sage ara 
1 AH CISCO & 
Mikrotik Router & Switch 


2. Teknisi LAN/Kabel - 
Jaringan, min. 3 tahun. 


3. Female AR Administrator, 
min. 3 tahun. 


Resume di tujukan ke 
PO.BOX-5111/Jktf 
107310 


DEALER MOTOR 

Jakarta & Tangerang 

Membutuhkan : 

Sales/Sales Counter 
« Pend, min, SMA/ sederajat 

“ Berpenampilan menarik 


« Tdk mengutamakan pent lan 
« Punya kendaraan sendir 


Admin 

« Pend, min, SMK / sederajat 
“ Menguasai Microsoft Office 
Office Boy 
Kirimkan CV ke : 


PO BOX 2805 
JKP 10028 


tama 


Adm Finance, Delivery kuasai 
Jabodetabek,SMA/D3,PT,Sinar 
Asia Perkasa, J.P-Jayakarta 
Komp.235 blk C/10.Ph.6264666 


Artis cin pdtg br p/w Cr u/ 
sinetron Biklan/klip. 98103115/ 
081519651484 jmn Isg shoting 


Ass Mgr PT/FT 25Th,Kmnktf,D3 
good lookt5jt:FT,1500rb/day:PT 
sms nama,posisi 082110312188 


Assistant Mgr, D3, Max 35Th, 
Compt,Intrat, -Rp,3it, 021-3617 
0696 / nisahrddayahoo.co.id 


Bth LK'Wati Toko HP Diutama 
kan Berpglmn,Umur Max30th 2. 
Salesman diutamakan berpglmn 
Motor Sendiri,Lamaran Dibawa 
Lsg Ke Plaza Pondok Gede LT. 
Dasar Blok A No.16 Jam:11-13 
Wib.0812.983.16888 No SMS 


Bth 12SPG,2SPV u butik wanita 
di Mal Taman Anggrek & PIM. 
ASPG/B,1SPV u Tk Furniture di 
Kemang Ry. Hub:081387556056 


Bth Cpt:staff ADM pengalaman, 
mahir komputer, Wnt 26th,Hub: 
021-11411102/0812.84444102 


Bth Crew Toko Min.SMU CV ke 
Disctarra Mall Of Indonesia Lt.1 
/G19A Klp Gdg Sa Jkt 14240 


Bth Drafter&interior Designer 
lok ktr di Roxy/Grogol.CV ka: 
vinnoGcentrin.net.id 


Bth Lab.pria sma/D3 kimia 
bersedia di tmptkan diluar kota, 
Lmr email:ptptuGyahoo.com 


Bth Operator Produksi U/ 
Mitsubishi Smu-Smk Max23th 
P/W GP 19jt Tunjangan, 
Lembur, DII Sms Data Diri Ke 
Bpk Endi (HRD) 081287117399 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts,Lgs Tes:JI.Mam- 
pang Raya 60,Ph:021.70343637 


Bth sgr 1)Teknisi Power Supply 
2)Mrktng di bdg Comp4Speaker 
Penglm di bdanya.Lmrn krm: Jl. 
Mangga 2 Raya Blok J/35 Harco 
Jakut. 021-68651000 / 6915186: 


Bth Sgr,Programmer&Optr.CNC 
milling, Tkg Las Argon,Optr.CNC 
Bubut (Lathe),Tkg.Drafter 2D & 
3D-Autocad-Mastercam,  Optr 
@lindrical  Grinding, Lamaran 
sar kirim ke PT.Unggul Teknik 


JINirmala — No.667-Sumurbor 
ngkareng  Jak-bar 11730 
(langsungg.interview) 


Bth Sgr: Waiter/s Bawa Lmrn 
Lsg Intvw: Citywalk Sudirman It 
1/ 19 (B.Naga), Sabtu (29/9) & 
Minggu (30/9) Pk.14-16 


Bth Teknisi Audio Profesional 
(Servis),Kepala ' Gudang,(Pria) 
Brpglmn.Hub Ibu Mei:64701944 


TH: P/time jobs data entry 
Pensiun/H.Wife wlc Incmz 
$1200,sms 081288003520 


Bth: Supervisor Berbahasa 
Mandarin di tmptkan di Kal-Sel, 
Hub: Fuming 08161655757 


Butik “busana kami butuh 
segera: a) Tkg Pola Busana, b) 
Tkg Som /Payet, (0 Supervisor 
BagianJahit: Khusus lulusan 


BusinessDevelopment Manager 
Min S1, Wawasan Luas, Jiwa 
Pemimpin, Aktif & Komunikatif, 
hanni jktayahoo.com 


Butuh Guru Sekolah Untuk SD/ 
SMP, Mat,B.Ingg,BP,Komputer, 
Hub: 8241 5140 & 820 7428 


Cr SPG u/di Supermaket Jabo- 
Detabek, Min.SMA, Gajit Komisi 
Hub.Rachma 0857 1448 1399 


Cr Supir Pribadi,SMU,SIM A,bs 
mbl matic,b'tgg Jwb.Srius krm. 
Pluit Village Lt.3/958 (PS 108) 


Cr:l.Mekanik Mobil & Forklift 
(wjdi Serpong),SMK Otomotif, 
kuasai mesin diesel & bensin. 
2Adm,SMK/D3,pgimn min 3th 
(162),25-10th (A62).CV krm ke: 
JIlTomang Raya 2F Jakarta 


ATA Entry(P/F)30position 
Dm Wlc 
Inct8-1jt'"081218263608 


Data Entry,Min D3,Bisa kerja Dr 
Rumah,Pny Laptop&Internet,krj 
Keras,Irt/Pensiunan/Fresh grad 
Wc, indira.saktiGymail.com 


Dbthkni: 1/Mgr Area, S1, Pria, 
Palm di mrkting Makanan & pe- 
ngembangan Outlet.2.PG/SPB 
SMA max 25thyBwa & Kem Lmrn 
Ikp ke-JI.Makam No 9 Keb Lama 
Jkt Sel & bwa ijasah asli 


Dcr:Bag.Adm (W),Salesman (P) 
D3/SL.Lmrn bw ke:Komp Ruko 
Toho Pantai Indah Kapuk Blok 
(V12. Telp : 021-55966669 


Dibthkan Manager Operasional 
Batching Plant Concrete,Pglmn 
Min.3thn Utk ditmptkn di Tan- 
jung Pinang-Riau disediakan ako 
asi. Cantumkan gaji yang 
Inta.Lmrn Lkp&Resume krm 
via email: giao1LAyahoo.com 
Diperuntukan ” hanya untuk 
bidang yang diminta. 


Dibthkn Adm Keu & Skrtrs/Wnt 
/, Min.D3/Max.30th/Pglmn/krm 
CV Ke Jljatiwaringin No.A3, 
Jaktim.Telp.021-86602420 


Dicari 3 org Cook Catering,5 
Assisten Cook,3 supir.Lam.Krm 
JI.H.Hasan no.5 Cijantung Jktm 


Dicari : bag.tehnik, Pria, Lulusan 
STM Mekanik, Max.30th, Jujur, 
Mau Bekerja — Keras 
Berpengalaman, CV lengkap 
kirim ke alamat : Jl. Jembatan 
Dua No, 7 Jakarta 14450 


Dicari Lawyer P/W Is Sarjana 
Hukum baik yg pny izin praktek 
/tdk,min 25th.Budi 0812 9444 
5418 STC Senayan Lt.1/1062 


Dicari manager resto japang ( 
pria) dengan gaji S-1Ojt, umur 
max 35thn, nota menu rasto 
non halal, cv silahkan kirim ke : 
rukan crown golf blok D 02-3, 
BGM, PIK JKT -UT 


Dicr LLHRD yg pglmn min.3th 
llsn Psikologi, 2.Teknisi stm 
listrik pglmn 2th, Lmr krm 
kerPo.Box 4139 JKTF 14440 


Distributor Sound. Systam,ins 
trument&Alat Music cari:Sales 
berpgln&Admin wnt berpalimn 
Ivub:6917869- 69831063 


REELANCE Input Doc, 
p8Juta/DocumentC(cash) 
419878 3A9 1387 "et 


HR Manager,Min S1,Leadership, 
Good Communication, Coope- 
rative, Have SKI To Handle 
system. jakarta hrd@ymail.com 


Kami Prshn Perkebunan Kelapa 
Sawit,membthkan Tenaga Kr): 
1Estate Manager, 2.Assistant 
Kepala Perkebunan 3.Assistant 
AFD.Lmrn Isg dibw & intervw 
ke: PT.Kidang. Gesit Perkasa, 
Jaan Mogot, Raya. Km3 
No.32 Cengkareng - Jakbar 

Mande Oa sasisn0/2 


Klinik Kecantikan Bth Dokter, 
Perawat, Muara Karang € 3 8 
No.3.T1p:021-66602207 


Checking Doc-3jt/data,IRT/ 


me Krj Freelance, 
pensiun wc 081315506127 


Rp.3it/Week,Ms.Off&Excal 


ps: Time Data Entry, 
D3/S1 “ 0816 1707 3996 


ART Time Input Document 
|) Perusahaan::330.000/Imbr 

call/sms:0857.1787.9739 
Personal Assistan (Min.24, Exp. 
2Th,Eng Aktif, GoodLooking): Sit 
sims namakposisi 08161484962 


Prshn Injection Plastik Lokasi di 
Tangerang butuh: Mould Maker, 
Programmer Msn CNG: Palmn di 
bdg Mould Plastik Injection,min. 
D8,tag jwb,krisama dan timir& 
tekun, PO BOX 306 TNG 15001 


Resto Cr Krywn Pglm HRD. Krm 
Nirwana Sunter Asri Thp III blok 
J1/18 Sunter Permai Raya,JU 


Senior Business Manager, Min 
S1,Jaringan luas,kreatif,Berjiwa 
Pemimpin,Mampu Bekerja team 
agustinajullana99Gyahoo.com 


Sipil & Pelaksana Pek.Mebel. 
Lmro krm Jl,Tanjung Duren raya 
Blok.N362 JKB11470,suite 06 


Walk In Interview 29 Sept & 6 
0ct12 Join the winning team, 
as:Marketing Mgr (1), Meketing 
Support (2)/Sales Spv (3), Sales 
Rep(8),SPGC10)/Actng (3),Adm 
(2), Secretary (2), SMA/College 
fresh arduates are encourged to 
apply.Pls come to Pulokambing 
II No.17, Pulogadung or Contact 
Dwipa (02116833694 


J some euancan 


Adm Wnt,bisa Komputer,D3, 
bisa Bhs Inggris,Dom Pluit Seki- 
tarnya.JIMuara Karang Raya 
No.L1(Sbrg Apotik DuniaSehat) 


'Adm(W)Single,Min SMEA/ D3, 
Max25,Mnguasai Komp,DomJkt 
Lmr Ke:Po Box 1192 JKB 11011 


Adm/Keuangan,SLTA/SMK,Pria 
/Wnta max.30th.Bs Komp.seder 
hana.LamsfotosJI.Pane14Jakpus 


Ass.Acctg Mgr,Wat max.dOth, 
min S1 Akt,mgrti p'pajaknypmh 
kerja diKAP Ibh disukai, b'sdia 
nas luar kota, B.Inggris aktif: 
“Sales Adm,minSMU,Wnt max, 
30th,pang p'bukuan mn3th,kua- 
sai Office, Krm : PO BOX 1188 
JKB 11011 /dvdwidGyahoo.com 


AUDIT FREELANCE 
Bebas Jam Kantor, Audit Data 
prsh £150rb/doc 087788641108 


Bth 1 Org Adm, Wat, Single, 
min 08, Pglmn Lmrn Antar Lasg 
ke JlKali Anyar Raya (Ujung) 
R809/08 No.20 Ruko Jembatan 
Basi Tlp: 0216302613, 6308578, 
081316557783 


Bth Adm, Wnt, bs Comp, u/ged. 
pertemuan, usia 22-30th, CV. 
081219873139/081806145959 


Bth Staff Admin,Pglm Min 2th, 
Wnt Max 35th.PT Radius Buana 
Klp Gdg Jakut.T:021-45850966 


Bth Sgr bbrp teng Adm&Sekrtrs 
Wnt,max30th,MinD3spglmn min 
1th,imrn ke komp Ruko Intercon 
Plaza Blok E No.10-11 Mall Puri 
IndahJl.Meruya IllirJakbar11630 


Bth Staff Accounting Wat min 
D3,Palm min 2th,bisa program 
acctg&Bhs Inggris, siap kerja di 
drh Sunter.CV Iko. email ke: 
ptindoemeraldGgmal.com 


Bth Tng Wnt Akuntansi min D3 
fresh graduate,J.Jemb.5 No. 
162a dkt Bank Panin, Jakbar 


Bth wnt u/kasir Ilsn smu/smk. 
max2Sth,krm Cv ke-JI.KH Moch 
mansyur no166b jembatan 5.To- 
ko Mantap Jaya,smpg Alfamart, 


Dbthkn ADM WNT utk gudang, 
Single, Max 25thn. Lmrn antar / 
kirim Perniagaan Timur No.78, 
JakBar 11230 


Dibthkan sgr : Ass Accountant, 
Pria, D3 Pglmn bs Accurate utk 
WII Gn Putri telp: 8671078 atau 
email: marsihsgmGyahoo.co.uk 


Dibthkan:Staff Accounting,wnt 
berpnmpilan menarik,single,min 
D3 Akuntansi,ph.085811377715 


Dicari staf admn/acct, wnt, max 
30th,min sma, jujur, brtanggung 
Jawab, Kirim CV#LamarantFoto 
Ke: christ.lokaphalatdgmail.com 


Dicari:2 Orang(Wnt)Untuk Adm 
Ringan, Bisa/Mengerti Kompu 
ter, Hubungi:021-97715985 


Dicari:Wnt accounting,berpenga 
laman, Surat? ke-JI.T.Cikditiro 56 
Menteng Jkt.10310,attYunus 


Finance (Jak-Bar) Wood & Art 
Company,wnt,SMK Akun,01/D3 
Akun (Salary#Tunj) Send CV to 
tekrutmenijakarta@gmail.com, 
rekrutmen2/jakartaGgmail.com 


Perusahaan General Trading bth. 
tenaga Administrasi, wnt max 
27th. Peminat interview d/a 
Hayam Wuruk Plaza Tower It.7C 
iklan berlaku 1 minggu stih 
dimuat, hari Sabtu-Minggu libur 


Prshn Textile di Cikarang Bth: 
Acctg,wnt,D3/S1, max 30th Fas: 
antar jemput Jkt Cikarang. 
JlJababeka XII Blok W/ 10 Cika 
rang17530/ebudialiGyahoo.com 


S1 Wnt Acctg,Dom.Cengkareng. 
Lmrn krm ke Komp.Tmn Palem 
Lestari Blok E6 No.9 Cengka- 
reng Barat,Jakbar.Tlp:55953659 


Staf Ace,Wnt,Ngerti Pjk/Min D3 
Palm Min ATh.Lmrn Via Pos:PT, 
PBA JLpluit Sakti Ry 33 JakUt 


II maruerna & sates 


Bth Sales wanita, pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
"4 AJM BOS: 021-27236333 ““ 


Bth Salesman Motor/ Pria 20- 
35 thn, pny mtr sndri Hub. 
085811180882/089601376359 
gaji min 2 it/bln 


Bth Sgr Mktg Pglm 1,5th di bid. 
dana tunai/ass.umum min.SMU 
Kirim Ke hrd. vpGyahoo.com 


Cari bbrp Wnt Lis SMA/SMEA 
bag Marketing dpt komputer Isg 
ke Sunter Agung Podomoro Blok 
A2 No.19 Jakut 


ENG 2 


REST IN PEACE 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Rabu, Tanggal 26 September 2012 
Pkl 00.05 WIB di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading. 


Suami, Papa, Anak, Saudara kami yang tercinta : 


Jenazah di 


Ibadah Pelepasai 


YOHANES ALEXANDER SOEMITRO 


(ALEX) 


Dalam Usia 46 Tahun 


Imkan di Rumah Duka 9 Naga, Lantai 1 Ruang K&L,JI.Letjen S.Parman 
Kav. 84-86, Slipi Jakarta Barat. Ibadah Tutup Peti : Kamis, 27 September 2012 
Pukul 19.00 WIB, Ibadah Penghiburan :Jurm'at, 28 September 2012 Pukul 19.00 WIB, 


n : Sabtu, 29 September 2012 Pukul 08.00 WIB. 


Dan akan dikebumikan pada Hari Sabtu, Tanggal 29 September 2012. Berangkat dari 
Rumah Duka pukul 09.00 WIB ke Pemakaman SAN DIEGO HILLS, 


Papa: Djohan Anwar 


Mama : Ardany Hadibroto 


Anak: 


Kami yang mengasihi : 


Istri :Thio Yenniwati 


Papa Mertua: 
Mama Mertua 


udi Setiono (t) 
:Aminah 


Kakak Ipar : 


Cari Sales P/W,Pglmn min 2th. 
Krm CV ke: Jl.Rajawali Selatan 
V No.35 Jakpus 10720(Bp Gian) 


Dbthkn tng:Marketing Mengerti 
Ticketing.Srt Lmrn Ikp ke Apt 
Palm Mansion Tower L.Deposit 
Box Mail 606 (Komp tmn surya) 


Dealer daihatsu tangerang bth 
salesmanygril yg suka tntangan 
supel ,pny mtr, min sma,max 28 
th berkerja sesuai target fasigi, 
jig karisbns,trip ke-LN hub8578 
1717.98891717. 91018630 


Dibthkan Sgr-Sales dgn Gaji Te- 
tapskomisi, memasarkan pelu- 
mas berkualitas asal Eropa/khu- 
sus u/mesin2 pabrik. Syrt:Pria, 
min.Pend.Universitas,ulet & co- 
katanslap kerja scptnya,Pglmn 
sbg sales pelumas, pny relasi ke 
pabrik2,dibthkn u/Jabodetabekr 
BdgsCirebon,bs komputer,Kend, 
sndri.Lmrn lgkprohoto terbaru 
yang diinginkan ka: 
marketing.pelumasyahoo.com 


Dibutuhkan Marketing Cetakan. 
Hubungi : 021-2944 0096 - 97 - 
98 


Dibutuhkan Marketing Utk 
Perusahaan Emas,Wanita Min 
SMA/Sederajat Gaji Pokokt 
Komisi Penampilan Menarik 
Hub: 95108285 


Dicari:Sales Bid, Bhn Bangunan 
Min SMU, Punya Motor & SIM C, 
Mengenal Jalan Jakarta, Bisa 
Sdkt Mandarin.Telp: 94779920 


Dicari:SPG,Wnt max 25th.Lmr 
ke:Toko Betty,JI.Melawai Raya 
n0,6 Jaksel Jumat s/d Minggu 
28 s/d 30 Sept'2012,pk.12-14 


Dicr Salesman Toys, min SMU, 
bs Mandarin. 5605864, Jl, Rawa 
Kepa No. 607, Tomang, Jak-Bar 


Perusahaan Kaca Film Bth Pria 
utk Sales Counter #« Sales 
Marketing. Jl.Raya Fatmawati 
No.203A Jaksel 12430 


Sales & Supervisor, SMU/SMK, 
Pria/Wanita max.30th. Lam4fo- 
to: Jl.Siantar 12A Jakarta Pusat 


Sales,P/W,Max.45 Thn,Penglm. 
2thn,Baby Needs,Pend.SMA-S1, 
Sim Motel Bonus (Nag) 
CV Lengkap k 

No.32 kata Liba0 Kan Ai 


IU sexretaris 


Dicari: Sekretaris, min D1 
Inggris & Mandarin: Active, ko: 
izzilinkGhotmail.com 


Ji terurerooursi 
PlKontraktor Bth Sgr: Kpl 
logistik &  Drafter,STM,S1 


Jl.Husein Sastra Negara Parg 
No.22F Jrmdi-Benda Tng 15124 


PngwsGedung.Stm/D3spl/arstk 
/ME/Pglm Min 3Th,Pny kndrn,Jl 
Tebet Dim I-G/18 Jks:33569506 


JAKARTA (021) Kota: 63855781-82 | Glodok: 62308015 / 25 | Kuningan: 57094108-00 | 
Sudirman: 25530834 / 86 | Grogot: 5631727-20 | Cengkareng: 54302729 | Kemayoran: 
CPSISIMW 10577166 | Kelapa Gading: 39223751-52 1 Bekasi: 88006117 / 35 | Gramedia Central Park 
“wu tpuct.om SURABAYA (031) Pusat: 5450552 | Timur: 5012006 
MEDAN (061) Sun Plaza: 450158182 | Palladium: 4519012782 


OBITUARI 


“ Ye 
-k Sh 


Rest In Peace 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari rabu tgl 26 
September 2012 pkl. 12:07 pm waktu Singapore, di Gleneagles 
Hospital, Singapore. 


Suami, papa, papa mertua, kakek kami tercinta : 


Gunawan 
(Tjia Siang Guan) 
Dalam usia 75 tahun 


jenazah akan disemayamkan di Rumah Duka Heaven Funeral 
Home Pluit, Ruang Aguarius Dan Pisces Lantai 8, Jl Gedong 
Panjang No. 47, Jakarta Utara, dan akan dikremasi pada hari 
Minggu tanggal 30 September 2012 

berangkat dari rumah duka pkl. 11:00 WIB Krematorium nirwana 
marunda, 


Kami yang mengasihi : 
Istri : Syofia ( Oei So Kim ) 


Anak : Robby Chandra 
Menantu : Felly Sastrawidjaja 
Cucu : Celine Chandra, Darren Chandra, Chelsea Chandra 
Beserta Family 


REST IN PEACE 


“Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa" (Mazmur 23:6) 


Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga, 


pada hari Rabu, tgl. 26 September 2012, jam 07.15 WIB, 
Marna, Mama Mertua, Bobo, Bo Dai, Saudari & Saudari Ipar kami yang tercinta. 


MARIA MILA SUTANTO 


(Tan Mien Lan) 


Dalam usia 83 tahun 


Jenazah disemayamkan hari Jumat sore , tgl. 28 September 2012, jam17.00 WIB 


Anak: 


Cici 


di Rumah Duka Adi Jasa, Ruang VIP A,B, Jl. Demak, No. 90-92, Surabaya. 
Dan akan dikebumikan pada hari Selasa, tgl. 2 Oktober 2012 berangkat dari 


Rumah Duka jam 09.00 WIB ke Pemakaman Sukorejo. 


Kami yang mengasihi : 


Evi Kusuma (Koe Hui Chun) 
Gary Kurniawan 
Wenny Linaksita (CAN) 


Cucu & Cucu Mantu: 
Andrea Michelle Kurniawan, Jodi Stephan Kurniawan, Jasmine Kurniawan, Christian Putra 
Bani & Anny Setiawati, Henson Putra Bani & Ailiena Gunawan, Jessica Kurniawati Bani, 

Nicole Linaksita, Cheryl Linaksita. 
Keichia Marvelle Bani, Helena Angelica Bani, Kaile Valerie Bani. 


Saudara Laki-laki & istri: 

Tan Sik Hiem (#) & Oen Djoen len 
Tan Sik Kie & Liauw Tjiauw Hwie 
Tan Sik Miauw & Lie Lian Jan 

Tan Sik Yam & Liem Lan Hwa 

Chen Sek Foh (#) & Lai Swan le (“) 


Tan Sik Tjin & Go Soei Lan 


Saudara Ipar Laki-laki & Istri: 
Ku Hoi Wang (F) (HK) & Lim Cheong Lan (HK) 
Ku Ngar Wang (HK) & Chao Shuk Ming (HK) 
Ku Cheong Wang (HK) & Chao Lai Lin (HK) 


Suami: JOSEPH KOE DJIE HUNG (Koe Gie Vin) (ft) 


Menantu: 

Hendra Putra Bani 
Joan Merri Tandiari 
lan Linaksita (CAN) 


Saudara Perempuan & Suami: 

Tan Soe Lan (t) & Lie Kung Hway (Ff) 
Tan Kwie Lan (t) & Oen Hok Hwa (ft) 
Tan Sin Lan (t) & Yap Nay Tjhing (t) 
Tan Thiam Lan & Oen Jong Khing (#) 
Tan Mie Lan & Lie Djung Hung 

Tan Wen Lan & Tjoe Kwen Siang 


Saudara Ipar Perempuan & Suami: 

Koe Djoeng Tjien (t) & Tan Tjie Siang (t) 
Ku Yuen Chun (Ff) (HK) & Chan Yiu (HK) 
Gu Xing Zhen (CH) & XU Ouan Jiu (F) (CH) 


1. Lydia Priscilla 

2. Azarya Marcello 

Adik/Adik Ipar: 

1. Steve Anwar/Yessiana Chandra 
2. Edward Anwar/Cia Cia 


1. Sudarsono/Wahyuningsih 
2. Agustinus Kristiono/Sindawati 
3. Anastasia Petronila 
4. Kristiawan/Martini 


Ku Oi Wang (HK) & Ng Oi Lik (HK) 


kursus Mode/Jahit silakan kirim 
CV ke: Ibu Wita, PT Binkomara 
Huma/ Jl.Purworejo no.10, Jkt 
10310. Fax 315 2493, Tel. 
(02173193 4948. 


Ku Ming Chun (F) (HK) & Yau Kwok Wah (HK) 


Beserta Segenap Famili 


Beserta Segenap Famili 


home, 4Rp6jt-8jt/data,IRT 
(Pnsiun wlc085215951058 


Bm Cepat Juru Ketik at 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


56 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 28 September 2012 


sy PERNIK ELEKTRONIK 


A.A por eme 
HDMI OUTPUT 


15 


W Cinta Produk Indonesia (C5 


Sl 


MULTIMEDIA 
SPEAKER 


Vocal 
Stabilizer 


(oo) BM-088A 


PERNIK ELEKTRONIK | Pemutar DVD 


Impresi Tinggi dari HDMI 


KEHADIRAN barang-barang elektronik menjadi 
semakin penting. Tidak hanya untuk membantu tugas- 
tugas rumah tangga, tetapi juga memberi kesenangan 
dan hiburan yang lebih optimal. 

Salah satu perangkat hiburan yang dimaksud 
adalah DVD player yang kini terus dikembangkan den- 
gan teknologi dan fitur-fitur mutakhir. Lebih-lebih 
ketika lahir TV LCD dan LED yang untuk mendukung 
tampilan lebih apik, dibutuhkan perangkat yang men: 
gusung teknologi mutakhir pula. 

Dikatakan demikian karena untuk membuat gam- 
bar lebih tajam dibutuhkan piksel gambar yang lebih 
besar. Untuk itulah digunakan teknologi HDMI. Kalau 
dibandingkan, resolusi transfer data DVD player biasa 
menggunakan kabel AV adalah 570 x 480 ppi, 
sementara koneksi HDMI 1920 x 1080 ppi. Oleh 
karena itu, DVD player dengan koneksi HDMI mampu 
memberikan gambar yang lebih tajam. Namun, DVD 
Player High Definition Multimedia Interface (HDMI) 
belum terlalu banyak di pasaran. 


GMC merupakan salah satu produsen elektronik 
nasional yang sudah menghadirkan produk DVD player 
yang mendukung HDMI, yaitu melalui produk 
BM-088A. DVD player HDMI GMC ini mempunyai 
resolusi lebih besar dibandingkan yang tidak 
mendukung HDMI. Selain itu, DVD player GMC 
BM-088A juga mempunyai output suara 5.1 maupun 
optical digital. 

Anda juga tidak perlu takut akan kemampuan 
“membaca” DVD GMC ini karena semua produk DVD 
player GMC dibuat dan didesain di Indonesia dengan 
standar yang memungkinkan perangkat tersebut bisa 
“membaca” cakram DVD yang beredar di Indonesia, 
bahkan yang tergores halus sekalipun. 

Produk-produk GMC dibuat di dalam negeri oleh 
anak bangsa Indonesia dan merupakan solusi dari 
masalah DVD entertainment di rumah. GMC juga 
mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk 
melestarikan kecintaan terhadap produk dalam negeri. 
(YASPJ 


DVDIP.LAYER 


PERAN 


RESOLUSIIGAMBAR'LEBIHITAJAM 


DVD/PLAYER 


IDOL Of, 
0010 


Remote 
Control 


SPEAKERIMULTIMEDIA/SBBMI 
Ika CLIN Made in Indonesia ) 


CAN use) 


W Cinta Produk Indonesia (0) 


MULTIMEDIA 
SPEAKER 


# Cinta Produk Indonesia (“5 Pasti ! 


Dapatkan Di Toko-Toko Elektronik Terdekat Di Kota Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1200 AP (ALE | 7” | ono? (eeeee| wp3 | re Yen (iga Juesa (G5 


W Cinta Produk Indonesia (5 "| 
Dapatkan Di Toko-Toko Elektronik Terdekat Di Kota Anda juga di Geser (-Tammng 


LENUIN Made in Indonesia 


W Cinta Produk Indonesia (V5 


W Cinta Produk Indonesia (5 


BM:0810 


ICE 
zelig Nana 


| mp4 en 1Janga | 


Pilihan)Warnaj 


(808P/7JLCD) 


AN sonxgi tiJUCD) (8082114 JUCD) 


Pasti | 


Dapatkan Di Toko-Toko Elektronik Terdekat Di Kota Anda 


Pasti! 


